HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) 


KOMPAS 


TERBIT 36 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 094 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
SELASA Harga langganan Rp 78.000,— 
2 OKTOBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Tn mag Rp So00— 


RIKANAN 
Perhatian Pemerintah 
Masih Sangat Kurang 


JAKARTA, KOMPAS — Perhatian pemerintah untuk men- 
dorong usaha kelautan dan perikanan harus dibuktikan dengan 
terobosan kemudahan pembiayaan, perlindungan pasar, dan 
pendampingan. Perhatian pemerintah masih sangat kurang. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran 
Produk Perikanan Indonesia Thomas Darmawan, di Jakarta, 
Senin @/10), mengemukakan, industri perikanan Indonesia 
hingga kini belum efisien, Hal itu terlihat dari hambatan 
pembiayaan usaha perikanan sejak dari produksi hingga dis- 
tribusi. 

Ikan yang berlimpah di Indonesia timur kerap langsung 
diangkut ke China dan Taiwan untuk diolah ketimbang diangkut 
ke industri pengolahan dalam negeri. Ini terjadi karena biaya 
angkut ke lokasi industri pengolahan di Jawa mahal. 

Sebagai ilustrasi, biaya angkut ikan dari Banggai Kepulauan di 
Sulawesi Tengah menuju ke Jakarta mencapai Rp 1.700 per 
kilogram. Biaya itu jauh lebih tinggi dibandingkan ongkos angkut 
ke China, yakni Rp 700 per kilogram. 

Thomas menambahkan, pada 10-15 tahun lalu, Indonesia 
memiliki kapal-kapal angkut ikan dari Indonesia timur. Sebagian 
ikan yang diangkut itu diekspor dan selebihnya diangkut ke Jawa 
untuk diolah. "Saat ini kapal-kapal itu sudah berumur dan hampir 
tidak ada penggantinya," ujarnya. 

Di sisi pembiayaan, kucuran kredit usaha perikanan masih 
rendah, Sementara suku bunga kredit bagi sektor kelautan dan 
perikanan masih sangat tinggi, yakni 14-16 persen per tahun. 

Keberpihakan pemerintah untuk membangkitkan potensi usa: 
ha kelautan dan perikanan harus dibuktikan lewat keringanan 
suku bunga kredit usaha kelautan dan perikanan menjadi di 
bawah 10 persen per tahun. Insentif kredit perikanan diterapkan 
di negara maju perikanan, seperti Thailand, China, dan Vietnam, 
dengan bunga 6-7 pe per tahun. 

Selain itu, inefisiensi distribusi perikanan juga perlu dibenahi 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Sejumlah tokoh masyarakat bergandeng tangan sebagai tanda mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/10). Hadir 
(dari kiri ke kanan depan) Natan Setiabudi, budayawan Taufig Ismail, Wakil Ketua KPK Busyro Mugoddas, Ketua KPK Abraham Samad, JE Sahetapy, Komaruddin Hidayat, 
KH Salahuddin Wahid, dan Zulkarnain, sementara di baris belakang (dari kiri) Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Bambang Harymurti, Hikmahanto Juwana, dan Wakil 


Ketua KPK Adnan Pandu Praja. 


Jangan Melawan Rakyat 


Sejumlah Fraksi Usulkan Penghentian Pembahasan Revisi UU KPK 


JAKARTA, KOMPAS — Dukungan publik terhadap 
Komisi Pemberantasan Korupsi kian meluas. Senin 
(4/10), KPK didatangi sejumlah tokoh untuk mendu- 
kung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 
KPK. Karena itu, siapa pun agar tidak main-main 
kepada rakyat yang berada di belakang KPK. 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 
wwWw.kompas.com 
sKOMPAS Beat 
A0. a 
k Uli oegp 021- 2567 6000 
UN P4) 8 hotline@kompas.com 
www,facebook.com/kompastb Pe Mela 
@ Bangun Rekonsiliasi un CY 
@ KMP Bahuga Jaya Sulit Dijangkau — ni 
€@ Jokowi Tunggu Pelantikan TTM 22) 


KOLI2"JOO | 


250.00 “19370 Team 2110 
Pt 215,09 b M 
925,00 
“ad 0,6465 
900,00 
5 28 2 29 YI0 


Mereka yang da- 
tang ke KPK antara 
lain Rektor Univer- 
sitas Islam Negeri 
Syarif Fidayatullah 
Komaruddin Hida- 
yat, Rektor Univer- 
sitas — Paramadina 
Anies — Baswedan, 
Pengasuh Pondok 
Pesantren Tebuireng Jombang 
KH Salahuddin Wahid, Guru Be- 
sar Hukum Universitas Indone- 
sia Hikmahanto Juwana, Guru 
Besar Hlukum Universitas Air- 
langga JE Sahetapy, penyair Tau- 
fig Ismail, Romo Benny Susetyo, 
dan Pendeta Natan Setiabudi. 

Selain memberikan dukungan 
terhadap KPK, tokoh-tokoh itu 


juga menolak rencana 
revisi Undang-Un- 
dang Nomor 30 Ta- 
hun 2002 tentang 
KPK oleh DPR. Me- 
reka juga meminta 
Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono me- 
merintahkan Kepala 
Polri Jenderal (Pol) 
Timur Pradopo agar menyerah- 
kan penanganan kasus dugaan 
korupsi alat simulasi berkendara 
di Korps Lalu Lintas Polri untuk 
ditangani KPK, 

”Kami ingat betul, KPK lahir 
dan dibentuk karena bangsa dan 
masyarakat negara ini hancur 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


USULAN PERUBAHAN KEWENANGAN KPK 


Kewenangan KPK 
(UU Nomor 30 Tahun 2002) 


Melakukan penyadapan dan 
merekam pembicaraan 
(Pasal 122) 


Melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi 
(Pasal 6c) 


KPK terdiri atas: pimpinan KPK 
yang terdiri dari 5 (lima) anggota 
KPK: Tim Penasihat yang terdiri 
dari 4 (empat) anggota, dan 
pegawai KPK sebagai pelaksana 
tugas (Pasal 21 Ayat 1) 


Sumber: Litbang "Kompas'/YOH, PUR, Dialah dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Draf Revisi UU KPK, dan Pemberitaan "Kompas" 


Draf RUU KPK 
(23 Februari 2012) 


Kewenangan penyadapan 
diatur melalui tahapan 
permintaan izin tertulis dari 
Ketua Pengadilan 

(Pasal 12A Ayat 2-4) 


Kewenangan penuntutan 
dihilangkan (Pasal 6-Pasal 9) 


Usulan pembentukan 
Dewan Pengawas KPK 
(Pasal 37 a-f) 


GUNAWAN 


BIOTEKNOLOGI 


Efek Klinis Produk Transgenik Belum 


JAKARTA, KOMPAS — Efek 
klinis produk rekayasa genetika 
impor, seperti jagung dan kedelai, 
hingga saat ini belum pernah 
diuji. Kalaupun ada, hal itu belum 
pernah dipaparkan secara terbu- 
ka sehingga terakses publik. 
Menyusul temuan tumor pada 
(tikus percobaan) yang 
diberi jagung transgenik di Pe- 
rancis oleh Gilles-Eric Seralini 
dan tim, pengujian serupa men- 
desak dilakukan di Indonesia. Se- 
jumlah produk impor hasil reka- 
yasa genetika sudah masuk ke 
Indonesia, yang terakhir adalah 
benih jagung Bt dan RR produksi 
Monsanto yang mengantongi 
sertifikat keamanan pakan. 
"Pengujian (efek) klinis pro- 
duk transgenik impor diperlukan 
untuk pencarian opini kedua. 
LIPI sanggup melakukannya, 
kata anggota Komisi Keamanan 
Hayati Produk Rekayasa Gene- 
tika (KKH PRG), yang juga De- 
puti Bidang Ilmu Pengetahuan 


Hayati Lembaga Ilmu Pengeta- 
huan Indonesia (LIPI), Bambang 
Prasetya, di Jakarta, Senin 
(4/10). 

Menurut Bambang, dasar pe- 
nerimaan produk pangan selama 
ini yang diindikasikan sebagai 
transgenik masih berupa data la- 
boratorium dari pihak produsen. 
Pengujian berikutnya tidak di- 
lakukan. "Pengujian efek klinis 
dibutuhkan lagi setelah tahu ada 
penelitian jagung transgenik bisa 
mengakibatkan tumor atau kan- 
ker,” ujarnya. 

Seperti diberitakan, sejumlah 
kalangan di negara-negara Eropa 
menentang produk transgenik. 
Apalagi setelah penelitian me- 
nunjukkan dampak buruk jagung 
transgenik pada mencit meski- 
pun sejumlah kalangan meragu- 
kan hasil penelitian tersebut. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Pe- 
nelitian Biologi LIPI Siti Nura- 
maliati Prijono menegaskan, 
Indonesia menandatangani Dek- 


larasi Rio tahun 1992, di an- 
taranya mengakui prinsip dasar 
penanganan produk rekayasa ge- 
netika yang menekankan keha- 
ti-hatian. 


ini mengakui ada po- 
lampak lingkungan, ekono- 
mi-sosial, dan kesehatan,” kata 
Siti. Oleh karena itu, keberadaan 
penelitian lebih lanjut terhadap 
produk transgenik diperlukan 
(Kompas, 25/9). 


Tak terburu-buru 

Menanggapi hasil penelitian 
dampak jagung transgenik terha- 
dap mencit di Perancis, pihak 
Kementerian Pertanian tak akan 
terburu-buru bersikap, 

"Kami akan teliti dulu siapa 
penelitinya, latar belakangnya, 
metode yang dipakai, serta peng- 
ambilan sampel,” kata Kepala Ba- 
dan Penelitian dan Pengembang- 
an Pertanian Kementerian Per- 
tanian Haryono. 

Ketua KKH PRG Agus Pak- 


Diuji 


pahan menyatakan, pihaknya ti- 
dak akan defensif terhadap temu- 
an itu. 

Ia menegaskan, hasil peneli- 
tian empiris perlu pembuktian 
yang lebih lengkap, termasuk dari 
peer review dan proses keilmuan 
lainnya. Tim Teknis Keamanan 
Hayati pada KKH PRG telah 
memperhatikan hasil riset Gil- 
les-Fric Seralini terdahulu. 

Sementara itu, peneliti tanam- 
an transgenik pada Pusat Peneli- 
tian Bioteknologi LIPI, Enny Su- 
darmonowati, mengatakan, uji 
efek klinis produk transgenik di 
Indonesia tetap diperlukan demi 
keamanan — pangan. — Namun, 
mempertanyakan hasil peneliti- 
an itu juga dibutuhkan, seperti 
mempertanyakan kondisi mencit 
yang digunakan untuk uji coba. 

Hal yang juga tidak kalah pen- 
ting adalah memasang label khu- 
sus pada produk transgenik yang 
diimpor ke Indonesia. 

(NAW/ISW/MAS) 


KEMANDIRIAN 


Impian dari Kumbung Jamur Tiram 


Di tengah berbagai kisah 
suram tentang petani, 
kehidupan bertani yang 
menjanjikan kebebasan 
dan ketenteraman masih 
menarik bagi generasi 
muda. Sejumlah sarjana 
di Palembang, Sumatera 
Selatan, pun menghidupi 
ide itu dengan bertani 
Jamur tiram, 


Oleh IRENE SARWINDA- 
NINGRUM 


amun, tak ingin ikut ter- 
puruk dalam kisah klasik 
duka petani, mereka me- 
ngembangkan konsep bertani 
yang utuh, mulai dari penanam- 
an hingga penguasaan pasar. 
Jhon Hery (30) menyabet ge- 


lar sarjana teknik sipil tahun 
2004. Setelah beberapa tahun 
merantau dengan gelar sarjana- 
nya, ia pulang kampung untuk 
menjadi petani jamur tiram di 
rumahnya di Bukit Lama, Pa- 
lembang, Keputusan itu diam- 
bilnya tahun 2010 setelah sem- 
pat bekerja di perusahaan kon- 
traktor menara pemancar, 
Alasannya sederhana, Ta ingin 
bebas dari ikatan pekerjaan 
yang menyita waktu dan kesem- 
patan bersama keluarga. "Saya 
ingin punya banyak waktu ber- 
sama keluarga. Apalagi, ibu saya 
terserang stroke, Saya ingin me- 
rawatnya,” katanya di Palem- 
bang, Minggu (30/9). 
Bermodalkan Rp 15 juta, ia 
mendirikan sepetak kumbung 
(rumah jamur) dari kayu dan 
daun nipah kering, Di dalamnya 
diletakkan sekitar 1.500 log 
(media tumbuh jamur tiram). 
Namun, membangun impian tak 
mudah. Ia hanya mendapatkan 


hasil Rp 6,3 juta. Separuh log 
yang dibelinya dari Lampung itu 
tak menumbuhkan jamur tiram. 

Bertani jamur tiram di Pa- 
lembang membutuhkan kejelian 
dan ketelatenan khusus. Sebab, 
jamur tiram idealnya tumbuh 
pada suhu 25-28 derajat celsius. 
Palembang dan sebagian besar 
wilayah Sumsel memiliki suhu 
30-33 derajat celsius. 

Di tengah kekecewaan karena 
kegagalannya itu, Jhon bertemu 
dengan Fauzan (33), yang juga 
tengah merintis pertanian ja- 
mur tiram, Ia belajar dari Fau- 
zan yang menimba banyak ilmu 
mengenai budidaya jamur tiram. 
Salah satunya adalah mengem- 
bangkan rekayasa agar jamur ti- 
ram mampu tumbuh optimal di 
Palembang yang panas. "Kami 
memakai penyiraman. Kum- 
bung disiram air setiap mulai 
kering dan panas,” kata Jhon. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


614045 


McSpicy 
Chicken 


seberapa tahan kamu 
sama pedasnya? 


Siapin minum yang banyak untuk nikmatin MeSpicy Chicken Burgor. 
Daging paha ayam tanpa tulang empuk dan renyah, dengan sensasi 
pedas, ditambah selada sagar dan saus istimewa. Lezat tak tertandingi 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


imlovin' it 


Pemerintah Belum Bahas 
Penggabungan Kembali 


Pemerintah belum membahas 
opsi penggabungan kembali da- 
erah-daerah pemekaran yang 
gagal. Pemerintah masih mem- 
bahas soal penghentian usulan 
pemekaran. Hal ini dikatakan 
Sekretaris Jenderal Kementeri- 
an Dalam Negeri Diah Anggra- 
eni, Senin (4/10) di Batam, Ke- 
pulauan Riau. Sementara Gu- 
bernur Kepulauan Riau M Sani 
mengatakan, secara resmi be- 
lum ada usulan pemekaran dari 
Kepri, Namun, aspirasi peme- 
karan wilayah memang terus 
bermunculan. (RAZ) 
Investigator KPPU dan 
Terlapor Bersikukuh 
Investigator Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) dan 
para terlapor bersikukuh de- 
ngan pendapat masing-masing 
mengenai dugaan persekongkol- 
an terkait tender KTP elektro- 
nik. Sidang penyampaian kesim- 
pulan perkara tersebut digelar 
di ruang pemeriksaan KPPU, Ja- 
karta, Senin (1/10). Pada sidang 
penyampaian kesimpulan yang 
dipimpin Ketua Maj 

Sukarmi tersebut, pihak in 
tigator KPPU menyatakan tidak 
akan membacakan kesimpulan- 
nya. Pihak terlapor 1. i 
nitia tender, yang di 
hukumnya, Sox 


doro Soepring- 
go, menyampaikan beberapa ca- 
tatan. (CAS) 


Ketentuan Syarat 
Pencapresan Diuji di MK 
Syarat pengajuan calon presiden 
yang diatur di dalam Pasal 9 
Undang-Undang Nomor 42 Ta- 
hun 2008 tentang Pemilu Pre- 
siden dan Wakil Presiden, Senin 
(1/10), dipersoalkan ke Mahka- 
mah Konstitusi (MK). Pasal 
yang mengatur tentang syarat 
politik mengusung cap- 
s/cawapres itu dianggap ber- 
tentangan dengan UUD 1945. 
Permohonan uji materi ini salah 
satunya diajukan Ketua Bidang 
Advokasi Dewan Pimpinan Pu- 
sat Partai Gerindra Habiburokh- 
man, Permohonan tersebut 
didaftarkan ke MK kemarin. 
(ANA) 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


Sewindu Dewan Perwakilan Daerah 


KOMPAS, 


Anggota 
Dewan 
Perwakilan 
Daerah (DPD) 
mengikuti 
sidang pari- 
purna mem- 
peringati 
Sewindu DPD 
di Kompleks 
Parlemen, 
Senayan, 
Jakarta, Senin 
(1/10). DPD 
berkomitmen 
untuk mem- 
perjuangkan 
kepentingan 
daerah demi 
kemakmuran 
bangsa. 


NDRA A SETYAWAN 


Djoko Dipangsil Jumat 


Mahkamah Agung Akan Tolak Permintaan Fatwa 


JAKARTA, KOMPAS — Tersangka kasus korupsi 
pengadaan alat simulasi berkendara di Korps Lalu 
Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur 
Jenderal Djoko Susilo, kembali dipanggil Komisi 
Pemberantasan Korupsi pada Jumat (5/10) pekan 


ini. 


Ini merupakan pemanggilan 
kedua Djoko untuk diperiksa se- 
bagai tersangka. Bila kembali 
mangkir, Djoko dipastikan akan 
dipanggil paksa, 

Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Abraham Samad. 
Senin W10) di Jaka meng 
takan, sesuai aturan, apabila me- 
mang Djoko mangkir dari pang- 
gilan pemeriksaan sebagai ter- 
sangka, KPK akan memanggil 
pak: 

Abraham mengatakan, KPK 
akan menggunakan polisi untuk 
memanggil paksa mantan Kepala 
Korlantas Polri itu, "Secara psi- 
kologis enggak masalah kan. 


Waktu kami menggeledah Mar- 
kas Korlantas kan juga begitu," 
kata Abraham. 

Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto kemarin — menga- 
takan, Djoko akan dipanggil un- 
tuk diperiksa pada Jumat pekan 
ini, "Saya belum tahu suratnya 
sudah dilayangkan atau belum. 
Yang pa ami panggil untuk 
diperiksa pada hari Jumat,” kata 
Bambang. 

Upaya paksa memanggil ter- 
sangka, menurut Bambang, di- 
benarkan undang-undang. 

Juru Bicara KPK Djohan Budi 
SP mengatakan, mengenai lang- 
kah pengacara Djoko mengirim 


surat ke Mahkamah Agung (MA), 
itu tidak memengaruhi pemang- 
gilannya sebagai tersangka. 

Johan mengatakan, panggilan 
kedua akan sangat menentukan 
bagi KPK apakah perlu tidak me- 
manggil paksa Djoko. 


Preseden buruk 


Kemarin, Ketua DPR Marzuki 
Alie mengatakan, ketidakhadiran 
Djoko atas panggilan KPK dapat 
menjadi preseden buruk bagi pe- 
negakan hukum di Indonesia. 

“Sebagai aparat penegak hu- 
kum, seharusnya dia memberi 
Ik. Kalau memang tidak 
, jalani saja,” kata Mar- 
zuki Alie, 

Pengamat kepolisian Bam- 
bang Widodo Umar mengatakan, 
ketidakhadiran Djoko dengan 
alasan menunggu "fatwa” MA ti- 
dak tepat dan tidak mempunyai 
dasar hukum kuat. Hal itu bukan 
ranahnya MA, melainkan Mah- 
kamah Konstitusi. Ta menilai, 
Djoko telah mengabaikan perin- 


tah Kapolri. 
Perintah Kapolri 


Secara terpisah, Kepala Polri 
Jenderal (Pol) Timur Pradopo 
menyatakan sebelumnya telah 
memerintahkan Djoko mem 
nuhi panggilan KPK. "Se 
struktural sudah (saya perintah- 
kan) melalui Di Tukum (Ma- 
bes Polri). Tetapi, karena dia pu- 
a, nanti kami akan 
kan,” kata Timur, 

Juru Bicara MA Djoko Sar- 
woko kemarin mengatakan, MA 
menolak dengan tegas apabila 
Djoko Susilo ataupun kuasa hu- 
kumnya meminta fatwa terkait 
dualisme penyidikan kasus du- 
gaan korupsi alat simulasi ber- 
kendara di tubuh Korlantas. 

Fatwa, menurut UU, hanya di- 
berikan kepada lembaga negara 
atau badan lainnya dan bukan 
untuk perseorangan, apalagi fat- 
wa yang diminta berkaitan de- 
ngan perkara yang sedang ber- 
proses. (FER/LOK/WHY/BIL) 


SISI LAIN ISTANA 


”Biarlah Saya Tinggal 
di Indonesia...” 


pa yang dilakukan para mantan presiden setelah tak lagi 
menjadi orang paling berkuasa di negaranya? Almarhum 
antan Presiden Soeharto rasanya lebih banyak meng- 
habiskan waktunya di rumah, mencoba mencari ketenangan 
hakiki, di tengah-tengah tuntutan agar ia diadili. Mantan Pre- 
siden Megawati Soekarnoputri mencurahkan energinya untuk 
mengurus partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 


Di negara lain ada mantan pi 
perdamaian dunia dan demokr 


den yang aktif mendorong 
a mengunjungi berbagai 


negara yang baru pulih dari konflik. Seorang mantan presiden 
lainnya, yang tidak lagi mendapat perhatian publik, memilih 
pulang ke kampung halaman di Texas dan sesekali mengurusi 
kegiatan kemanusiaan. Para mantan presiden ini memiliki ke- 
samaan, yakni mempunyai lembaga kemanusiaan dan me- 
namainya dengan nama mereka, misalnya The Carter Center 
(milik mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter). 
Meskipun masih dua tahun lagi harus meninggalkan Istana, 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mulai memikirkan 
apa yang akan dilakukannya setelah tidak lagi menjadi orang 


nomor satu di Indonesia. Di 
New York City, Amerika 
Serikat, pekan lalu, ia 
mengatakan telah berunding 
dengan keluarganya tentang 
apa yang akan dilakukannya 
di masa pensiun, Hal ini di- 
sampaikannya saat ditanya 
ah dia berminat mengisi 


“Saya berkeinginan, 
saya rundingkan sama 
sama keluarga, kalau sudah 
selesai mengemban tugas se- 
bagai presiden, saya kira 
selesai, Kalau ada kegiatan di 
dalam negeri, (itu adalah) 
mendukung pemerintahan 
yang baru, pemimpin yang 
baru, melakukan sesuatu 
yang barangkali berguna bagi 
a sedang memi- 

h di bidang pen- 


didikan, atau apa pun” ujarnya. 
Yudhoyono melanjutkan, "Saya pikir, banyak calon dan to- 


koh yang bisa mengawaki Perserikatan Bang 
ap mendukung siapa pun.” 

Dia menutup pernyataan dengan mene 
wa dia akan memilih tetap di Indonesia, 


kami, saya pribadi, 


“Bangsa, dan 


kan kembali bah- 
lah saya tinggal di 


Indonesia untuk melakukan hal-hal yang mungkin juga tetap 


berguna bagi sau 
jumpa pers yang dihadi 


saudara kita,” papar Yudhoyono dalam 
putranya, Mayor Agus Harimurti 


Yudhoyono, dan Ny Ani Yudhoyono. 
Maka, tiga tahun dari sekarang, mungkin saja, akan didapati 


sebuah orgar 


i baru bernama The Yudhoyono Center atau 


apa pun namanya yang aktif menyelenggarakan seminar serta 
memberikan beasiswa bagi anak tidak mampu di Indonesia. 


Seorang pria den, 
selalu memberi 
tersebut. Tentu s 


mbutan di 


Ja tidak ada lagi 
yang mendampinginya. Mungkin 


n tinggi tubuh lebih dari 17 meter pun 


ng diadakan organi: 
lan berpangkat kolonel 
(A'TOMY TRINUGROHO) 


PEMBERANTASAN KORUPSI 


Pengaktifan Kembali Koruptor Melanggar Peraturan 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
aktifan kembali mantan narapi- 
dana korupsi sebagai pegawai ne- 
geri sipil atau pejabat struktural 
pemerintah dinilai melanggar 
aturan dan mencederai ke- 
adilan. Praktik ini juga tidak 
memberikan efek jera bagi pem- 
berantasan korupsi. 

"Promosi untuk koruptor di 
lingkungan pemerintah meru- 
pakan preseden buruk bagi upaya 
pemberantasan korupsi dan se- 
kaligus akan mengurangi pem- 
berian efek jera dan sanksi sosial 


kepada koruptor,” kata anggota 
Badan Pekerja Indonesia Cor- 
ruption Watch Emerson Yuntho, 
Senin (1/10) di Jakarta. 

Pernyataan Emerson itu tei 
kait pengaktifan kembali 
1, mantan terpidana koru 
kasus alih fungsi hutan lindung di 
Pulau Bintan sebagai Kepala Di- 
nas Kelautan dan Perikanan Pro- 
vinsi Kepulauan Riau, Mantan 
Sekre Daerah Kabupaten 
Bintan itu bebas dari tahanan 
sekitar tahun 2010. 

Azirwan dan Al Amin Nasu- 


tion, waktu itu anggota Komisi IV 
DPR dari Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan, ditangkap Komisi 
Pemberantasan Korupsi di Hotel 
Ritz Carlton pada 8 April 2008. 
Oleh pengadilan, Azirwan divonis 
2 tahun 6 bulan penjara dan 
membayar denda Rp 100 juta 
atau subsider tiga bulan penjara. 
Azirwan terbukti menyuap Al 
Amin terkait pembahasan alih 
fungsi hutan lindung di Pulau 
Bintan pada 2008. 

Menurut Emerson, pengaktif- 
an kembali Azirwan melanggar 


Peraturan Pemerintah Nomor 
100 Tahun 2000 tentang Peng- 
makan PNS dalam Jabatan 
sal 5 menyebutkan, 
jabat struktural antar: 
in berstatus PNS dan berpi 
tasi baik sekurangnya dalam dua 
tahun terakhir, 

”Azirwan telah kehilangan sta- 
tus PNS karena diberhentikan 
dengan tidak hormat sebagaima- 
na diatur dalam Pasal 23 Ayat 4 
Undang-Undang No 43 Tahun 
1999 tentang Pokok-pokok Ke- 
pegawaian," katanya, Pengaktifan 


kembali Azirwan juga en cal 
rai keadilan mas 
Menurut anggota DPRD “Ke 
pulauan Riau, Ahar Sulaiman, 
Pemerintah Provinsi Kepri harus 
memberhentikan Azirwan, 
Namun, menurut Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Az 
Abubakar, pengangkatan 
wan tak masalah sebab ia sudah 
menyel 
dinilai tidak melakukan kejaha 
an. "Hanya kesalahan adminis 
trasi,” ujarnya. (FAJ/RAZ/WHY) 


PEMERINTAHAN 


Moerdiono Pahami Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
setiakawanan dan setia pada ide 
yang diyakini adalah hal yang 
paling menonjol pada Moerdio- 
no, Menteri Sekretaris Negara 
(1988-1993 dan 1993-1998). Salah 
satu ide yang dipahami dan di- 
perjuangkan adalah ide Pancasila 
sebagai ideologi terbuka. Dalam 
Ikapnya, ketika reformasi telah 
berjalan 14 tahun, kekuasaan di- 
perebutkan, orang menjadi prag- 
matis dan tak lagi setia kawan, 
Moerdiono tetap tampil sebagai 
pribadi yang setia kawan. 

"Hingga Pak Harto pergi, tidak 
ada sikap negatif Pak Moerdiono 
pada Pak Harto,” kata mantan 
Ketua Mahkamah Konstitusi 
Jimly Asshiddigie pada pelun- 
curan buku Moerdiono: Bagimu 
Negeri di Fadli Zon Library, Ja- 
karta, Senin (1/10). 

Buku yang diterbitkan Fadli 
Zon Library dan Institute for 
Policy Studies ini merupakan 
kumpulan makalah yang pernah 
disampaikan Moerdiono dalam 
berbagai kesempatan — tahun 
1990-1998. Di rentang waktu itu, 
Moerdiono menjadi pembantu 
Presiden ' Soeharto. Bersama 
Menteri Penerangan Harmoko, 
Moerdiono kerap tampil di media 
menyampaikan kebijakan-kebi- 
jakan pemerintah. 

Menurut Jimly, Moerdiono 
adalah tokoh yang setia pada ide 
meskipun pada praktiknya tidak 
membuatnya menjadi kaku. Hal 
itu, misalnya, Pancasila sebagai 
ideologi terbuka adalah ide yang 
setia dipegang dan diperjuang- 
kannya. 

Menurut anak sulung Moerdi- 


ono, Ninuk Mardiana Pambudy, 
Moerdiono dalam tulisan-tuli: 
annya juga menyinggung tentang 
bagaimana memahami Pancas 
bebagai ideologi terbuka. Impli- 
ila harus diperla- 
kukan sebagai ideologi yang ha- 
rus dapat dimaknai sesuai per- 
kembangan zaman. 

Bangsa Indonesia sudah me- 
milih Pancasila sebagai dasar ne- 
gara, artinya Pancasila harus 
menjadi pedoman dalam ber- 
bangsa dan bernegara seraya s 
lalu terbuka untuk dimaknai 
ulang sesuai tuntutan zaman. 

Moerdiono tidak kenal lelah 
menyemangati anak-anak muda. 
"Sangat sering Pak Moer datang 
ke tempat saya dan memberi 
nasihat agar saya sebagai anak 
muda harus berpegang pada Pan- 
casila, Saya melihat, Pak Moer 
selalu tampil dengan persiapan 
matang agar tidak memunculkan 
kontroversi. Beliau menginspira- 
si saya, selalu hati-hati dan st 
derhana,” kata Direktur Ekseku- 
tif Soegeng Sarjadi Syndicate Su- 
kardi Rinakit. 

Pemimpin Redaksi Harian 
Kompas Rikard Bagun menga- 
takan, "Ketika Pak Moer tampil, 
kita seperti diajak mengantuk. 
Tetapi kita tidak pernah meng- 
antuk karena substansi dan detail 
yang disampaikan lengkap. Setiap 
kata yang diucapkan selalu berisi. 
Beliau mampu menampilkan 
hal-hal yangsangat kontras,” kata 
Rikard. 


Rikard menambahkan, Moer- 
diono adalah seorang akademisi 
karena bisa menjelaskan segala 
hal secara logis dan bisa keluar 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


Mantan Ketua MK Jimly Asshiddigie, mantan Sekretaris Moerdiono Saafroedin Bahar, dan Sekretaris 
Kementerian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli 
Zon (kanan ke kiri) hadir dalam peringatan setahun wafatnya mantan Mensesneg Moerdiono, Senin 
(4/10) di Jakarta. Dalam acara itu, buku karya Fadli Zon berjudul Moerdiono: Bagimu Negeri 


diluncurkan. 


dari wilayah yang terkungkung, 
jelas, dan global. Ta adalah pejabat 
yang tidak banyak intrik, polos, 
tokoh demokrat yang sesungguh- 
nya, dan selalu mencari ide-ide 
baru untuk menjawab persoalan 
konkret. 


Memotivasi 


Sekretaris Kementerian Sek- 
retariat Negara Lambock V Na- 
hattands yang pernah menjadi 
anak buah Moerdiono menutur- 
kan, Moerdiono juga selalu mem- 
berikan semangat dan motivasi 
kepada stafnya. 

”Pak Moer selalu ingin anak 


buahnya berkembang. Pernah 
usulan yang saya sampaikan me- 
lalui memo kepada Pak Moer, 
oleh Pak Moer diteruskan dan 
disetujui Presiden Soeharto. Ini 
cara Pak Moer membangkitkan 
semangat staf agar pendapat ori- 
sinal staf dibaca Presiden,” kata 
Lambok. 

Hal senada disampaikan Asis- 
ten Menteri Sekretaris Negara 
(1989-1999) Saafroedin Bahar. 
"Perhatiannya kepada staf sangat 
luar biasa. Pak Moer orang baik 
dan pejabat yang baik” kata 
Saafroedin. 

Soal pemikiran, menurut Fadli 


Zon, pendiri Fadli Zon Library, 
Moerdiono berangkat dari rasi- 
onalitas dan common sense. Ta 
sangat menghargai kalangan in- 
telektual yang berpikir masuk 
akal, apalagi orisinal. Ia tidak 
suka text book thinker, istilah 
yang populer pada zaman Soe- 
karno. 

Pemikiran Moerdiono di ber- 
bagai bidang yang dikompilasi 
dalam buku tersebut hanya se- 
bagian kecil gagasan-gagasan be- 
sarnya. Buku ini merangkum pe- 
mikirannya dalam ceramah-ce- 
ramah selama menjabat sebagai 
Mensesneg. (LOK) 


KOMISI NASIONAL HAM 


Hari Ini, DPR Putus 
Kelanjutan Seleksi 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi III Dewan Perwakilan Rak- 
yat menjadwalkan pengambilan 
keputusan mengenai kelanjutan 

s seleksi calon komisioner 
Nasional Hak Asasi Ma- 
nusia periode 2012-2017, Selasa 
(2/10) ini. Setelah mundur lebih 


proses uji kelayakan dan kepa- 
tutan, 

Kepastian pengambilan kepu- 
tusan itu disampaikan Ketua Ko- 
si III DPR Gede Pasek Su- 
ardika di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, kemarin. 
lam rapat, fraksi-fraksi akan di- 
mintai pendapatnya mengenai 
kelanjutan seleksi Komnas HAM. 
Proses uji kelayakan dan kepa- 
tutan terhambat karena Kom 
TT ih mempertimbangkan 
gugatan Syarifuddin Ngulma Si- 
meulue atas proses seleksi yang 
dilakukan panitia seleksi yang 
diketuai Jimly Asshiddigie, 

Syarifuddin yang juga anggota 
Komnas HAM 2007-2012 meng- 
ajukan gugatan ke Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat karena pa- 
nitia seleksi menetapkan persya- 
ratan calon anggota Komnas 
HAM minimal berijazah s 
Padahal, dalam undang-undang 
syarat sarjana itu tidak diatur, 

Soal syarat harus sarjana yang 
saat ini digugat, Jimly menje- 


laskan, hal itu untuk penguatan 
Komnas HAM. "Jadi tidak ada 
diskriminasi karena hal tersebut 
sudah dibahas sebelumnya di da- 
lam Komnas HAM,” ujarnya. 
Soal proses seleksinya, Jimly 
menyerahkan pada mekanisme 
”DPR pasti akan menye- 
saikan pada waktunya. Agenda 
ra tidak akan berhenti ka- 
menghormati salah satu 


rena 
anggota Komnas HAM yang ber- 
upaya hukum. Agenda kenega- 
raan harus terus berjalan,” kata 
Jimly. 


Segera lanjutkan 

Saat ini, sejumlah fraksi ber- 
pendapat, proses uji kelayakan 
dan kepatutan harus segera di- 
lanjutkan. Apalagi, masa jabatan 
komisioner Komr HAM 
2007-2012 sudah diperpanjang 
satu bulan. "Fraksi Demokrat 


sendiri memutuskan ag ir proses 


Partai Demokrat. 
Fraksi Partai Amanat Nasional 
juga memutuskan agar Komisi 
III melanjutkan proses uji ke- 
layakan dan kepatutan. Wakil Ke- 
tua Komisi TIT dari Fraksi Partai 
Amanat Nasional Tjatur Sapto 
Edi mengatakan, uji kelayakan 
dan kepatutan 30 calon komi- 
sioner Komnas HAM akan di- 
laksanakan pekan depan. 
(NTA/LOK) 


PRIMADI CO) T 


REMUNERATION SPECIALIST 


Pelatihan 2 hari: 22 -23 Oktober 201: 


2 
MENDESAIN : 


Motel Menara Peninsula Jakarta 


STRUKTUR GAJI 


PERUSAHAAN SWASTA, BUMO /N,UMVERSITAS SEKOLAH, RUMAH SAKIT HOTEL INDUSTRI, 
PERUSAHAAN JASA, 
BroshuralTipi Fax: 021-84977364, YAYU: Daan 14, MAHAR: 0094 204.1155 
primagi 


PENGENALAN SIM PT 


DILENGKAPI DENGAN WORKSHOP SEDERHANA 
Kerjasama Universitas Teknologi Yogyakarta dengan Unlvorsiti Malaysia Pahang 


 Fimaocis Maragomert System 


amis 4 Ohtabir 2012 wa ” 
Peseetnutrtes Penyu Progo SIM 
Tempat terbatas max. 300 peserta GRATIS ) 
Coca untuk PTN maugun PES 


122010.et 101 -6017025156 


www.uty.ac.id 


j jeram 
Haha 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


3 


POP 
www.bankmandiri.co.id Ma ndiri 


. 
CV? THE BEST BANK LEBIH DARI 


TE IN INDONESIA 1.600 


ASIAMONEY « FINANCE ASIA 


Mean CABANG 


ASSET TERBESAR 
LEBIH DARI 


Rp500 
TRILIUN 


LEBIH DARI | AANG PA, 
iguuta | | Aiman 
NASABAH AN 

DI INDONESIA DAN aa “ " F 


IM 


7 NEGARA 


LAYANAN TERBAIK 
5x BEST BANK 


IN SERVICE EXCELLENCE 


2 JARINGAN 
TERLUAS 


MANCANEGARA 


Terima kasih atas kepercayaan Anda, sehingga Bank Mandiri dapat senantiasa berkarya 
dan berinovasi dalam menghadirkan layanan terbaik yang dapat Anda banggakan. 
Merayakan 14 tahun perjalanan Bank Mandiri bersama Anda, telah menghadirkan 
beragam prestasi yang membanggakan. Kami berkomitmen untuk terus mewujudkan 
berbagai keinginan Anda. Apapun keinginan Anda, mandiri saja. 


mandiri call 14000 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 
atau (021) 5299-7777 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


RUU KEAMANAN NASIONAL 


Masyarakat Sipil Jadi Sasaran Aparat 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
kerja media menjadi salah satu 
sasaran aparat dalam Rancangan 
Undang-Undang Keamanan Na- 
sional, Anggota Dewan Pers, Agus 
Sudibyo, dalam diskusi Imparsial, 
Senin (4/10) di Jakarta, meng- 
ingatkan, Pasal 54 sangat rawan 
diartikan untuk menjadikan war- 
tawan sasaran pemeriksaan dan 
penyadapan dengan dalih untuk 
menjaga keamanan nasional. 
'adahal, wartawan harus me- 
rahasiakan dan mengamankan 
narasumber serta didorong me- 
nembus akses narasumber demi 
berita eksklusif. Ini menjadikan 
wartawan target karena nara- 
sumbernya bisa saja dinilai « 
bagai yang mengganggu keaman- 
an nasional,” ujar Agus. 
Menurut dia, media masa ha- 
rus aktif terlibat dalam advokasi 
mengubah RUU Keamanan Na- 
sional yang memiliki pendekatan 


keamanan dan ketertiban, mul- 
titafsir, dan berpotensi disele- 
wengkan pengua 

Anggota Komisi 1 DPR, Helmy 
Fauzy, mengatakan, RUU terse- 
but sudah beberapa kali dikem- 
balikan ke pemerintah, tetapi di- 
kirim kembali ke DPR tanpa per- 
ubahan apa pun. 

Di Semarang, Jawa Tengah, 
Ketua Umum DPP PDI-P Me- 
gawati Soekarnoputri meminta 
agar RUU Kamnas dibatalkan. 
Selain mengganggu kebebasan 
media massa, RUU Kamnas juga 
mengancam kebebasan m 
rakat sipil seperti terjadi di masa 
Orde Baru. 
”Saya sudah 
lalui anggota Frak: 
DPR supaya RUU 


uksikan me- 
PDI-P di 
Kamnas itu 


dikembalikan saja. Kalau dipel- 
ajari, pasal-pasalnya akan me- 
ngekang,” ujar Megawat 

Juru Bis Kementerian Per- 


tahanan Mayor Jenderal TNI 
Hartind Asrin dalam acara 
tihan menembak di Mark: 
visi I Kostrad, Depok, Jawa Barat 
pekan lalu mengatakan, RUU 
Kamnas justru menempatkan 
masyarakat sebagai subyek da- 
lam kel n keamanan negara. 

"Ada Dewan Keamanan Na- 
sional dan Forum Keamanan Da- 
erah yang semuanya melibatkan 
tokoh masyarakat termasuk to- 
koh agama. Keputusan bidang 
keamanan yang diambil akan 
berdasar masukan mereka,” kata 
Hartind, 

Direktur Eksekutif Institute 
for Defense Peace and Security 
Studies Mufti Makarim menge- 
mukakan, RUU Kamnas me- 
mungkinkan kepala daerah me- 
ngerahkan militer dalam menyi- 
kapi apa yang dipandang pribadi 
sebagai gangguan keamanan. 

(ONG/WHO) 


SUAP DI BUOL 


Tim Lahan Pemkab Akui Terima Uang 


JAKARTA, KOMPAS — Si- 
dang kasus dugaan suap untuk 
penerbitan izin hak guna usaha 
perkebunan di Kabupaten Buol, 
Sulawesi Tengah, di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 
mengungkap fakta baru, Tim La 
han Kabupaten Buol yang di- 
ketuai Amir Rihan Togila meng- 
aku mendapat dana sebesar 
Rp 100 juta dari anak buah Siti 
Hartati Murdaya, yaitu Yani An- 
sori, untuk pengurusan izin HGU 
perkebunan 

Hal itu d 
an Togi 


ampaikan Amir Rih- 
yang juga Asisten I 
Pemerintah Kabupaten Buol di 
Pengadilan Tipikor Jakarta, Se- 
nin ((/10). Amir menjadi saksi 
untuk terdakwa Yani Ansori, € 
neral Manager Supporting PT 
Hardaya Inti Plantations (FTP), 
peri na milik Siti Hartati. 

Amir mengaku, tim lahan yang 
ia ketuai sudah melakukan survei 
ke lokasi dan didapatkan kesim- 
pulan permohonan PT Sebuku 
tidak dapat diproses. PT Sebuku 
Inti Plantations adalah salah satu 
anak perusahaan milik Siti Har- 
tati Murdaya yang digunakan un- 
tuk menyiasati penerbitan IGU 
jumlah area HGU tidak me- 
le 20000 hektar ses 
tentuan, 


Kader Partai Demokrat yang menjadi te 
Batalipu, Hartati Murdaya (ketiga dari kiri 


Selaku ketua tim lahan, Amir 
mengaku tidak mengetahui ka- 
itan antara PT Sebuku dan induk 
perusahaan Siti Hartati, PT Cita 
Cakra Murdaya. Juni 2012, Yani 
dengan 
Amir terkait pengajuan surat re- 
komendasi untuk — mengurus 
HGU lahan 4.500 hektar. 

"Terdakwa dengan Pak Arim 
(Manager Financial Controller 
PT HIP) mendatangi saya de- 
ngan membawa draf surat satu 
paket rekomendasi tim lahan, ke- 
mudian penolakan PT Sebuku, 
n ke gubernur, 
dan surat meminta arahan ke 
Badan Pertanahan Nasional,” ka- 
ta Amir, 

Pada saat itu, Amir menga- 
takan akan minta arahan dahulu 
ke bupati. Bersama Yani, Amir 
kemudian menghadap  bup: 
Bupati tidak setuju jika 
hanya ditandatangani keti 
lahan dan meminta revi: 
semua anggota tim ikut 
tangan di at tersebut. 

"Apakah sebelum an $&- 
mua tim lahan menandatangani 
surat rekomendasi yang telah ja- 
di draf oleh terdakwa saksi me- 
nerima sesuatu dari terdakwa?” 
tanya jaksa penuntut umum, 

”Benar,” jawab Amir, 


at 
a tim 

agar 
tanda 


ngka kasus dugaan s 
snguk 


d 


Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi , Senin (/10). 


ap kepada Bupati Buol Am 
jumlah karyawan perusahaannya di tahanan 


"Dalam bentuk apa itu?” tanya 


jak: 


ang Rp 100 juta. Diantarkan 
oleh Ansori," jawab Amir. 

Amir mengaku membagikan 
uang tersebut ke semua anggota 
tim lahan, dan setelah itu surat 
ditandatangani tim, Kepala BPN 
Buol yang hadir sebagai saks 
kan jawaban Amii 


membe 


Ditanya meng Haryono 
mau menandatangani surat itu, 
Haryono mengatakan tanda 


tangan itu untuk rekomendasi 
penolakan pengurusan HGU oleh 
PT Sebuku. 

"Tetapi merekomendasikan 
PT HIP?” tanyi 

"Tidak, Pak,” 

Namun, jaksa mensin, 
rat tersebut semata bukan untuk 
penolakan pengurusan TIGU PT 
Sebuku, "Si 
saat surat d 


mpat membaca, 
sempat melakukan koi 
wab Haryono, 

Sidang juga menghadirkan Ki- 
wan PT Central Cipta 
Murdaya, induk perusahaan pe- 
megang saham PT CCM. Kirana 
mengakui, tidak langsung, 
PT Sebuku adalah anak peru- 
sahaan PT CCM. (AMR) 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


n 


MAKAN MALAM 


”New York” yang Menggetarkan Cikeas 


ni bukan c oal lawatan 
Jess Susilo Bambang 

Yudhoyono ke New York, 
Amerika Serikat, beberapa hari 
lalu, ketika Presiden mendapat- 
kan "panggung” di forum inter- 
nasional dan menerima peng- 
hargaan atas prestasi Indonesia. 
Bukan pula cerita "Cikeas”, 
rumah pribadi Presiden SBY. 

Ini adalah kisah tentang 
Menteri Koordinator Bidang Po- 
litik, Hukum, dan Keamanan 
Djoko Suyanto yang menjamu 
wartawan di rumah pribadinya 
di Puri Cikeas Indah, Bogor, Ra- 
bu (26/9) malam. Rumah pri- 
badi Djoko memang satu kom- 
pleks dengan rumah pribadi 
Presiden. 

”Saya hanya ingin menjamu 
teman-teman yang suka ngru- 
suhi (merecoki) saya dan men- 
cegat saya," kata Djoko bergaya 
mirip komik stand up comedy. 
Spontan puluhan wartawan 
yang hadir, yang hampir selu- 
ruhnya biasa meliput di Istana 
Kepresidenan, tertawa mende- 
ngar perkataan Djoko. 

Suasana jamuan makan ma- 
lam yang dimulai pukul 19.00 
itu terasa begitu santai dan cair. 
Djoko yang malam itu menge- 
nakan kemeja blue jeans lengan 
panjang yang tergulung berbaur 
dengan wartawan yang rata-rata 
muda, Begitu pun Ratna Djoko 


Suyanto yang tampil elegan de- 
ngan gaun terusan hitam. 

Tidak ketinggalan, iringan 
music live yang dimainkan JS 
Band, grup musik yang biz 
mengirir joko dan keluarga 
dalam mi nyalurkan hobi ber- 
nyanyi dan memainkan alat mu- 
sik. Bisa ditebak, "JS" singkatan 
dari nama Djoko Suyanto. 
ingkatan nama yang "menjual". 
Ip singkatan "SBY” untuk 
Susilo Bambang Yudhoyono. 

Sejumlah wartawan pun me- 
nyumbangkan suara, mengim- 
bangi tuan rumah yang unjuk 
kebolehan melantunkan suara 
emasnya, Suasana mencapai kli- 
maksnya saat Yohana dari kan- 
tor berita Radio 68H dan Ari- 
entha dari harian The Jakarta 
Globe mengentak hadirin de- 
ngan menyanyikan New York 
dengan gaya rap. 

Begitu spontan hingga Djoko 
Suyanto pun tergerak ikut 
mengiringi lagu itu dengan me- 
mainkan drum. Sejumlah war- 
tawan pun spontan berjoget 
mengikuti entakan musik rap, 
juga bernyanyi mengikuti ko- 
mando “duo raper” itu. Suasana 
sangat santai meski hadir juga 
di situ sejumlah kolega Djoko 
Suyanto, salah satunya Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
yang juga anggota Dewan Ke- 
hormatan Partai Demokrat 


a 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


msuddin. Ada juga po- 
artai Demokrat Didi Ira- 
wadi Syamsuddin, putra Amir. 

Suasana kembali klimaks saat 
penyanyi kenamaan dari Belan- 
da yang lahir di Semarang, 
Daniel Sahuleka, juga menghi- 
bur hadirin. Daniel yang ber- 
sahabat dengan Djoko tampil 
memukau dengan gitar akustik 
membawakan sejumlah karya 
legendarisnya seperti Don't 
Sleep Away This Night dan You 
Make My World So Colourfil. 

Di akhir acara, seluruh war- 
tawan berfoto dengan Djoko 
dan istri, juga dengan Daniel Sa- 
huleka. Bukan pose formal, 
tetapi lebih mirip pose ABG 
(anak baru gede) yang pengen 
eksis ceria. Di akhir acara itu 
pula dibagikan piringan lagu ko- 
leksi Daniel yang khusus digan- 
dakan untuk Djoko dan istri. 
Spontan wartawan antre me- 
minta tanda tangan Djoko dan 
Daniel pada piringan lagu itu. 

"Kalau Pak Djoko jadi pre- 
siden, apa masih bisa seakrab 
ini dengan wartawan?” tanya 
wartawan setengah bercanda. 

"Ah loe, saya kalau pensiun 
(dari menteri) pengen momong 
cucu aja deh," jawab Djoko yang 
sering disebut-sebut sebagi 
lah satu tokoh potensial untuk 
maju dalam Pemilihan Presiden 
2014. (C WAHYU HARYO) 


SEA 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ny Ani Yudhoyono didampingi Wakil Pre 
sila di Monumen Par 


meninggalkan lokasi up: 


ra Peringatan Hari 


ktian Pan 


Saki 


siden Boediono besi 
, Lubang Bu 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


rta Ny Herawati Boediono 
, Jakarta Timur, Senin (1/10). 


Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengenang tujuh pahlawan revolusi korban peristiwa G3OS tahun 1965. 


Bangun Rekonsiliasi 


Tragedi 1965 Patut Dimaafkan, tetapi Tidak Dilupakan 


JAKARTA, KOMPAS — Negara seharusnya mela- 
kukan rekonsiliasi soal tragedi 1965. Rekonsiliasi 
diperlukan untuk mencari kesalahan dalam perja- 
lanan bangsa sehingga dapat diperbaiki dan tidak 
terjadi lagi. Rekonsiliasi dapat mewariskan sejarah 
bangsa yang lebih utuh kepada generasi muda. 


Harapan itu 
pengamat militer Agi li 
dalam kunjungan ke makam pah- 
lawan revolusi di Taman M: 
hlawan, Kalibata, Jakarta, 
nin (1/10). Hadir antara lain Suk- 
mawati Soekarno, Amelia Yani, 
Sarjono Kartosuwiryo, dan Tlham 
Aidit. 

Menurut Agus, salah satu kon- 
sep rekonsiliasi adalah pencar ian 
kebenaran, "Kita ti 
siapa benar atau s 
lainkan melihat di mana kesa- 
lahan negara ini. Apa alah 
dengan bangsa ini," 

Hal sama diungkapkan Ilham 
Aidit. Menurut Ilham, ia kesal 
a sampai saat ini 
belum dapat melakukan rekon- 


siliasi tragedi 1965. "Saya k 
karena pemerintah tidak bi: 
menyelesaikan kasus pelanggar- 
an berat masa lalu,” katanya. 

Sukmawati Soekarno menga- 

a a at awal Re- 
formasi 1998, tuntutan agar man- 
an Presiden Soeharto diadili be- 
gitu besar, Namun, dalam per- 
jalanan Reformasi, Soeharto ti- 
dak pernah diadili. 

Kemarin, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono memimpin 
peringatan Hari Kesaktian Pan- 
ila di Monumen Pancasila 
Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Ti- 
mur, Hadir Ny Ani Yudhoyono, 
Wakil Presiden Boediono beserta 
Ny Herawati Boediono, pimpin- 
an lembaga tinggi negara dan 


sejumlah menteri, 
Dimaafkan, tak dilupakan 


Para aktor dalam tragedi 1965 
itu patut dimaafkan, tetapi bukan 

ri an kebengisan me- 
patut dilupakan. Peristiwa 
kekejian itu harus menjadi pel- 
ajaran berharga bagi bangsa ini. 
ap memaafkan itu terung- 
m Halagoh Kebangsaan 
ia (MUI) 
bertajuk” Mengungkap Fakta d 
Peristiwa Kelam Tahun 1965” 
Senin. Hadir mantan 


, mantan Menti i Per- 
analis Se- 


Saman 
industi 
nior CSIS Ha 
dan 

"Kita maafkan kesalahan me- 
reka, tetapi kita tidak boleh me- 
lupakan peristiwa itu,” ujar Ketua 
MUI H Amidhan, Fahmi yang 
juga merupakan Angkatan 66 
mengatakan, "Mungkinkah ke- 
kuatan komunis yang telah di- 
tinggalkan penganut setianya se- 
i China dan R kembali 
Mungkin sekali, tetapi da- 


lam format berbeda. Kerusuhan 
tahun 1998 itu mirip sekali ma- 
nuvernya dengan komunis. Me- 
reka memiliki sasaran tertentu 

Menurut Harry, masy: 
pernah terhu 
komun 
kehati-hatian dalam menuntas- 
kan peristiwa berdar: 

Jaksa Agung Be Arief 
mengakui, penanganan hukum 
atas tragedi 1965 memiliki ting- 
kat kesulitan tinggi. Hal itu salah 
satunya karena peristiwa terse- 
li hampir 50 tahun yang 
at ini tim dari Ke 
Agung masi 


(Komnas HAM). 

Terkait tragedi 1965, Komnas 
HAM sudah menyelesaikan pe- 
nyelidikan, Komnas HAM me- 


n untuk menduga te- 
lah terjadi kejahatan kemanu- 
an yang merupakan pelang- 
aran HAM berat dalam peris 
tiwa 1965-1966. 

(FER/WHY/OSA/ETA) 


RESTITUSI PAJAK 


James Gunardjo 
Bantah Menyuap 


JAKARTA, KOMPAS — Ter 
dakwa kasus dugaan suap kepada 
petugas Direktorat Jenderal Pa- 
jak untuk pengurusan restitusi 
pajak, James Gunardjo, kembali 
membantah keterlibatannya da- 
lam penyuapan kepada petu 
pajak. Ta bersikukuh, uang yangia 
serahkan senilai Rp 280 juta ke- 
pada Tommy Hindratno bukan 
untuk menyuap, melainkan un- 
tuk membayar utang. 

James mengatakan hal terse- 
but dalam sidang di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 
Senin (1/10). Sidang itu dipimpin 
Ketua Majelis Hakim Dharma- 
wati Ningsih. 

Pada sidang sebelumnya, man- 
tan Kepala Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi Kantor Pelayanan Pa- 
jak Pratama Sidoarjo Selatan 
Tommy Hindratno mengaku, 
lain menerima pengembalian 
utang, uga menerima fee dari 
konsultasi pajak dari PT Bhakti 
Investama. Tommy mengaku ke- 
nal James secara intensif pada 
1999 karena James sering ber- 
tanya soal pt n kepadanya. 
"Motivasi saya membantu ter- 
dakwa agar cepat membayar 
utang kepada saya," katanya 

James punya utang Rp100 juta 
dan Tommy berharap dengan 
adanya konsultasi pajak itu, Ja- 


mes akan mendapatkan fee dan 
bisa melunasi utangnya. Utang 
itu kemudian memang dilunasi 
dengan menambah fee untuk 
konsultasi Rp 180 juta. Total Rp 
280 juta yang diserahkan James 
kepada Tommy yang kemudian 
tertangkap tangan Komisi Pem- 
berantasan Korupsi. 

Dalam sidang kemarin, James 
juga membantah tak mengen 
Antonius Z Tonbeng, Kom 
Independen PT Bhakti Inves 
ma, Dia juga kembali menga- 
takan tidak mengakui rekaman 
percakapan yang menurut jal 
penuntut umum, antara dia dan 
Antonius Z Tonbeng, dan James 
dengan Maya Sari Dewi, bagian 
di PT Bhakti Inves- 
"Saya tidak mengakui itu 
" kata James. 

Padahal, pada sidang sebelum- 
nya, saksi ahli dari Institut 
Teknologi Bandung yang ahli di 
bidang akustik, Joko Sarwono, 
mengungkapkan, sampel perca- 
kapan James dengan Anton dan 
nes dengan Maya adalah iden- 
tik. Itu artinya, pemilik suara 
pada rekaman percakapan ter- 
sebut adalah Anton, James, dan 
Maya. "Sampel yang saya peri 
hasilnya identik. Artinya, diha 
ilkan oleh pengucap yang sam: 
kata Joko. (AMR) 


VERIFIKASI PARTAI POLITIK 


Bawaslu Mewaspadai 
Tiga Titik Rawan 


JAKARTA, KOMPAS — Badan 
Pengawas Pemilihan Umum me- 
waspadai tiga titik rawan dalam 
proses verifikasi administrasi dan 
faktual calon peserta 
Pemilihan Umum 2014. Hal ini 
termuat dalam Rancangan Per- 
aturan tentang Tata Cara Peng- 
n Verifikasi yang disusun 


lah ketidakpatuhan partai politik 
dalam melengkapi dan atau 
memperbaiki dokumen persya- 
ratan tahapan, 
antara parpol dan 
an Umum dalam 
pelaksanaan penelitian adminis- 
trasi, serta banyaknya parpol 
yang melakukan penyerahan ke- 
lengkapan dokumen pers 
pada hari-hari terakhir 
waktu penutupan. 

Ketua Bawaslu Muhammad 
mengatakan, potensi kerawanan 
terutama terjadi pada 
menuhan syarat administ 
"Apakah 17 item persyaratan itu 
benar-benar sudah terpenuhi 
atau belum? Tidak han, 
penuhi secara admi 
tetapi yang terpenting bagi 
adalah keabsahannya, kt 
nya benar,” katanya seusai rapat 
dengar pendapat dengan Komisi 
II DPR, Senin (4/10). 


batas 


Praktik kolusi juga berpotensi 
jadi dalam proses pemenuhan 
si. Oleh karena itu, Ba- 
waslu mencegah penyelewengan 
dengan pengawasan sejak proses 
pendaftaran. 

Untuk mengawasi pr 
rifikasi faktual yang mulai di- 
lakukan pada akhir Oktober ini, 
Bawaslu mulai — menyiapkan 
perangkat formal. Setelah me- 
lantik Bawaslu tingkat provinsi, 
kini Panitia Pengawas Pemilu 
(Panwaslu) — tingkat 
ten/kota mulai dibentuk. 
lu memberikan batas waktu 
pekan kepada Bawaslu provir 
untuk membentuk Panwaslu. B: 
waslu juga menggandeng sejur 
lah perguruan tinggi dan peman- 
tau. 

Sementara itu, untuk keper- 
luan verifikasi faktual, KPU akan 
mengakomodasi daftar kepeng- 
urusan parpol dari kecamat- 
an-kecamatan yang baru dime- 
karkan di setiap daerah. Namun, 
wilayah baru itu harus terdaftar 
di Kementerian Dalam Negeri. 

"Dalam data yang di kan 
Menteri Dalam Negeri kepada 
KPU baru-baru ini, ada pertam- 
bahan jumlah kecamatan sekitar 

ang tersebar di seluruh In- 
5 kata anggota KPU, Ha- 
dar N Gumay. (NTA/INA) 


Food ingredients Asia 


One place. Thousands of food 
and beverage ingredients 


Countiess new business opportunities in Southeast Asia. 


1000 mextdanns 


3-5 October 2012 
e al Expo, 


www.fiasia-indonesia.com 


“ Akses pasar Asia Tenggara yang bertumbuh pesat 
“ Temukan perkembangan baru dan inovatif di 


ndustri ini 


“ Kembangkan jaringan, peluang kontak langsung untuk membangun bisnis Anda 


Fi Asia menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran lokal, regional dan global, plus: 


Future of Food Factors, 
impunan Ahli Teknologi 
Teknologi Pangan IPB 


Seminar ya 
dan tip: 


 mengi 


sional yang di 
(PATPI) bekerj 
Agroutural 


baku pangan yang Halal, peluang bisni 


bal 


Pertemuan Anggota GAPMMI untuk membahas perkembangan terkini, kebijakan baru 


dan isu hangat industri pangan 


Ingredients in Action oleh Innova Market Insights — Temukan bahan baku terbaru 


dan tren terkini hanya di Tasting Bar. 


www.fiasia-indonesia.com 


idak Dip 


#Potpi @ JERFALT | 


e 


kei 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


April - aa ai 4 Aman 


200m 1000: 


Super Prize 
Range Rover Evogue 


Grand Prize 
Range Rover Sport 


Hadiah ditambah, 
WUZZL... Hadiah ditambah, 


| 
: Piaggio LX150ie Honda Jazz RS A/T iPhone 4S Samsung Galaxy SIII 
: 
8 Tingkatkan saldo dan perbanyak transaksi e-Banking BRI untuk meraih poin lebih banyak. 
5 CaUBRI Segera buka Tabungan BRI BritAma, Tabungan BRI BritAma Bisnis dan Tabungan BRI Junio. Ta b u n g a n B RI 
18 14017 iEA 
2017 | | BritAma 
1 ' “Syarat dan ketentuan berlaku. 
www. bri .co.id Jenis dan warna kendaraan tergantung ketersediaan barang 
ISO 9001 Certified 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Kesenjangan Penghayatan Pancasila 


emakin muncul kekhawatiran, 
Pancasila sebagai pandangan 
hidup tidak sungguh dipakai 
sebagai acuan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 


Kekhawatiran itu antara lain karena perilaku elite dan 
masyarakat terkesan semakin jauh dari orientasi dan 
pijakan nilai Pancasila. Praktik korupsi, misalnya, merebak 
luas seakan tak terkendali. Atas realitas itu, timbul sinisme 
tentang makna Pancasila sebagai orientasi nilai. 

Secara umum dapat dikatakan, penghayatan dan peng- 
amalan sila-sila Pancasila kedodoran dari waktu ke waktu. 
Penghayatan sila ketuhanan, misalnya, masih memiliki 
sensitivitas tertentu dalam hubungan antaragama. Begitu 
juga tentang kemanusiaan dalam sila kedua, Kekerasan dan 
tawuran masih merebak luas, yang menunjukkan lemah- 
nya penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Kedodoran pula pengamalan sila ketiga tentang persatu- 
an Indonesia. Prinsip persatuan masih menghadapi per- 
soalan dalam realitas Indonesia yang majemuk. Semangat 
sebagai warga negara (citizen) masih kurang kuat karena 
pengaruh primordialisme, Pengamalan sila keempat yang 
menekankan demokrasi juga menghadapi tantangan. Se- 
jauh ini, prinsip demokrasi lebih bersifat teknis terkait 
pelaksanaan pemilu. Budaya demokratis yang menghargai 
perbedaan belum bertumbuh kuat. 

Lebih memprihatinkan lagi pengamalan sila kelima 
tentang keadilan. Isu keadilan merupakan persoalan serius 
karena kesenjangan kaya-miskin cenderung melebar. Jum- 
lah orang miskin masih mencapai angka puluhan juta. 
i sosial ekonomi tidak hanya berlangsung di daerah 
pedesaan, tetapi juga di daerah kumuh perkotaan. 

Penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahtera- 
an merupakan keniscayaan dalam melaksanakan nilai 
. Sudah terbayang, kualitas demokrasi, persatuan 
an, dan ketuhanan akan rendah jika 
tidak didukung oleh keadilan dan kesejahteraan sosial. 

Tantangan paling besar tentu saja bagaimana Pancasila 
benar-benar menjadi ideologi yang hidup dan bermakna. 
Jika nilai-nilai Par la tidak dapat diwujudkan dalam 
kehidupan sehari-hi relevansinyz aa akan 
surut. Upaya melaksanakan ni 
menjadi tanggung jawab seluruh un al Indo- 
nesia, terutama pemerintah yang diberi mandat konstitusi 
sebagai pemegang kedaulatan negara. 

Implementasi nilai Pancasila tentu tidak sebatas retori- 
ka, tetapi dilaksanakan dalam proses pembangunan yang 
merata, menjamin hak dan penegakan hukum. 
Kelengahan dalam memperteguh Pancasila sebagai dasar 
negara, pandangan hidup, dan kontrak sosialakan mengun- 
dang ideologi lain, yang dapat meruntuhkan Indonesia 
yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. 

Sebagai dasar dan pandangan hidup, Pancasila justru 
semakin penting menjadi orientasi nilai kebangsaan dan 
kenegaraan di tengah olengan arus perubahan yang begitu 
cepat di dunia yang semakin landai, 


Ketidakpastian Krisis Spanyol 
risis ekonomi yang meluas ke 
krisis politik dan separatisme di 
Spanyol menunjukkan kian se- 
riusnya krisis Eropa dan kian tak 
pastinya nasib mata uang tunggal. 


Perkembangan Spanyol menunjukkan kebijakan peng- 
hematan yang dipaksakan justru jadi bumerang bagi zona 
curo (ZE) yang sudah di ambang resesi akibat krisis utang. 
Selain itu, krisis Spanyol juga menunjukkan problem yang 
dihadapi ZE jauh lebih serius daripada sekadar krisis utang. 
Berbeda dengan Yunani, krisis Spanyol sebenarnya tidak 
bersumber dari ketergantungan eksesif pemerintah pada 
utang tetapi lebih dipicu pada gelembung perumahan yang 
kemudian meletus dan membuat kolaps perbankan yang 
selama ini serampangan dalam pembiayaan properti. 
Sebelum membengkak menjadi 90 persen, rasio utang 
Spanyol sebenarnya cukup terkontrol. Pertumbuhan ekono- 
mi cukup pesat hingga 2008, dengan rasio utang terus 
menurun, saat rasio negara lain seperti Jerman justru naik. 
Perekonomian Spanyol booming sejak bergabung dalam 
ZE, dengan pertumbuhan ekonomi 3,7 persen per tahun 
1999-2007, ditopang gelembung perumahan yang dibiayai 
kredit murah bank ke pengembang dan konsumen. 
Kolapsnya sektor perumahan tidak saja membuat Spa- 
nyol terancam resesi dan pengangguran tertinggi di ZE, 
negara itu juga dipaksa mengemis dana talangan untuk 
menyelamatkan perbankannya. Memburuknya ekonomi 
Spanyol dan Italia menunjukkan perekonomian besar ZE 
tak imun dan tantangan ZE keluar dari krisis kian berat. 
Spanyol negara keempat yang meminta dana talangan, 
menyusul Yunani, Irlandia, dan Portugal. Krisis Spanyol 
memburuk menjadi krisis politik dengan berkembangnya 
sentimen separ: 
penanganan krisis yang ditempuh PM Mariano Rajoy. 


polis 


negara yang perlu dana talangan. 


membawa ZE keluar dari kris 
risiko permanen penularan ki 


pengangguran. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 


Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 


Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 

Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Yang Terhormat Dubes AS dan Perancis 


Oleh NABIEL MAKARIM 


pa yang terjadi 

akhir-akhir ini sa- 

ngat memprihatin- 
kan. 


Dua negara besar dan penting 
dalam percaturan dunia (Ame- 
rika Serikat dan Perancis) harus 
menghadapi unjuk rasa, yang ka- 
dang disertai caci maki dan pe- 
rusakan, di beberapa negara yang 
sebagian besar penduduknya 
beragama Islam. 

Kita semua mafhum, rentetan 
peristiwa ini tak akan dapat me- 
lemahkan dua negara kuat yang 


mun, bila situasi seperti ini terus 
berlangsung, semua pihak yang 
terkaitlah yang akan dirugikan. 


Minimal terjadi erosi keperca- 
yaan antarbangsa yang bersang- 
kutan. Dalam kehidupan global di 
mana kehidupan kita semua sa- 
ngat berkaitan, erosi saling per- 
caya hanya dapat mengakibatkan 


negative sum game. 

Maka, sebagai titik tolak, kita 
dapat bersepakat bahwa peris- 
tiwa seperti ini perlu diusahakan 
untuk tak berulang. 

Hampir semua yang terlibat 
dalam peristiwa ini paham, Pe- 
merintah AS ataupun Perancis 
sama sekali tidak terlibat dalam 
pembuatan serta peredaran ma- 
teri penyulut konflik. Umumnya 
yang membuat para pengunjuk 
rasa jadi marah adalah mengapa 
kedua pemerintah yang bersang- 
kutan tidak memberikan sanksi 
kepada warganya yang menyulut 
kemarahan di sejumlah negara, 

Para pengunjuk rasa merasa 
diamnya kedua pemerintah ini 
adalah sikap pembiaran. Mereka 
marah karena sesuatu yang di- 
anggap paling suci dijadikan ba- 
han olokan melalui materi yang 
sangat keji dan menghina serta 
disebarluaskan. Mereka marah 
karena hal ini dibiarkan tanpa 
sanksi dari pemerintah ma- 


singmasing. Mereka yakin bila 
hal seperti ini terjadi di negara 
mereka, pasti pemerintah segera 
turun — tangan — menjatuhkan 
sanksi. Mereka tak dapat me- 
mahami bahwa sikap kedua pe- 
merintah ini sangat berhubungan 
dengan sendi-sendi dasar kene- 
garaan AS dan Perancis, 


Latar sejarah 


Memang, untuk dapat mema- 
hami sikap ini, siapa pun harus 
melihat latar belakang sejarah 
kedua negara ini. Nilai kebebasan 
berekspresi Perancis dilatarbe- 
lakangi Revolusi Perancis yang 
disulut oleh penindasan pengua- 
sa absolut. Bagi warga AS, ke- 
bebasan berekspresi berasal dari 
aspirasi para imigran awal yang 
meninggalkan Eropa untuk men- 
dapatkan kebebasan. 

Oleh karena itulah kebebasan 
berekspresi adalah nilai yang su- 
dah jadi bagian dari budaya. Na- 
mun, di pihak lain, bagi rakyat di 


negara-negara yang rakyatnya 
memeluk Islam, pelecehan kepa- 
da Nabi Muhammad—walau da- 
lam bentuk ekspresi belaka—tetap 
saja berarti tindakan yang sangat 
keji, Menjunjung tinggi dan men- 
jaga nama Nabi Muhammad ada- 
lah bagian dari budaya. 

Bagi warga AS dan Perancis, 
tak mudah memahami perbeda- 
an nilai ini melalui pendekatan 
"mencoba kaki kita di sepatu 
orang lain” (empati). Mungkin 
hal ini disebabkan oleh "bentuk 
kaki kita yang sangat berbeda”. 

Sebuah benturan budaya skala 
global telah terjadi. Hari-hari ini 
kemarahan masih terus berlang- 
sung. Korban sudah jatuh, pe- 
rusakan tak dapat dicegah. Na- 
mun, di balik ini kita harus ber- 
pikir dingin demi masa depan 
bersama. Kita semua paham, UU 
berbagai negara lebih banyak di- 
tekankan untuk mengatur pe- 
rikehidupan bangsa sendiri dan 
demi perlindungan warganya, 


Melihat latar belakang situasi 
masa — dipersiapkannya — UU, 
umumnya kepentingan antar- 
bangsa tak terlalu mendapatkan 
perhatian. Namun, kini situasi 
sudah berubah, Apa yang terjadi 
dan dianggap wajar di suatu ne- 
gara dapat berpengaruh sebalik- 
nya di negara lain, bahkan ka- 
dang-kadang secara tak terduga. 
Permintaan maaf dari negara 
yang bersangkutan tidak mung- 
kin terjadi, Namun, sebuah sinyal 
dari negara-negara yang bersang- 
kutan bahwa sedang diusahakan 
perubahan tatanan atau peratur- 
an demi kepentingan kehidupan 
antarbangsa yang lebih baik di- 
harapkan dapat memberikan ha- 
rapan, Sementara itu, bila pihak 
yang merasa terhina mendengar 
niat ini, mereka pun diharapkan 
pula dapat menahan diri. 
Semoga kita tidak terlalu lama 
menunggu inisiatif ini. 
NABIEL MAKARIM 
Good Governance Institute 


Kompleksitas Tawuran Pelajar 


Oleh TB RONNY RNITIBASKARA 


anya sehari berselang 
H dari pemakaman Alawy 

Yusianto, korban tawur- 
an antara SMA 70 dan SMA 6, 
kembali terjadi tawuran dua ke- 
lompok pelajar SMK di bilangan 
Manggarai, Jakarta Selatan, yang 
juga menelan korban. 


Banyak pihak sudah lelah membicara- 
kan tawuran pelajar di Tbu Kota. Tak 
kurang-kurang pemikiran para ahli dike- 
tengahkan sebagai tawaran pemecahan 
masalah. Berba penelitian dilakukan 
sejak 1980-an. Pada umumnya, tawuran 
diamati sebagai kenakalan remaja. Ada 
yang melihatnya sebagai perilaku berma- 
salah dan cleprivasi sosial, frustrasi agresi, 
dan ada juga sudut pandang yuridis. 

Pakar kriminologi Muhammad Musta- 
pha (1998) dan pakar psikologi Winarini 
Wilman (1998) menyoroti kelemahan pe- 
neliti sebelumnya. Ketidakberhasilan ar- 
gumentasi teoretis penelitian atau pakar 
sebelumnya diduga karena penelaahan tak 
memperhitungkan tawuran sebagai gejala 
tingkah laku kelompok yang berbeda de- 
ngan penyimpangan tingkah laku indi- 
vidu, 

Berbagai upaya ditempuh dengan me- 
libatkan kepolisian, hasilnya belum meng- 
gembirakan. Yang terjadi, kekerasan da- 
lam tawuran kian meningkat, nekat, dan 
beringas. Berbagai penelitian membukti- 
kan, tak ada korelasi antara pelaku tawur- 
an dan keluarga yang tidak harmonis. 

Juga tak ditemukan hubungan antara 
siswa yang terlibat tawuran dan penyalah- 
gunaan narkoba. Justru untuk menyela- 
matkan diri dari tawuran, seorang siswa 
harus punya kesadaran dan kewaspadaan 
tinggi serta kondisi fisik prima. Penelitian 
Mustapha dan Winarini menunjukkan tak 
ada bukti meyakinkan, secara individual, 
siswa yang terlibat punya karakteristik 
pribadi dan latar belakang berbeda dari 
kelompok siswa yang tawuran. Menurut 
mereka, rasa permusuhan yang mendomi- 
nasi situasi tawuran harus dipahami dalam 
kerangka dinamika kelompok yang amat 
kecil kaitannya dengan karakteristik in- 
dividual anggota kelompok tawuran. 


Dengan demikian, teori 
yang mencoba menghu- 
bungkan siswa yang ter- 
libat tawuran berasal 
dari keluarga yang tak 
harmonis — menjadi 
mitos yang salah. Wi- 
narini (1998) membuk- 
tikan, baik siswa yang ter- 
libat maupun tidak meng- 
aku memiliki hubungan de- 
kat dengan orangtuanya, 
Pendapat yang menyatakan 
sekolah berkualitas buruk dan 
berdisiplin rendah sering terlibat 
tawuran juga tak sepenuhnya be- 
", Dalam kenyai (contoh ka- 
Bulungan), keterlibatan sekolah 
yang secara akademis tergolong pa- 
pan atas dalam tawuran cukup tinggi 
dan membahayakan dalam arti menim- 
bulkan korban tewas. Winarini juga me- 
lihat tawuran tak ada kaitan dengan ting- 
kat kecerdasan dan prestasi bel 
nyak siswa berpres iga terlibat. 
cerdas ternyata punya kontribusi dalam 
mengatur strategi atau evakuasi (penye- 
lamatan) diri dan teman-temannya. 


Tawuran dan premanisme 


Sudah saatnya tawuran tak lagi diang- 
gap kenakalan remaja biasa. Perilaku 
mengedepankan kekerasan ini, hingga 
September 2012, telah menimbulkan 14 
korban tewas (ditambah korban Mang- 
ga rasan kolektif ini sudah me- 
rupakan perilaku melanggar hukum. 

Mengacu teori Freud, kemungkinan pe- 
laku tak segan membunuh lawannya me- 
rupakan wujud dari insting agresif. Insting 
ini mendorong manusia menghancurkan 
manusia lain, berupa tingkah laku agresif 
yang mengandung kebencian, ditandai ke- 
puasan yang diperoleh karena lawan men- 
derita, luka, atau mati, dan yang mem- 
berikan kepuasan dengan melihat lawan 
gagal mencapai obyek yang diinginkan. 

Ada perbedaan persepsi. Pelajar meng- 
anggap kenakalan yang dilakukan hanya 
manifestasi simbolis aspirasi mereka ka- 
rena sering diperlakukan tak adil. Mereka 
mencoba mengidentifikasikan diri sebagai 
remaja yang berbeda dari orang di se- 
kitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan di 


masyarakat. Ini cara mempromosikan diri, 
dan tatkala mereka bertemu dengan ka- 
wan senasib mereka lantas membentuk 
kelompok tertentu. Sebaliki masya- 
rakat cenderung menganggap tingkah laku 
ini sebagai kejahatan dan papunfat: Lu 
berlakukan sanksi pidana, Na 
tu tindakan agresi 
dakan kekerasan 
tuasional dan dipengaruhi motivasi 
tindakan, Dalam kriminologi harus 
ada penjelasan kapan tindakan 

kekerasan disebut deviant dan 
kapan dianggap murni tindak 
pidana. Penggolongan itu sa- 
ngat tergantung apakah ting- 
kah laku itu sudah jadi ka- 
rakter pelaku dan apakah 
dalam situasi serupa akan 
dilakukan berulang- 
ulang atau tidak, 

Tawuran pelajar 
tampak mirip gejala 
premanisme. Kultur 
ini cenderung terkait 
masyarakat bawah. 

Sempitnya lapan, 
an kerja, krisis 
ekonomi, — dan 
ketimpangan 
pendapatan 
mencolok, 
mendorong mereka kian terpuruk ke 
pinggiran. Pada tingkat marginalisasi ting- 
Si, mereka berpotensi melakukan per- 
buatan menyimpang ataupun kejahatan 
untuk penuhi kebutuhan. Dewasa ini, pe- 
rilaku pelajar yang terlibat tawuran me- 
niru nilai-nilai budaya preman, antara lain 
pencarian pengakuan status dengan me- 
nunjukkan ketangguhan, keberanian, dan 

kenekatan. 

Pelajar cenderung menganggap tawur- 
an sebagai cara memperoleh pengakuan 
dan status tinggi serta disegani dalam 
kelompoknya. Kian tinggi intensitas dan 
frekuensi dalam tawuran (melakukan pe- 
langgaran hukum) dan kian berat pe- 
langgaran di mata hukum dengan me- 
lakukan pemukulan atau penganiayaan, 
makin tinggi prestise dan status. Budaya 
premanisme yang ditiru berikutnya adalah 
mitos ketangguhan dan keberanian. Pada 
nilai ini, yang dilihat adalah kehebatan 


- 
Thaha 


Lumpuhnya Parpol 


Oleh ARIE SUJITO 


fisik, ditandai kekuatan menanggung pu- 
kulan, menerima serangan, hingga diin- 
timidasi polisi dan pihak lain tatkala ter- 
tangkap akibat tawuran, serta keberanian 
melakukan perbuatan berisiko dan nekat, 


Tawuran dan peranti hukum 


Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tak dikenal pertanggungjawaban 
kolektif. Sanksi lebih ditujukan pada in- 
dividu. Menjatuhkan sanksi pada kelom- 
pok secara merata hampir sangat tak 
mungkin. Melihat sifat kolektif tawuran 
yang begitu rumit dan khas, perlu tindakan 
yang bersumber dari peranti hukum pi- 
dana berupa sanksi yang adil dan efektif. 

Kekerasan kelompok sering kali dicoba 
diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini 
berbunyi, "Barang siapa terang-terangan 
dan dengan tenaga bersama menggunakan 
kekerasan terhadap orang atau barang 
diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun enam bulan”. Pasal ini 
mengandung kendala dan kontroversial, 
Subyek "barang siapa” menunjuk pelaku 
satu orang. Sementara istilah "dengan 
tenaga bersama” mengindikasikan suatu 
kelompok manusia. Delik itu, menurut 
penjelasannya, tak ditujukan pada kelom- 
pok yang tak turut melakukan kekerasan. 
Ancaman hanya ditujukan kepada yang 
benar-benar terbuka dan dengan tenaga 
bersama melakukan tawuran, Mengingat 
suatu kelompok massa, khususnya pelajar 
unik sifatnya, delik Pasal 170 sukar di- 
terapkan karena banyak pelaku tawuran 
sebenarnya terlibat 
hanya ikut-ikutan dalam kerumunan. 

Orientasi perlu lebih ditekankan pada 
penegakan isi Pasal 170 dengan memper- 
timbangkan semua aspek yang saling me- 
mengaruhi. Karena masalahnya bukan pa- 
da materi hukumnya, faktor sosiologis, 
psikologis, ataupun budaya harus diper- 
hitungkan. Perlu kerja sama aparat pene- 
gak hukum, kepolisian, pendidik (sekolah), 
dan orangtua (keluarga) untuk mencip- 
takan penegakan hukum yang adil. 

TB RONNY R NITIBASKARA 
Ketua Pusat Kajian Ketahanan 
Nasional Pascasarjana Universitas 
Indonesia dan Rektor 

Universitas Budi Luhur 


POJOK 


Revisi UU KPK terke- 
san sebagai balas den- 


me di daerah yang menentang cara 


Di tengah resesi dan lonjakan pengangguran, Rajoy tetap 
bersikeras melaksanakan pengetatan dengan memangkas 
tajam defisit belanja pemerintah 2013 dari 6,8 persen 
menjadi 4,5 persen. Langkah ini memicu gelombang protes 
di seluruh penjuru negeri dan bentrok demonstran dengan 


Rajoy yang menang mutlak dalam pemilu kehilangan 
dukungan karena gagal membangun konsensus, sementara 
di ZF ia dihadapkan pada kemungkinan sulitnya meyakin- 
kan para pemimpin Eropa untuk turun tangan menyela- 
matkan sistem perbankannya. Langkah bersama internasio- 
nal juga kian sulit diharapkan, dengan kian banyaknya 


Dengan krisis berkembang menjadi multidimensi, mun- 
cul kekhawatiran dana talangan pun tak akan mampu 
menyelamatkan Spanyol dari krisis kepercayaan. Investor 
dan ekonom meragukan talangan dan penghematan mampu 
PM Italia memperingatkan 
Resesi mengancam se- 
bagian besar ZE dan bunga pinjaman melonjak. Pengetatan 
terbukti tak menyelesaikan problem kontraksi ekonomi dan 


engkap sudah ja- 
L waban atas sinyale- 

men yang berkem- 
bang sejauh ini bahwa 
partai politik tengah me- 
ngalami kelumpuhan akut. 


Selama lebih dari satu dekade 
sejak Reformasi, publik begitu 
risau atas Ingar-bingar dan kon- 
troversi terkait sepak terjang par- 
pol. Kekecewaan demi kekece- 
waan bermunculan terkait pe- 
rilaku parpol yang dinilai buruk. 
Kasus korupsi, oligarki, konflik 
dan kekerasan, sengketa hukum, 
pencitraan, serta ragam masalah 
sejenis akhirnya mendangkalkan 
peran institusi demokrasi ini. 

Peristiwa Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (Pilkada) DKI Ja- 
karta yang baru saja usai jadi 
bukti pelengkap betapa parpol 
mengalami krisis fungsi. Terbuk- 
ti, perolehan jumlah kursi di par- 
lemen tidak berbanding lurus de- 
ngan perolehan suara di pilkada, 


Sarana pembelajaran 
Dengan demikian, dapat di- 
simpulkan bahwa parpol tak lagi 
efektif. Bahkan, layak dikatakan 
gagal sebagai mesin mobilisasi 
suara dalam peristiwa pilkada. 
Begitu banyak pengalaman ber- 
harga layak dikutip untuk di- 
jadikan pembelajaran dari pe- 
ristiwa Pilkada DKI Jakarta. 
Pertama, parpol hanyalah ins- 
titusi politik formal: sekadar 


menggenggam otoritas adminis: 
tratif dalam pemilu. Selama ini, 
UU Pemilu memberikan pene- 
gasan besaran kewenangan par- 
pol sebagai penentu upaya me- 
raih kuasa formal di eksekutif 
ataupun legislatif. Namun, ke- 
wenangan besar itu tak diikuti 
oleh kapasitas lembaga politik 
tersebut dalam menjalankan 
fungsi representasinya. Politisi 
gagal mengelola parpol secara 
modern bahkan asal-asalan. 

Selain berpola oligarkis, ma- 
najemen yang buruk dan korup, 
kapasitas SDM politisi yang tidak 
memadai, serta sistem kaderisasi 
di bawah bayang-bayang feoda- 
lisasi dan klientilisme, parpol di- 
sibukkan hal-hal pragmatis yang 
tak ada hubungannya dengan 
pembangunan sistem politik mo- 
dern. Akibatnya, tak ada energi 
dan komitmen parpol untuk me- 
reformasi dirinya. 

Kedua, figur kandidat cende- 
rung jadi preferensi utama dalam 
menentukan sikap pemilih, de- 
ngan keragaman ukuran. Aku- 
mulasi kekecewaan masyarakat 
yang tak direspons parpol me- 
lahirkan beberapa pilihan. Di sa- 
tusisi ada golput dan apatisme, di 
sisi lain menyiasati dengan cara 
baru. Model menyiasati ini, mi- 
salnya, dengan memilih calon in- 
dependen sebagai alternatif ke- 
luar dari sengkarut parpol. 

Keberhasilan Faisal-Biem me- 
ngantongi 5 persen suara pemilih 
mengalahkan parpol besar dan 


menengah lebih karena faktor 
kefiguran dan kerja tim sukses- 
nya. Mereka meyakinkan pemilih 
yang kecewa pada parpol dan 
menjaringnya agar tidak golput. 
Demikian halnya — dengan 
strategi berkompromi, yakni tetap 
masuk dalam arena politik parpol, 
tetapi dengan mendukung ber- 
dasarkan figur, Fenomena Joko- 
wi-Basuki, sekalipun hanya di- 
dukung dua parpol dan dikepung 
parpol-parpol besar dan mene- 
ngah, tetapi kefiguran dan rekam 
jejak yang melekat pada kandidat 
dianggap simbol — perubahan, 
mampu meraih simpati pemilih. 
Ketiga, ideologi politik ber- 
transformasi dan berkembang bu- 
kan pada parpol, tetapi justru pa- 
da pemilih. Jika ideologi dipahami 
dalam pengertian nilai-nilai posi- 
tif yang mampu menjadi rujukan 
perbaikan situasi dan perbaikan 
sistem bernegara, spirit ini tereks- 
presikan nyata di kesadaran pemi- 
lih. Misalnya, klaim-klaim elite 
parpol yang memproduksi senti- 
men SARA dan ditebarkan kepada 
pemilih tak begitu saja diterima. 
Sekalipun sentimen parokial dan 
komunalitas berpengaruh, tetapi 
ternyata tidak signifikan. 
Keempat, bagaimanapun, pe- 
ran media sosial sangat efektif 
menjadi mesin pencitraan untuk 
membantu memopulerkan kan- 
didat. Daya jangkau media sosial, 
khususnya di DKT Jakarta, bukan 
saja di wilayah elite dan kelas 
menengah, juga di akar rumput. 


Simbol, jargon, lagu, video, dan 
beragam instrumen diproduksi 
jadi jembatan penghubung, me- 
mudahkan pemilih berimajinasi 
dan mengasosiasikan pada kan- 
didat tertentu. Peran instrumen 
ini ternyata mempercepat rayap- 
an dukungan pemilih dan par- 
tisipasi mereka dalam pilkada, 


Bahan refleksi 


Seni berpolitik memang tak 
punya rumusan baku yang bisa 
diterapkan dan dipraktikkan se- 
cara generik. Namun, dari peng- 
alaman di atas, setidaknya dapat 
dijadikan bahan refleksi untuk 
mendorong agar kita segera ber- 
benah menghadapi situasi pe- 
nyusutan kualitas demokrasi 
yang kian memprihatinkan. 

Tentu saja pengalaman itu 
berguna untuk pendidikan po- 
litik bagi masyarakat. Namun, 
yang lebih penting dari itu adalah 
keharusan parpol untuk segera 
berbenah diri agar tidak terus 
ditinggalkan pemilihnya. 

Sejarah mencatat, reformasi 
1998 digerakkan aktivis maha- 
siswa didukung para cendekia- 
wan bersama rakyat, sementara 
buah reformasi sebagian besar 
dinikmati oleh politisi parpol. 
Namun, melihat sejumlah kecen- 
derungannya, sejarah bisa ber- 
balik, di mana reformasi bisa juga 
menggulung dan mengubur par- 
pol jika mereka tidak berubah. 

ARIE SUJITO 
Dosen Sosiologi Politik UGM 


dam. 

Kok, seperti film silat! 
”Sokur-sokur” ganti 
untung! 


- 


Ada rencana penam- 
bahan jam mata pela- 
jaran agama. 

Ada tawuran pelajar, 
yang salah sekolahnya? 


2 


Saat ini di Indonesia 
ada 120 bank umum, 
sebaiknya 40 saja. 
Siap-siap saja ada ribu- 
an pencari kerja baru! 


. 


Pernyataan Dipo Alam 

soal izin kepala daerah 

menuai kritik. 

Yang prominen umum- 

nya "maju" juga kanan- 
kirinya! 


men 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


REDAKS 


I YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Kesalahan PDAM Dibebankan 
kepada Pelanggan 


aya selalu berusaha membayar kewajiban pe- 

makaian air yang dikelola Perusahaan Daerah 

Air Minum Bogor, Jawa Barat, sebelum jatuh 
tempo tanggal 20 setiap bulan. Namun disayang- 
kan, untuk pembayaran bulan Agustus 2012, saya 
dikenai denda 15 persen dari total tagihan. 


Padahal, saya sudah beberapa kali berusaha membayar 
tagihan sebelum hari libur, 17 Agustus 2012, di beberapa 
tempat pembayaran PDAM Bogor. Namun, semua komputer 
error alias tak berfungsi. Petugas lalu mempersilakan 
saya bayar setelah libur panjang Lebaran, 23 Agustus 2012, 
tanpa dikenai denda karena bukan kesalahan pelanggan. 

Namun, kenyataannya saya dikenai denda keterlambatan. 
Alasan mereka, sudah melewati tanggal jatuh tempo pem- 
bayaran yang ditetapkan. Saya sudah berusaha menjelaskan, 
tetapi tidak dihiraukan. Saya mencari informasi mengenai 
hal ini, ternyata PDAM Bogor sedang menerapkan sistem 
baru. Hal ini yang menyebabkan komputer sering error. 


Mungkin masih uji coba. 


Mengapa uji coba sistem baru dilakukan menjelang 
tanggal 20, yang juga menjelang libur panjang Lebaran, saat 
semua pelanggan berusaha memenuhi kewajiban pemba- 
yaran. Mengapa tidak dilakukan jauh sebelum atau sesudah 


tanggal 20? 


Seharusnya PDAM Bogor tidak melakukan hal serupa di 
kemudian hari yang merugikan pelanggan. 


KUKUN HARYANTO 


Taman Yasmin Sektor 6 Jalan Pinang VIII, Bogor 


Kartu Kredit BNI 
Dibobol 


Saya pemegang kartu kredit 
master gold BNI Nomor 5426 
4009 xxx xxx sejak 2011. Pada 
tagihan Maret 2012, saya di- 
hubungi customer service BNI, 
menanyakan tentang pemakai- 
an kartu kredit saya. Ternyata 
kartu kredit saya dibobol dan 
saya temukan empat transaksi 
aneh yang muncul dalam lem- 
bar tagihan saya. Segera saya 
menghubungi customer service 
BNI, membuat komplain atas 
transaksi yang tak pernah saya 
lakukan. 

Pada tagihan April, transaksi 
yang tak pernah saya lakukan itu 
dihapus. Kartu kredit saya juga 


diganti dengan yang baru, Na- 
mun, pada tagihan Mei 2012, 
muncul kembali (redebet) satu 
transaksi yang tidak pernah saya. 
lakukan, ditambah biaya copy 
slip/jurnal roll dengan alasan ha- 
sil investigasi BNI saya kalah, 
Karena saya tak pernah mela- 
kukan transaksi yang ditagih itu, 
pada 26 Mei saya menghubungi 
customer service BNI. Saya 
membuat laporan dan meminta 
hasil investigasi yang dimaksud 
karena saya belum menerima 
P seperti yang 
dijanjikan pihak BNI. Dijanjikan 
dalam tiga hari kerja akan 
dikirim melalui surat elektro- 
nik. 
Sampai tagihan Agustus 2012, 
hasil investigasi yang dijanjikan 


tidak kunjung tiba. Malah saya 
dikenakan denda dan bunga, pa- 
dahal saya membayar tepat 
waktu dan sesuai pemakaian. 
Pada 27 Agustus saya menghu- 
bungi customer service BNI, 
yang diterima Saudara Felix, 
tetapi tak ada solusi. Beginikah 
cara bank sebesar BNI mem- 
perlakukan nasabah? 
UZUAN 
Taman Wisma Asri, 
Teluk Pucung, Bekasi 


Paket JNE ONS 
Terlambat 21 Jam 


Pada 11 Agustus 2012 pukul 
1941, saya mengirim paket ke 
Makassar, Sulawesi Selatan, me- 
lalui kantor cabang JNE di Jalan 
Tomang Raya 41, Jakarta Barat. 
Perusahaan jasa angkutan yang 
bonafide ini menjamin paket da- 
pat diterima tepat pada waktu- 
nya. Saya menggunakan biaya 
tambahan ONS (one night ser- 
viced), yaitu jaminan dalam 
waktu 24 jam paket akan diteri- 
ma. Ternyata paket diterima 
tanggal 13 Agustus 2012 pukul 
1703 Wita, jadi dalam waktu 
sekitar 45 jam, terlambat sekitar 
21 jam. 

Saat kami mengajukan klaim 
keterlambatan penerimaan, ti- 
dak ada pimpinan JNE Tomang 
yang menangani. Kami hanya 
diberikan kopi administrasi pe- 
ngiriman, Dari kopi tanda teri- 
ma terbaca, batal diantar tanggal 
12 Agustus 2012 pukul 22.00. 
Alasannya rumah tutup. 

Telah terjadi keterlambatan, 
padahal kiriman tersebut telah 
ditunggu hingga tengah malam, 
dengan diberikan kode pos dan 
nomor telepon penerima serta 
pengirim yang dapat dihubungi 
setiap saat. Paket baru diantar 
tanggal 13 Agustus 2012 pukul 
1703 Wita. Kalau masih ada 
tanggung jawab, mengapa paket 
tak secepatnya diantar pada pagi 
hari oleh ka NE? 

Kepad: 
dapat mengadukan klaim? Apa- 
kah kesalahan dari JNE Tomang 
atau JNE Makassar? 

INDRA SUNDJOJO 

Jalan Cempaka Nomor 15, 

Jati Pulo, Jakarta Barat 


Kontroversi Transgenik 


Oleh TEJO WAHYU JATMIKO 


omisi Keamanan 
Iayati Produk Re- 
kayasa Genetik ba- 
ru saja meloloskan jagung 
transgenik RR NK 603 
dan Bt Mon 89034 sebagai 
produk yang aman pakan. 


Sebelumnya, Februari 2011, 
Badan Pengawas Obat dan Ma- 
kanan bahkan sudah menyatakan 
kedua produk di atas aman pa- 
ngan. Di tengah ingar-bingar si- 
tuasi politik Indonesia, kedua 
proses itu jauh dari pengamatan 
publik. 

Kontroversi transgenik selalu 
terjadi antara yang mengatakan 
aman dan tidak aman, baik untuk 
kesehatan ternak dan manusia 
maupun terhadap lingkungan. 

Lolosnya jagung transgenik 
untuk pakan bahkan pangan 
menjadi ironi ketika Profesor 
Gilles-Eric Seralini dari Univer- 
sitas Caen, Perancis, memubli- 
kasikan hasil penelitiannya. Da- 
lam penelitian pertama terhadap 
dampak jangka panjang pestisida 
Roundup dan jagung transgenik 
RR NK 603, ternyata berkem- 
bang tumor payudara pada men- 
cit-mencit percobaan betina ser- 
ta kerusakan pada ginjal dan hati 
pada mencit-mencit jantan, 

Pada percobaan tersebut, 
mencit-mencit diberi pakan ja- 
gung transgenik dan pada mi 
numannya dilarutkan pestisida 
Roundup pada level yang diizin- 
kan untuk air minum, 

Lima belas tahun lalu Dr Mae 
Wan Ho, ahli genetika yang kritis 
terhadap perkembangan rekaya- 
sa genetika, sudah mengingatkan 
dampak ini dalam tulisannya, 
"The Unholy Alliance" (The Eco- 
logist, 1997). "Masyarakat dunia 
tidak siap sama sekali mengha- 
dapi dunia rekayasa genetik yang 
dikuasai oleh perusahaan mul- 
tinasional raksasa nirwajah. Me- 
reka akan mengontrol seluruh 
aspek kehidupan mulai dari ma- 
kanan sampai bayi yang akan 
dilahirkan,” ungkapnya. 

Mae Wan juga mengingatkan 
bahwa yang membuat teknologi 
transgenik ini berbahaya adalah 
aliansi dua kekuatan raksasa, yak- 
ni ilmu dan bisnis, Aliansi ini bisa 
terjadi karena pengembangan re- 
kayasa genetika selalu terkait de- 


DIDI sw 


ngan industri, yang langsung 
maupun tidak, akan membatasi 
integritas dan independensi para 
ilmuwan. Lebih gawat lagi kalau 
aliansi didukung kebijakan pe- 
merintah korup yang ingin me- 
langgengkan kekuasaan. 

Kekhawatiran Mae Wan ter- 
bukti, kampanye agresif dari 
korporasi multinasional pemilik 
benih transgenik membuat lu- 
asan tanaman transgenik dunia 
semakin (diklaim) luas, demikian 
juga produk yang dihasilkan dan 
dipasarkan. Masyarakat dunia se- 
perti dipaksa, seolah tidak ada 
pilihan selain transgenik. 


Dua prinsip 


Ada dua prinsip yang terus 
dilupakan dalam komersialisasi 
produk transgenik. Kedua prin- 
sip itu diadopsi di Rio de Janeiro 
pada KTT Bumi tahun 1992, yak- 
ni Prinsip Kehati-hatian dan Par- 
tisipasi Publik. Keduanya menja- 
di semangat aturan internasional 
tentang keamanan hayati produk 
transgenik yang dikenal sebagai 
Protokol Cartagena, 

Bunyi dari prinsip 15 Rio itu 
adalah, "Dalam upaya melin- 
dungi lingkungan pendekatan ke- 
h: atian dapat diterapkan s 
luas oleh negara sesuai de- 
ngan kapasitasnya. Ketika terda- 
pat ancaman serius atau keru- 
sakan yang tidak dapat dipulih- 
kan, ketidakcukupan kepastian 
ilmiah tidak boleh dijadikan a 
an untuk menunda tindakan 
pencegahan perusakan lingkung- 
an”, Prinsip ini memosisikan ke- 
la pada negara untuk 
mengatakan menerima atau me- 
nolak produk transgenik. 

Dengan potensi risiko yang 
harus ditanggung oleh masyara- 
kat dan lingkungan, keputusan 
yang paling murni adalah meli- 
batkan masyarakat secara penuh, 
mulai dari perencanaan sampai 


pengawasan. Partisipasi publik 
adalah prinsip yang tidak bisa 
ditawar dalam komersiali- 
sasi produk rekayasa 
genetika. 
September ini Komi- 
si Keamanan Hayati 
Produk Rekayasa Genetik 
(KKH PRG) menyatakan ja- 
gung RR dan Bt lolos kajian ke- 
amanan pakan. Komisi memu- 
tuskan aman pakan setelah tim 
teknis melakukan pengkajian do- 
kumen yang disertakan oleh per- 
usahaan. Dengan demikian, pro- 
duk tersebut tinggal menunggu 
uji keamanan lingkungan sebe- 
lum dipasarkan ke petani seluruh 
Indonesia. 

Keberatan atas lolosnya ja- 
gung transgenik RR dan Bt ada- 
lah proses pengkajian yang hanya: 
berdasarkan dokumen dari peng- 
usul. Keputusan ini sangat dang- 
kal, melanggar prinsip kehati-ha- 
tian, dan tidak ada ruang par- 
tisipasi publik. Secara logika se- 
derhana, sangatlah aneh meneri- 
ma dan memercayai begitu saja 
suatu dokumen dari pihak yang 
berkepentingan. Bias distorsi dan 
korupsi informasi menjadi sangat 
mungkin. 

Namun, yang paling mempri- 
hatinkan adalah tak adanya par- 
tisipasi publik. Keputusan KKTI 
PRG, yang disampaikan melalui 
situs di internet, seolah-olah su- 
dah memenuhi syarat partisipasi 
(oken participation), padahal lu- 
put dari perhatian publik. 
Tidak aman 

Publikasi hasil uji Profesor Se- 
ralini yang sudah diterbitkan jur- 
nal Food and Chemical Toxicology 
2012, mengingatkan kita semua 
untuk menaati kembali prinsip 
kehati-hatian dan $ 
publi! 

Penelitian yang berlangsung 
sepanjang daur hidup mencit ter- 
sebut menunjukkan bahwa 50 
persen mencit jantan dan 70 per- 
sen betina mati lebih cepat di- 
bandingkan kontrol. Seperti di- 
sebutkan sebelumnya, 50-80 per- 
sen mencit betina menderita tu- 
mor payudara, bahkan mencapai 
tiga tumor per ekor. 

Penelitian ini sebenarnya me- 
rupakan lanjutan dari hasil kajian 
Seralini dan kawan-kawan tahun 
2009 terhadap laporan Monsan- 
to yang digunakan sebagai ru- 


jukan kajian aman pakan dan 
pangan. Seralini mendapatkan 
dokumen Monsanto lewat gu- 
gatan di pengadilan. 

Hasil kajian terhadap doku- 
men Monsanto menunjukkan, 
mencit yang selama 90 hari di- 
beri pakan jagung RR berdampak 
terhadap ginjal dan hati, jantung, 
kelenjar adrenalin, serta sistem 
aliran darah. Sebelum dibuka 
oleh Seralini, data dan fakta ini 
selalu disembunyikan, 

Oleh karena itu, apa yang di- 
lakukan KKH PRG dengan me- 
rekomendasikan aman pakan pa- 
da kedua produk transgenik di 
atas merupakan pelanggaran se- 
rius. Prinsip kehati-hatian yang 
harus diterapkan dalam peng- 
ujian keamanan pakan, pangan, 
dan lingkungan telah diabaikan. 


Saatnya kita berdaulat 


Pengalaman pahit dari lolos- 
nya uji keamanan pakan dan pa- 
ngan jagung transgenik RR dan 
Bt ini harus menjadi pembel- 
ajaran kita semua. Kita tidak bo- 
leh lengah dan percaya begitu 
saja kepada perusahaan peng- 
usul. Sebagai perusahaan, niat- 
nya pasti dilandasi upaya segera 
mendapatkan untung besar. 

Pemerintah Indonesia harus 
kembali menerapkan prinsip ke- 
publik 
murni, Ini yang terjemahan ope- 
rasionalnya adalah pencegahan 
dan antisipasi. Pencegahan terdi- 
ri dari sistem pengujian dan pe- 
ngelolaan risiko yang mencakup 
pemberitahuan terdahulu, prose- 
dur pemberian izin, pelabelan 
dan kelembagaan yang indepen- 
den. Sementara ani iberupa 
pengembangan sistem tanggap 
darurat, penerapan tanggung ja- 
wab mutlak dan pembuktian ter- 
balik serta penerapan sanksi ad- 
ministrasi, perdata dan pidana. 
Semua ini harus melibatkan ma- 
syarakat dalam membangun ke- 
daulatan pangan kita. 

Saat penataan perangkat ter- 
sebut sedang dalam proses, maka 
kita harus berani mengatakan 
penghentian sementara proses 
perizinan dan pelepasan produk 
transgenik ke lingkungan. Demi 
masyarakat dan lingkungan kita. 

TEJO WAHYU JATMIKO 
Koordinator Aliansi untuk De- 
sa Sejahtera Fokus di Pangan, 
Pedesaan, dan "Biosafety” 


BERITA 8CA 


dengan Seksi 


Indonesia 


Utara. 


untuk melihat 
ketajaman penglihatan, 


kepulauan terpencil, 


T Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui 
Pasaan Bakti BCA berkerja sama 
Penanggulangan Buta 

Katarak Perhimpunan Dokter Spesialis Mata 
(SPBK-PERDAMI) 
pelaksanaan layanan operasi katarak gratis 
yang diprakarsai oleh TNI AL. Kegiatan tersebut 
merupakan wujud komitmen BCA dalam 
merajut kasih sayang antar sesama di kawasan 
timur Indonesia. Kegiatan yang berlangsung 
11-12 September 2012 ini dilaksanakan di 
atas kapal KRI dr Soeharso di Ternate, Maluku 


Mayoritas penderita katarak tersebut datang 
dari Ternate, Tidore, Jailolo, Halmahera Utara, 
dan pulau-pulau di sekitar Ternate. Sebelum 
dioperasi, pasien menjalani beragam tes mata 
dengan menggunakan alat ophthalmoscope 
lensa abnormal, 
kepekaan terhadap 
Sinar hingga penglihatan sekeliling atau tengah. 
Ketua tim dokter dari SPBK-PERDAMI dr Rita 
Polana SpM mengungkapkan, operasi katarak 
gratis tersebut diprioritaskan di daerah-dearah 


mendukung 


penduduk 


Bakti BCA Bantu Pasien Katarak 
dan Mendukung PMI 


Paparan sinar matahari berlebihan yang menjadi salah satu penyebab 
katarak. Jika tidak segera diatasi, katarak dapat menyebabkan kebutaan. 


Jaya ke-61 dalam menyambut 
Sail Morotai 2012. Kegiatan 
bakti sosial ini melibatkan 
120 orang tenaga ahli mulai 
dari dokter umum, dokter 
gigi, dokter bedah, dokter 
mata, dokter bedah plastik, 
dokter kandungan, dan dokter 
spesialis lainya, 


Bakti BCA Sumbang 
Mobil Operasional PMI 
Bertepatan dengan 
peringatan HUT ke-67 
PMI, program Bakti BCA 


menyumbangkan satu unit mobil operasional 
untuk pelayanan donor darah rhesus negatif. 
Seperti diketahui, jumlah pemilik darah rhesus 
negatif di Indonesia relatif sedikit. Diperkirakan 
jumlahnya kurang lebih 1 persen dari total 
Indonesia. 
bantuan BCA itu diharapkan dapat mendukung 
layanan PMI DKI Jakarta. 

Serah terima mobil operasional rhesus 
negatif dari Bakti BCA ke PMI dilakukan 
pada upacara HUT ke-67 PMI, 17 September 


Dengan demikian, 


2012 di Gedung PMI Wilayah Jakarta Utara. 


Rachmadi 


mengukur 


Senior Advisor Corporate Secretary BCA Sapto 
secara 
bantuan mobil operasional 
kepada Ketua PMI DKI Jakarta Rini Sutiyoso. 
Bakti BCA ditujukan di berbagai bidang 
di antaranya kesehatan, pendidikan, budaya, 
dan lingkungan. Semua itu merupakan wujud 
kepedulian BCA terhadap masyarakat luas, 
termasuk mereka yang tinggal di pelosok 
negeri, Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
www.bca.co.id atau hubungi HALO BCA di 


simbolis ' menyerahkan 


thesus negatif 


500888 atau (021) 500888 via ponsel. 


Operasi katarak gratis tersebut merupakan 
bagian dari Operasi Bhakti Surya Bhaskara 


BCA Senantiasa di 


Anda. 


WHERE A TRI 


TO THE OPERA IS 
AS MAGICAL AS THE PERFORMANCE 


MA Ta rape 


TNpOONONTNng 


After Sydney. make even more of 
filghts with tne Gantas Walkabo 


Depart between 10 Sep 


THERE'S NOTHING 
LIKE AUSTRALIA 


And the flight's just as special 
Jakarta-Sydney starting from US$668# retum economy 


Prices are inclusive taxes and cartier charges (excluding oirport departure tax) 


ur time in Australia memorabie by adoing domestic 
ass". Go.0n. Start planning your trip at gantas.com 
and book your ticket. including the Gantas Walkabout Pass, with the Gantas Office 
or your local travel agent. 


30 Novi2 or O1F6 
Sale enos 7 October 2012. Unless sold out prior 


eb - 31 Mayis, 


@ANTAS 


Internet Banking BCA - www.klikBCA.com  Gorporate Website » wwwBCA.coid MJ Goodllite BCA dan follow (MP @HaloBCA 


Terms and Conditions: A departure tax of IDR 180.000 per passenger is payable at Jakarta International Airport. Offers subject 1 avallooity. Prces Os 

Just 2012 Dul rmoy Ivetuote I correr cnorge Laxes or cureney change. This offer is rovel an Gantas Atways services " ihe Gantas 
Office or your local travel 
Gay PSyaney fara on @FA2/! 
:s ppIY. Concellotion fees appiy. Offer may ext 


le on se sicctod Aastrai ian Domestic rot 
ative charge of USDSO and service | 
Airways Limited ABN 16 009 61 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS LUAR 


GERI 


Kerja Sama Antarnegara Perlu untuk Atasi Krisis 


Mantan Wakil Presiden RT Jusuf Kalla mengatakan, krisis 
ekonomi global saat ini menunjukkan bahwa dalam era globa- 
masalah bisa menjalar ke seluruh dunia secara cepat. 
Krisis tersebut mengajarkan betapa penting kerja sama antar- 
negara untuk mengakhiri krisis sejenis, Demikian dikatakan 
Kalla dalam pidato di kong ahunan Club of Rome di 
Bucharest, Romania, Senin (/10). Kalla juga menekankan pen- 
tingnya gagasan pembangunan berkelanjutan didorong menjadi 
kebijakan pemerintah negara-negara di seluruh dunia. "Pe- 
ngembangan sektor keuangan tak boleh lepas dari strategi 
pengembangan ekonomi, dan pembangunan ekonomi harus 
terintegrasi dengan pembangunan sosial dan lingkungan. In- 
tegrasi itulah yang saat ini absen sehingga berbagai ekses 
negatif pembangunan sangat kentara” kata Kalla. Club of Rome 
adalah lembaga pemikir global yang didirikan di Roma, Italia, 
tahun 1968, dengan fokus pada isu-isu besar dunia yang akan 
memengaruhi arah peradaban dunia. &/DHF) 


Militer Filipina Ralat Jumlah Marinir yang Dikirim 


ina meralat pernyataannya soal pengerahan 800 
personel marinir tambahan ke Kepulauan Spratly yang me- 
rupakan pusat sengketa di perairan Laut China Selatan. Me- 
nurut Panglima Komando Barat Militer Filipina Letnan Jen- 
deral Juancho Sabban, Senin (1/10), jumlah personel marinir 
yang dikirim tidak sampai 100 orang. Mereka ditempatkan di 
sana untuk menjaga wilayah perbatasan, Meski demikian, ang- 
katan bersenjata Filipina tak pernah berniat menempatkan 
pasukannya dalam jumlah besar di wilayah sengketa itu. "Jum- 
lahnya kurang dari 100 orang dan terdiri dari 
dan pendukung Brigade M: 
batalion marinir yang ditempatkan sebelumnya,” 
Sabban menambahkan, dirinya melihat ada sebuah ke: 
pahaman yang lalu berujung pada munculnya pembi 
bahwa militer Filipina menambah dan memperkuat jumlah 
pasukannya di kawasan itu. Filipina diketahui menjadi negara 
pengklaim dalam konflik Laut China Selatan. (AFP/DWA) 


Hubungan RI-Selandia Baru Bisa Menjadi Acuan 


Perdana Menteri Selandia Baru John Key mengatakan, hu- 
bungan bilateral Indonesia dan Selandia Baru bisa menjadi 
acuan (benchmark) bagi kemitraan ekonomi di Asia Tenggara, 
terutama setelah diratifikasinya perjanjian Wilayah Perdagang- 
an Bebas ASEAN-Australia dan Selandia Baru (AANZFTA). Hal 
itu disampaikan Key dalam Indonesia Forum yang diseleng- 
garakan bersama oleh Kedutaan Besar RI di Wellington dan 
ASEAN New Zealand Combined Business Council (ANZCBC) 
di Hotel Pullman, Auckland, Selandia Baru, 28 September, 
seperti diberitakan siaran pers KBRT Wellington, Senin (1/10). 
Menurut Key, si AANZFTA membuat hubungan In- 
donesia dan ru bergerak menuju peningkatan kerja 
sama yang lebih , bukan saja pada bidang perdagangan, 
melainkan juga investasi dan kerja sama lain yang mengun- 
tungkan kedua pihak, Indonesia Forum dihadiri lebih dari 180 
dari berbagai bidang usaha utama di Selandia Baru 
yang akan melakukan kerja sama bisnis di Indonesia. (WAS) 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


KABUL, SENIN — 
Sebuah bom bunuh diri 
meledak di kota Khost, 
Provinsi Khost, kawasan 
timur Afganistan, Senin 
(1/10), dan menewaskan 
sedikitnya 14 orang, 
termasuk di antara 
mereka tiga anggota 
pasukan NATO berikut 
penerjemahnya. 


Kelompok Taliban mengaku 
bertanggung jawab atas serangan 
bom bunuh diri tersebut, yang 
ditujukan ke aparat kepolisian 
Afganistan dan pasukan NATO 
yang tergabung dalam Pasukan 
Asistensi Keamanan Internasio- 
nal (ISAF) pimpinan AS. 

Bom bunuh diri dibawa sese- 
orang yang mengenakan seragam 
polisi dan mengendarai sepeda 
motor. Pelaku menabrakkan diri- 
nya ke arah mobil yang ditum- 
pangi pasukan gabungan yang 
sedang berpatroli tersebut. 

"Serangan terjadi begitu me- 
reka turun dari kendaraan dan 
n menuju pas 
Enam warga sipil dan empat po- 
lisi langsung tewas "ujar 
juru bicara Provinsi Khost, Bar- 
yalai Wakman. 

an menambahkan, ang- 
yang tew: 


Kepolisian Afganistan. 
Seorang petugas keamanan di 
sebuah bank dekat lo! 


ledakan, 
a mendengar ledakan ke- 
n langsung lari menuju 
ya melihat darah ada di 
mana-mana, sementara jenazah 
para korban, anggota polisi dan 
warga sipil, bergelimpangan,” 
ujar Khan. 


Taliban Kembali Menyerang 


Sedikitnya 14 Orang Tewas, Tiga di Antaranya Tentara NATO 


Polisi Afganistan mengamankan lokasi ledakan bom bunuh diri di Khost, selatan Kabul, Afganistan, Senin (1/10). Pelaku mengendarai 
sepeda motor yang dimuati bahan peledak dan menabrakkan diri ke patroli gabungan pasukan Afganistan dan internasional. Sebanyak 14 
orang tewas, termasuk tiga tentara NATO dan seorang penerjemah. 


Juru bicara pasukan koalisi, — Terkait dengansi penerjemah, seorang prajurit dan seorang bicara Taliban, Zabiullah Muja- 
Mayor Adam Wojack, membe- tidak jelas benar apakah korban — kontraktor sipil. hid, membenarkan, mereka yang 
narkan adanya kejadian itu. Wo- berkewarganegaraan Afganistan — Hinggasaatini,PemerintahAS menggagas dan melakukan se- 


jack membenarkan insiden ter- 
sebut merenggut nyawa ti 
gota pasukan koalisi dan $ 


atau Wi: negara asing yang 
bekerja sebagai penerjemah. 
Meski demikian, selama ini di- 


memastikan jumlah personel pa- 
sukannya yang tewas di Afjgar 
tan telah mencapai angka 2.000 


rangan bom bunuh diri itu, 
ama ini pasukan koalisi be- 
Af 


penerjemah. ketahui bahwa mayoritas anggota — orang. Kebanyakan insiden me-  nistan sebagai penasihat, mentor, 
lum jet pasukan koalisi yang ditempat- matikan selama ini diyakini di- dan pelatih. Hal itu menjadi ke- 
Belum jelas kan di Provinsi Khost berasal dari picu ke: bijakan strategi AS menyusul 


Akan tetapi, dia tidak merinci AS, Sel rumah 
prajurit yang menjadi erangan bom bunuh dir sakit di kota itu juga menampung 
anya mereka sengaja terjadi hanya sehari setelah dua 80 korban luka akibat ledakan, 
ada penjelasan resmi warga negara AS tewas ditembak seperti disampaikan salah satu — rangan sering dilakukan oleh 
dari negara pengirim pasukan tentara Afganistan. Dua warga — dokter, Amir Pacha, sukan Afganistan sendiri, 

yang menjadi korban, negara AS yang tewas itu adalah —— Dalam pesan singkatnya, juru c S/AP/DWA) 


rencana menarik seluruh pasu- 
kannya pada akhir 2014. 
Namun, akhir-akhir ini, 


WISATA 


Terpikat Pesona Bahari di Lombok 


maupun luar negeri menjadikan 
Pulau Lombok masuk dalam daftar 
wajib destinasi favorit di Indonesia. 


air atau sekadar berjemur, para 
tawan bisa berwisata kuliner. Di 
sini tersedia banyak pilihan restoran 


engan garis pantai salah 
satu yang terpanjang di 
dunia, Indonesia beruntung 


dianugerahi pantai-pantai yang Adabanyakcara untuk mencapai yang menyajikan menu lokal dan 

elok hampir di setiap pulaunya. Lombok. Anda bisa mengambil internasional. MANA EN ANT BAP 

Jika wisata pantai paling kondang penerbangan langsung dari kota- satunya adalah Hotel strategis karena merupakan salah internet menggunakan Wi-Fi. Hotel 
selama ini hanya dikenaladadi Bali, kota tertentu seperti dari Jakarta 'Semakin nyaman S. am-Lombok. Sebagai satu jalan utama di sentra bi ini juga dilengkapi dengan Kafe 


luangkanlah waktu untuk melirik hotel ber 
pesona bahari lain yang tak jauh dari 
Bali, yaitu di Lombok. 

Pulau Lombok termasuk dalam 
kawasan Provinsi Nusa Tenggara 
Barat dengan Mataram sebagai ibu 
kotanya. Pulauinisejakdulu memang 
tenar dengan keindahan alam dan 
baharinya. Tak — mengherankan 
apabila banyak wisatawan dalam 


atau Surabaya. Selain itu, Anda bisa 
menyeberang dari Bali. Soal wisata keindahan pantai-pantaidi Lombok? 
pantai, Lombok tak kalah dengan Tak masalah. Berbagai fasilitas 
Bali. Sederetan pantai cantik bisa ' akomodasi mulai dari hotel kelas 
Anda datangi di Lombok. Sebutlah melati, hotel berbintang, sampai vila 
Pantai Gili Trawangan, Pantai Kuta, ' mewah tersedia di sini. Pilihlah hotel 
dan Pantai Senggigi. yang nyaman dan memiliki lokasi 

Pantai Senggigi terkenal dengan strategis sehingga memudahkan 
pantai pasir putih yang elok. Selain menuju ke berbagai tempat 
menikmati anekawahanapermainan 


Ingin berlama-lama menikmati ng tiga dalam jajaran — Mataram. Hotel ini puntakjauhdari Bayan, Lobby Lounge di 
Grup HotelSantika Indonesia Hotels perkantoran, pusat pemerintahan, meeting room berkapasitas 20 hingga 
& Resorts, hotel ini telah resmi dan perbankan. Sementara itu, dari 250 orang, serta fasilitas lain seperti 
melakukan Grand Opening pada 1 Pantai Senggigi,hotelinibisadicapai fitness center, kolam renang untuk 
Oktober 2012, meskipun sebenarnya dalam waktu sekitar 30 menit saja dewasa dan anak-anak. Berlibur ke 
telah diresmikan dan menerima dengan berkendaraan. Kota Mataram kini menjadi lebih 
tamu pada 15 Juni 2012. Hotel Hotel ini memiliki 128 kamar lengkap. Untuk info, klik www. 
Santika Mataram berlokasi di Jalan berdesain modern minimali santika.com. IKLAN/"/MILI 

Pejanggik Nomor 82, Selaparang- dilengkapi dengan safe depos 
Mataram, Lombok. Lokasi ini cukup  teatoffee maker, LCD TV, dan ak 


rea lobby, 


yang 
box, 


ES 
Hotel Santika 


MATARAM - LOMBOK 


GRAND OPENING | OCTOBER 2012 
HOTEL SANTIKA MATARAM LOMBOK 


SERVICES 
AND AMENITIES 


» 123 rooms and suites # Ballroom & meeting rooms 
# Business centre « Swimming pool & fitness centre 
# Parking space # Major credit cards accepted 
» Free witi, LCD TV, coffee/tea making facilities 
and safe deposit box in every room 


HOTEL SANTIKA MATARAM - LOMBOK 

Jl Pelanggik No.32 Mataram Barat, Selaparang Mataram - Nusa Tenggara Barat 
Phs (62470) 617 BABB | For (62370) 617 8777 

Email: mataram lombok@santika.com 


HOTEL SANTIKA BAL KUTA, SUGITA NUSA DUA) | BALIKPAPAN | BANDUNG 1 BANGKA 1 BOGOR | BSO.CIY | BENGKULU | CIREBON | JAKARIA-TMII | MAKASSAR | MATARAM - LOMBOK | PONTIANAK | SURABAYA PANDEGILING, JEMURSARI | TASIKMALAYA | PALU 


I. Melawai VII Nc 


Ph: ( 1) 2700 


Santika Indonesia 9 Koreras GRAMEDIA 


antika.com | Online santika.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


9 


Noda Merombak Kabinet 


Mantan Menlu yang Dekat dengan China Kembali Menjadi Menteri 


TOKYO, SENIN 
Seperti telah santer 
diberitakan sebelumnya, 
Perdana Menteri Jepang 
Yoshihiko Noda jadi 
merombak kabinetnya, 
Senin (1/10). Noda 
mengganti 10 dari total 
18 menteri kabinet. 
Tujuan utama 
perombakan tersebut 
adalah pemulihan 
perekonomian Jepang. 


Ini adalah perombakan kabi- 
net ketiga yang dilakukan Noda 
saat ini, di tengah terus mero- 
sotnya popularitas perdana men- 
teri (PM) dari Partai Demokrat 
Jepang (DPJ) tersebut. Noda 
mengatakan, perombakan ini di 
meningkatkan ki- 
pemerintahan, 

“Ini adalah perombakan yang 
akan membantu pemerintah dan 
(koalisi) partai-partai berkuasa 
menangani berbagai masalah 
yang kita hadapi di dalam dan 
luar negeri, dan memperkuat 
fungsi kabinet,” tutur Noda. 

Noda mengakui masih banyak 
hal yang belum tuntas dikerj 
kan, termasuk pemulihan dari 
dampak bencana gempa dan tsu- 
nami 2011, pengendalian krisis 
nuklir, dan menggairahkan kem- 
bali perekonomian Jepang. 
para menteri baru 

yang ditunjuk Noda, ada dua s0- 
sok yang me 


h Jun Azumi mai 
Menteri Keuangan Jepang, dan 
Makiko Tanaka menjadi Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Olah- 
raga, Sains, dan Teknologi, 

Tanaka disorot karena diang- 
gap sebagai langkah Noda mem- 
perbaiki hubungan dengan Ch 
na, yang memanas akhir-akhirini 
karena sengketa teritorial di Laut 
China Timur. 

Tanaka adalah putri mantan 
PM Jepang Kakuei Tanaka, yang 
memulihkan hubungan diploma- 
tik Jepang-China, 40 tahun s 


Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda (tengah depan) menuruni tangga bersama para anggota kabinet baru, hasil perombakan untuk 


yang ketiga kali, setelah pertemuan kabinet di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang, Senin (1/10). 


lam, Dia pernah menjabat men- i Menteri Pendidikan. kedua negi 
teri luar negeri di bawah PM Saya tidak memilih dia se- 
Junichiro Koizumi pada 2001 bagai menteri luar negeri. Tidak pesan kep 
dan menjadi salah satu tokoh — mungkin 
spang yang sangat dihormati di menteri pendidikan dan sains China menganggap dia (Tanaka) 
China. berdasarkan masalah yang terj sebagai orang yang sangat pen- 
Pekan lalu, Tanaka termas antara Jepang dan China,” ujar ting” tutur 
salah satu anggota dele Noda. 
lemen lintas partai dari Je ' 
yang berkunjung ke Beijing. Memulihkan luka naka bertanggung jawab pada 

Noda membantah penunjul Meski demikian, menurut Ta- program pertukaran kebudayaan g 
Tanaka terkait dengan mema- kehiko Yamamoto, profesor po- antara Jepang dan China, 
a hubungan China-Jepang itik internasional dari Univer- maka dih: 
akhir-akhir ini. Menurut is Waseda, penunjukan Tana- — hubungan dari jalur-jalur sekun- 
pengalaman Tanaka di bidang ka'jelas bertujuan sebagai bal- der” kata Yamamoto, 


membuat dia layak menduduki lihkan luka-luka pada hubungan sar menterinya, Noda tetap 


AP PHOTO/SHIZUO KAMBAYASHI 


mempertahankan pa 
"Ini jelas sebuah sinyal dan di pos-pos kun 
la pihak China, tak luar negeri dan menteri perta- 
peduli apa yang dikatakan PM. hanan, Alasannya, untuk men- 
jaga kontinuitas komunikasi de- 
n pihak China, 

'amamoto. “Sementara penunjukan Jojima 
i pula, menurut Yamamoto, — sebagai menkeu diduga sebagai 
sebagai menteri pendidikan, Ta- langkah Noda mendorong rz 
gan legislasi penerbitan obli- 
i lolos di parlemen. Joji 
yang pernah mer 
apkan memperbaiki kat pekei 


ja di perusahaan pe- 
an Ajinomoto, di- 
pandang sebagai seorang nego- 
sains dan teknologi-lah yang sam diplomatik” untuk memu- Meski mengganti sebagian be- siator yang disegani, 


Pengungsi Rohingya 
Dituduh Terlibat 


DHAKA, SENIN — Aparat ke- 
amanan Banglades, Senin (4/10), 
menuduh para pengungsi etnis 
Rohingya asal Myanmar terlibat 
dalam aksi penyerangan dan pe- 
rusakan kuil Buddha dan 
perumahan di kawasan tenggara 
negeri itu, 

Insiden terjadi Sabtu pekan 
lalu ketika ribuan warga marah 
akibat sebuah foto yang dianggap 
menghina Islam diunggah di sa- 
lah satu akun Facebook. 

Mereka lalu menyerbu dan 
menyerang sebuah kawasan per- 
mukiman warga minori Bud- 
yang terletak di sekitar per- 
n Myanmar. 

Sedikitnya 50 rumah serta pu- 
luhan kuil dan biara dibakar dan 
rah. Para pelaku juga men- 
jarah patung-patung Buddha 
yang ada. 

"Serangan dilakukan terhadap 
kawasan Ramu dan sekitar Dis- 
trik Cox's Bazar itu dilakukan 
para anggota kelompok radikal. 
Warga Rohingya dan lawan po- 
litik pemerintah terlibat dalam 
peristiwa serangan itu,” ujar 
Menteri Dalam Negeri Mohiud- 
din Khan Alamgir. 

Alamgir juga menyebut se- 
rangan itu dilakukan secara te- 
rencana dan bertujuan merusak 
keharmonisan yang ada selama 
ini di Banglades. 

Kejadian ini menjadi konflik 
sektarian terburuk yang pernah 
terjadi di Banglade 
juga memicu kekhar 
ga minoritas di sana, 


Mengusir perusuh 
Menurut aparat kepolisi: 
Banglades, kerusuhan pertama 
kali pecah dan menyebar di Pe- 
labuhan Chittagong. Dua kuil di- 
k. 


rus 


Polisi ketika itu berhasil meng- 
usir para perusuh dan meng- 
amankan lokasi. Mereka juga 
menahan sedikitnya 170 peru- 
suh. 

Masih dari keterangan polisi, 
kemarahan dipicu sebuah foto 
bergambar kitab suci yang di- 
bakar, Foto itu dicurigai diunggah 
seorang pemuda dari kelompok 
minoritas, yang belakangan di- 
tangkap dan diamankan aparat. 
Akun Facebook bermasalah itu 


Kejadian ini 
menjadi konflik 
sektarian terburuk 
yang pernah terjadi 
di Banglades. 


juga belakangan dihapus. 
Salah seorang pemimpin war- 
a Buddhis menyebut sejumlah 


telah sengaja memicu masalah. 
Warga pemeluk Buddha di Bang- 
ades jumlahnya hanya 1 persen 
i negeri ter- 


"Sejak Minggu, situasi sudah 
bisa dikendalikan. Namun, kami 
tetap menambah kekuatan pa- 
sukan ke sejumlah lokasi yang 
rawan untuk memastikan situasi 
damai tetap terjadi,” ujar Serajul 
Hague Khan, kepala pemerin- 
tahan di Chittagong. 

Seperti diwartakan, gelom- 
bang pengungsi warga Rohingya 
kembali menyerbu Banglades 
kerusuhan bernuansa sek- 
n, yang terjadi Juni lalu di 
Negara Bagian Rakhine, Myan- 
mar, 

Pemerintah Banglades selama 
ini menerapkan kebijakan keras, 
mengusir kembali para pengung- 
si Rohingya tersebut lantaran ti- 
dak mau terbebani, 

Tidak 1 itu, Pemerintah 
Banglades bahkan melarang se- 
jumlah orgar kemanusiaan 
internasional beroperasi di lokasi 
penampungan — pengungsi di 
Coxs lantaran dianggap 
menjelek-jelekkan pemerintah. 
in akibat sentimen sekta- 


yang tidak mengakui keberadaan 


mereka sebagai warga ne 
Yr 


S/DWA) 


(REI 


aku 


B3 
Ik 


# 


DJI. SAM,SIE 


JELAJAHMAHAKARYA» 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, 
IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


Kandidat Presiden Venezuela dari kubu op: 


menjelang pemilu presiden pada 7 


Posisi Capriles Menguat 


i, Henrigue Cz 
Minggu (30/9). Poling terakhir memperlihatkan Presiden Hugo C! 


Pendukungnya Unjuk Kekuatan di Caracas 


CARACAS, SENIN — Ratusan ribu pendukung 
kandidat presiden Venezuela dari kubu oposi 
Henrigue Capriles, memadati jalan-jalan di ibu kota 
Minggu (30/9). Pengerahan massa oposisi 
ini meningkatkan ancaman pada upaya Presiden 
Venezuela Hugo Chavez untuk dipilih kembali. 


Caracas 


kai 


priles melambaikan tangan 
buah truk yang bergerak 
melalui lautan pendukungnya. 
meluap dari Avenida Bo- 
ar, jalan raya terbesar di tengah 
yang menurut sejumlah 
perkiraan bisa memuat sampai 
2601000 orang, Pihak berwenang 
tidak memberi perkiraan jumlah 
mas 


dilihat 
saat 


pernah 
Capriles, 


tang 


kannya, Pres 


”Avenida Bolivar terlalu kecil semua, rak 
untuk kita,” seru Capriles kepada meni 
pendukungnya, gian dar 

Jumlah massa oposisi pada — yang dimabuk kekui 


kampanye itu tercatat sebagai 
yang terbesar dalam beberapa 
tahun terakhir, Saya ingin ber- 
terima kasih kepada Anda semua 


4, menurut saya, ini adalah 
rapat kampanye terbe: 


kampanyenya tidak jauh dari 
kepresidenan. 
a pendukungnya ber 


meminta kepada Anda 
yat Venezuela, untuk 
pa yang menjadi ba- 
perubahan. Dan siapa k 


genggamnya erat-erat dan meni- 

pu rakyat Venezuela? 

riles dengan emosional. 
Sementara itu, Presiden Hugo 


Chavez menggelar kampanye 
yang diikuti puluhan ribu pen- 
, dukung di Negara Bagian Zulia, 
Venezuela barat. 

Pada saat bersamaan, polisi 

mulai menyelidiki tewasnya dua 
pendukung Capriles akibat tem- 
bakan orang tak dikenal dalam 
konvoi kampanye sehari sebe- 
lumnya, Capriles mengecam 
pembunuhan di Negara Bagian 
Barinas itu. 
"Pada tanggal 7 Oktober, kita 
akan mengalahkan kekerasan di 
Venezuela, kata Capriles, "Nega- 
ra kita sudah bosan pada keke- 
an, perpecahan, dan konfron- 
. Masa kebencian akan di- 
kuburkan di Venezuela,” 


1 


Caracas, 
menyel 


Suara lawan suara 
Chavez juj 
an itu. Dia mengimbau pen- 
dukungnya tidak terperangkap 
pada provokasi saat pemilu, 
"Saya meminta semua orang 
Venezuela, bukan dengan keke- 
an kita akan berhadapan, me- 


n, meng- 


kata Cap- 


sambutan pendukungnya dalam kampanye di C 
&z didukung oleh 494 persen, unggul 10 poin persentase dari 
Oktober, Namun, Capriles telah memotong separuh keunggulan Chavez hanya dalam empat bulan. 


priles, 


lainkan dengan suara melawan 
kata presiden itu. 
Menteri Kehakiman Tarek El 
Aissami mengatakan dalam pe- 
n di Twitter bahwa seorang 


sa 


tersangka telah ditangkap dalam 
pembunuhan itu, Namun, dia ti- 
dak menyebutkan identitasnya. 
Pada akhir pekan, Chavez ber- 
ribuan 


kampanye di hadapan 
pendukung di Guarenas, k 
belah timur Cara 
di Zulia, 
kal 


"Tidak mungkin kita 
renas, 


" kata Chavez di Gu 
Banyak anal 
pemilihan presiden itu akan ke- 
tat. Jajak pendapat baru-baru ini 
oleh Venezuela Cons 
memperlihatkan kedua 
tersebut lebih kurang sama kuat, 
dengan 46,5 persen menyatakan 
akan memilih Capriles dan 46 
persen akan memilih Chave 
Adapun survei yang dilakukan 
Datanalisis menyebut Chavez 
unggul 10 poin, mengecil dari 20 
poin pada empat bulan lalu. 
(AFP/AP/DI) 


— 


AN ( 


Apa Pelajaran dari AMM Ke-45? 


ertemuan Tahunan Para 

Menteri Luar Negeri 

ASEAN (AMM) Ke-45 di 
Phnom Penh, Kamboja, Juli la- 
lu, akan masuk dalam catatan 
sejarah ASEAN. Untuk pertama 
kalinya, pertemuan rutin itu ga- 
gal merumuskan komunike ber- 
sama. 

Kejadian tersebut mencemas- 
kan banyak pihak, terutama 
anggota ASEAN. Kebuntuan itu 
bukan tidak mungkin menjadi 
indikasi ada perpecahan dalam 
tubuh ASEAN. Selain mengan- 
cam kesatuan ASEAN, insiden 
itu dikhawatirkan mengancam 
posisi ASEAN sebagai pusat tata 
pergaulan antarkawasan. 

Apalagi, sejumlah neg: 
sar, seperti Amerika Se 
Rusia, baru saja bergabung da- 
lam platform kerja sama Konfe- 
rensi Tingkat Tinggi Asia Timur 
(EAS). Sentralitas ASEAN juga 
menjadi prasyarat penting da- 
lam platform Forum Kawasan 
ASEAN (ARF). 

Dokumen komunike bersama 
seharusnya menjadi panduan 
ASEAN hingga pergantian 
kepemimpinan, Bisa jadi, kega- 
galan itu juga berpotensi ”me- 
lumpuhkan” kerja ASEAN, 

Sejumlah isu tengah digarap 
intensif oleh ASEAN di bawah 
kepemimpinan Kamboja tahun 
ini. Sebut saja upaya menyele- 

n Deklai Hak Asasi Ma- 
nusia ASEAN serta penyusunan 
draf kode tata berperilaku 
(COC) di Laut China Selatan, 

Usulan COC tersebut juga 
akan dibahas bersama China, 
COC diharapkan menjadi sema- 
cam "aturan berlalu lir (un 
tuk menghindari terjadinya ke- 
salahan kalkulasi di lapangan. 

Komunike bersama AMM 
Ke-45 di Phnom Penh gagal di- 
sepakati karena tuan rumah 
menolak keinginan Filipina dan 
Vietnam agar memasukkan per- 
kembangan terakhir sengketa 
Laut China Selatan dalam ru- 
musannya. Filipina dan Vietnam 
berpenda, iden itu sudah 
seharusnya disebut dalam ru- 
musan komunike bersama un- 
tuk mendorong penun 
COC Laut China $ la 

Semua pihak sepakat kode 
berperilaku sangat diperlukan di 
Laut China Selatan untuk 
menghindari pecahnya konflik. 


Perpecahan yang terjadi dan ke- 
san "keberpihakan" tuan rumah 
terhadap China dinilai banyak 

kalangan memang kental terasa. 


Berharga 

Kecemasan terhadap kegagal- 
an pertemuan AMM itu juga 
terlontar dalam diskusi panel 
terbatas "Masa Depan ASEAN 
di Tengah Berbagai Kepentingan 
an Multipolar Glo- 
sptember, 

Direktur Mitra Wicara dan 
Antarkawasan Kementerian Lu- 
ar Negeri RI Rahmat Pramono 
mengaku, su sudah seharumya 


Phnom Pem 

"Tidak tercapainya konsensus 
di antara ke-10 negara anggota 
idak langsung menega: 
kan kembali pentingnya up 
mengembangkan solidarit. 
ta kesamaan pandangan demi 
mempertahankan kohes 
antarnegara anggota 
Pramono. 
ait dengan sengketa di 
Laut China Selatan, 
Pramono, sebenar 
mimpin ASEAN tahun 2011 lalu, 
Indonesia berupaya mendorong 
disahkannya pedoman impl 
mentasi di asi tata berp: 
laku antarpihak di perairan itu. 

Ketika itu kesepuluh negara 
anggota ASEAN plus China juga 
telah menyepakati pentingnya 
penuntasan pembahasan dan 


a 
ser- 


penyusunan kode tata berperi- 
laku. Selain sengketa Laut China 
Selatan, prioritas lain dalam 
pilar politik dan keamanan 
ASEAN adalah konflik perbatas- 
an antarnegara anggota. 

h insiden Juli lalu, In 
uga mengambil inisiatif 
diplomasi untuk menyatukan la- 
gi komitmen bersama di luar 
mekanisme AMM. Utamanya, 
komitmen bersama untuk me- 
nyatukan sikap, isu Laut China 
Selatan harus dilakukan secara 
damai melalui jalur diplomasi. 

Juga disepakati pentingnya 
penyelesaian sengketa itu tetap 
mengacu pada prinsip dan ke- 
tentuan hukum laut internas 
nal Perserikatan Bangsa Bangsa 
(UNCLOS). 

Menurut Pramono, upaya 
mewujudkan cita-cita bersama 
ASEAN, Komunitas ASEAN ta- 
ham 2015, i, 


ma, aturan, dan nilai-nilai yang 
diterapkan bersama. 


ng bari Hp aman, si 
bil, dinamis, dan mengacu pada 
pandangan keluar, yang meman- 
dang ASEAN sebagai bagian dari 
sebuah masyarakat global yang 
saling terintegrasi dan terkait 
Perwakilan Tetap Indonesi 
untuk ASEAN I Gede Ngurah 
Swajaya mengingatkan penting- 
nya kelanjutan pembahasan 
itama antara ASEAN 
dan China. Sikap serupa juga 
ditunjukkan Amerika Serikat 
dengan kedatangan Menteri Lu- 
ar Negeri Hillary Clinton ke In- 
donesia, China, dan Brunei. 
Apalagi, Brunei menjadi ke- 
tua ASEAN pada 2013. Si 
kini bahwa Hill. 
a agar pembahasan COC ti- 
k terhenti, 
"Saya kira jika kita lihat dari 
agenda kunjungannya, dari In- 
donesia ke China lalu balik lagi 
ke Brunei, kelihatan seperti un- 
tuk mengantisir pa yang 
terjadi kemarin (di Kamboja). 
Terutama Brunei akan menjadi 
ketua ASEAN tahun 2013. Ha- 
rapannya, sepertinya, apa yang 
telah terjadi tidak terulang, 


(WISNU DEWABRATA) 


IM Besok: Daya Saing Lemah, 
Hanya Bisa Menjadi Pasar 


Berburu Salju di Eropa 


Bicara soal wisata di Eropa, negara-negara seperti Inggris, 
Perancis, dan Italia pastilah sudah menjadi destinasi favorit. 
Perjalanan tak lengkap rasanya jika tak mengunjungi Kota 
London dengan jam Big Ben-nya, berbelanja di pusat mode 
dunia di Paris, atau mencicipi sajian istimewa di berbagai sudut 


kota di Italia. 


amun, Eropa tak hanya Inggris, 
Perancis, dan Italia. Anda perlu 
menguak pesona-pesona lain yang 


tersembunyi. Lebih-lebih libur akhir tahun 
sudah di ambang pintu. Inilah waktu yang 
tepat untuk merancang liburan musim dingin 
dan memburu suasana bersalju di Eropa. 


Perlu dikunjungi 

Yocky Alfonsius dari Europe Division 
Golden Rama Tour menuturkan bahwa Eropa 
memang layak dikunjungi selama sepanjang 
tahun. Pemandangan alam yang berbeda, 
misalnya saat musim semi dan musim dingin, 
akan menyuguhkan suasana tersendiri. Untuk 
musim dingin kali ini, Yoeky menyarankan 
untuk mengunjungi negara-negara Eropa 
Utara atau Eropa Timur jika ingin merasakan 
suasana bersalju yang mengesankan. 

Sebagai contoh, Finlandia. Seperti 
negara-negara Eropa lainnya, Finlandia 
memiliki sejumlah bangunan bersejarah 
dengan arsitektur yang mengagumkan. 
Sebutlah Senate Sguare, Parliament House, 
Sibelius Monument, dan Tempeliaukion. 
Tempeliaukion ini merupakan sebuah 
gereja yang terbuat dari batu pualam yang 
mirip dengan piring terbang. Karya-karya 
arsitektural unik ini tidak akan Anda temukan 
di negara Eropa lainnya. 

Lokasi yang tak boleh terlewat tentunya 
adalah Rovaniemi. Di kota ini, Anda bisa 
berkunjung ke Artikum yang merupakan 
museum ilmiah yang berisi tentang 
berbagai kehidupan di lingkar Kutub Utara. 
Pengalaman menarik akan Anda alami saat 
menjajal dog sleigh. Anda akan merasakan 
sensasi meluncur di atas salju dengan duduk 
di atas kereta yang ditarik sejumlah anjing 
jenis Siberian husky. 

Pastinya Anda pernah mendengar tentang 
kisah Santa Claus atau Sinterklas. Meskipun 
kisah tersebut fiktif, di Santa Claus Village, 
Rovaniemi, Anda akan diajak bertualang 
untuk menyelami suasana kampung halaman 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


interklas yang seakan-akan nyata. Anda juga 
bisa menyaksikan ruang kerja Sinterklas yang 
mungkin selama ini hanya dilihat di sejumlah 
film anak bernuansa Natal. Sebagai oleh- 
oleh, dapatkanlah kari natal dengan cap 
ihada banyak oleh- 
oleh unik dan menarik di toko suvenir Santa 
Claus Village. 

Belum puas juga berwisata salju? 
Cobalah menaiki kereta yang ditarik rusa 
kutub atau Reindeer Sledge. Anda pun dapat 
membayangkan Sinterklas yang mengendarai 
kereta kutub dengan buntelan raksasa berisi 
kado Natal. Jika beruntung, Anda juga bisa 
menyaksikan fenomena Aurora Borealis. 
Fenomena alam ini biasanya menyajikan 
pemandangan sinar berwarna-warni yang 
menakjubkan di sekitar Kutub Utara. 


Selain salju 

Wisata penghujung tahun di Eropa 
memang kental dengan suasana bersalju dan 
membuat tubuh menggigil. Pemandangan 
alam yang apik berselimutkan salju pun 
bisa Anda dapatkan di sejumlah negara 
seperti Swiss dan Austria. Namun, tak hanya 
itu, berjalan-jalan sambil menghangatkan 
badan seputar bulan Desember pun tak 
kalah mengasyikkan. Apalagi sejumlah 
kota di Eropa menggelar Christmas Market 
menjelang Natal. 

Di Christmas Market ini, Anda bisa 
mendapatkan berbagai jenis kue, pernak- 
pernik, pohon cemara, dan hiasan Natal 
lainnya. Jerman adalah salah satu negara yang 
kondangakan Christmas Market-nya. 

Selain barang-barang yang bernuansa 
Natal, Anda bisa berbelanja produk lainnya. 
Terlebih lagi, akhir tahun adalah kesempatan 
bagi toko-toko di Eropa untuk “cuci gudang”. 
Jika Anda hobi berbelanja, jangan lewatkan 
kesempatan ini untuk mendapatkan promo- 
promo akhir tahun yang menggiurkan. 
UIKLAN/MILJ 


1 bag ed 
Pa tar PKK Maan G4 888 
1D FUN MEST EUROPE Uso 


Ke 
LA Ana”! Of 2.388 |: 


1D an ma 


33130 PMA OaA VGA renta 


16 Pa gemen son, 


REM VIEAA " 
Dag 21 0x1 15.20 M7 AA ARTI. 28000 ae 


AD #Wasttin tunore 


CMS pRsTENOAA4 " 
ia # 


16 18D" . haupora Lounoes 


Li -& 3in8 


" US0 


CENTRAL PARK, 03 - 07 OCTOBER 2012 
SUMMARECON SERPONG, 09 - 21 OCTOBER 2012 
PURI INDAH MALL, 16 — 28 OCTOBER 2012 
SENAYAN CITY, 18 — 21 OCTOBER 2012 


AUTUMN & WINTERIN EUROPE 


5 | FUN EAST EUROPE 
- DANUBE RIVER ” U3D 


SENOMEARUN MLALI: 
Dm 21, 2200 “ 
Ya aa asa 


J GARGEN SALZBUAG " 
Dep 17 Oct 2 16 Moe “ 


1 101 BEAUTIFUL Me 
4 rmh 
Panty 


20 NAD meta wet 


Tu 
2 20x 


(@ KUSTRALIA & NEW ZEALAND #). 


08D FUN AUSTRALIA TANGALOOMA 
BALLARAT GOLD MINING 


080 FUN AUSTRALIA DREAMLANO5 
TANGALOOMA BLUE MOUNTAIN, 188 


08D FUN AUSTRALIA DREAMLAND 4 
TANGALOOMA PHILIP ISLAND 9 3g 


080 AUSTRALIA DREAMLAND 4 
SERVIS BAY DOLPHIN CRUISE 5 Ffg 


100 AUSTRALIA TANGALOOMA BLUE 
MOUNTAIN PHILIP ISLAND 


2.988 
090 NEW ZEALAND KIWI TASMAN GLACIER 
BHOBITTONFARMTOUR 4 489 


080 NEW ZEALAND KIMI 


#BAY OF ISLAND CRUISE 9 Eng 


100 FUN WEST COAST 
4 DISNEYLAND 


wmanox 1.838 
vov C2OAST USA FAVOURTE , 
4 SAN DIEGO D38 
Da 3.038 

12D WEST COAST USA FANTASTIC”.. 
1 CABAZON PREMIUM OUTLET 549 


13D MEMORIES WEST COAST USA 
4 HONOLULU 


1D SPLENDID NORTHEAST USA 
4 FRENCH CANADA 


1D BEAUTIFUL EAST COAST USA 
DISNEYWORLD # CANADA 


1D HISTORICAL EAST COAST USA 
CHICAGO « CANADA 


100 SOUTH AFRICA GARDEN ROUTE 
IG BUSH LODGE 


1D FUN TURKEY BOSPHORUS CRUISE 
4 DOLMABANCE PALACE | 


12D GRAND TURKEY ANTALYA 
£TURKISH GARDEN 


1.288 
MD BICMNG TURKEY CrPAUS 
£ SANT HILARION CASTLE 4 899 


ZN 


GOLDE N RAMA 


Tn Luna 
OI Hm 
. JAPAN 


070 FUN OKUJOU JAPAN 
4 KANAZAW/ 


08D OISHI JAPAN CLASSIC 
£ DISNEYSEA 


£ UNVERSAL. STUDIOS 


080 BEAUTIFUL JAPAN SAPPORO 
HAKODATE 


070 FN KOREA WINTER 
4 TEDDY BEAR FARM PA 


080 FUN KOREA DREAMLAND 3 . 
4 APPLE WINE FACTORY # 1 7s8 


080 KOREA WONDERFUL SNOW 
4 LOTTEWORLD, 


1.928 
080 KOREA WATER SNOW JEJU ISLAND 
# TRICK EYE MUSEUM 1.588 


08D FUN KOREA TAIWAN FANTASTIC 
4 SKI RESORT 


050 FUN HONG KONG 
SHENZMEN MACAU 


m0 Fun HONG KONG SHENZHEN MACAU 
VENETIAN & DISNEYLAND 


060 HONG KONG, SHEKAEN MACAU 
VENETIAN # DISNEYLAND 4 BOP 


070 HONG KONG SHENZHEN MACAU |. 
VENETIAN OCEAN PARK 1. 658 


070 HONG KONG SHENZHEN MACAU 
VENETIAN 4 SINGAPOF 


1.608 
080 PEARL RIVER DELTA 
DISNEYLAND E 
ba 52.27.2200 1.588 


OSN SOUTHEAST ASIA ROYAL CARIBBEAN, 
LEGEND OF TE SEAS " 668 


CI CHINA 
080 FUN CHINA HIGHUGET 
HURNGSAAN 2 


1.388 


100 cuma FANTASTIC 4 GUILIN 


# 


ET LAKE GRUISE 
CRUI F 
13 1.618 


090 BEAUTIFUL HARBIN # 
ICE FESTIVAL 


saung 


1.698 


100 nela YUNNAN 


Ta un t 768 
"10 cuma SENYUM 4 t HONG KONG 4 G 523 


100 Dem mawcoy 5 
al mn 
2.538 


070 FUN TAIWAN TAITUNG, 
HOTSPRING EXPERIENCE 


70 TAIWAN FORMOSAN seonone 
CO TAWAN SPECIAL AUSHAN 


080 TAIWAN SPECIAL 4 KENTING 
MARINE NATIONAL MUSEUM 


08D TAIWAN SPECIAL OCEAN PARK 4 Fog 
- i x 1.598 


SNgA SenaaN PEPLORN, ta 
ph. 3.288 
RUSSIA SCANDINAVIA 


EXTRAVAGANZA ran USD 
PLAM FAOAO CRUNSE" 


kan, O 3.988 


NE Pe 
De 1 


1 1 Da tep MI SARA CLAUS 


Na Ea ear 


OCT - NOV PROMOTIONS/| 
GUARANTEED DEPARTURES 
FUN BANGKOK PATTAYA von USO 
OP PAT nov 
MepnmaWonuno "ANA 
tata 
Tan hwa rona Da 
mt tnaitu "589 


05 FUN BELING 
GREATWALL 
Dag ag 


19 2007 20 Me 


FUN TAIWAN SPECIAL, wes USD 
J ronmosan Anoncine 788 

Dep IAIN ON Ma 

DBD #v1ronea Svenumo 

Tautan » 9 Boa 

ND 


og Hun Ci) 


ANA ena 
0 FUN JAPAN 

O7D masa 

1OD Sasa My OST Usa rem USD 


Parang 1.758 


D0 Mena sa Ran 


vm USO 
718 


Komet. 010 15.220 # 


05D FUN MALAYSIA LEGOLAND /... 
4 SINGAPORE 


05D FUN BANGKOK PATTAYA. 
4 SINGAPORE 


SD FUN VIETNAM 4 HA LONG BAY 


08D FUN THAILAND MALAYSIA 958 


08D FUN CAMBODIA VIETNAM 


04D BANGKOK SUPER DEAL 
03D SINGAPORE 4 USS 

03D KUALA LUMPUA FREE & EASY, 
05D HONGKONG SHENZHEN 
01D SHANGHAI FREE & EASY 


PT. GOLDEN RAMA EXPRESS TOURS & TRAVEL 


(021) 3140222 
(031) 566 6565 


(021) 451 3300 0 
(0361) 237 081 
(024) 844 2888 


—n2988 X 


121231 1122 1123 
WWW.GOLDEN-RAMA.COM fff go1senramatou MN OTUNE 344 2222 


1) 719 5050 
(024) 844 3333 
(024) 356 7111 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Osprey Tiba di Okinawa 


Pesawat 
Osprey tiba di 
Pangkalan 
Udara Korps 
Mari 
Futenma di 
Ginowan, 
Okinawa, 
Jepang, Senin 
@/10). 
Penduduk 
Okinawa 
menentang 
upaya 
Amerika 
Serikat 
menemp: 
12 pesawat 
hibrida 
Osprey di 
pulau tersebut 
karena isu 
keamanan 
pesawat itu. 


“AR PHOTO/KYODO NEWS 


PBB: Lindungi kenduduk Tua 


Pemerintah Sering Abaikan Kesejahteraan 


TOKYO, SENIN — Banyaknya porsi penduduk 
berusia tua tidak hanya menjadi masalah Jepang. 
Pada tahun 2050, akan ada 60 negara, seperti China 
dan Kanada, yang akan mengalami masalah sama. 


Dengan demi 
para orang tua ini. 


Demikian laporan dari Orga- 
nisasi Dana Populasi Perseri 
an Bangsa-Bangsa (UNFPA) yang 
dipaparkan di Tokyo, Jepang, Se- 
nin @/10). 

Jepang saat ini menjadi negara 
yang memiliki populasi pendu- 
duk tua paling tinggi di dunia. 
Namun, UNFPA memperin, 
kan, bukan hanya Jepang yang 
akan memiliki 30 persen pendu- 
duk berusia di atas 60 tahun. 
Pada tahun 2050, akan ada lebih 
dari 60 negara yang memiliki 
susunan demoy rupa. 

UNFPA menyarankan agar pe- 
merintah setiap negara memiliki 
kebijakan politik untuk melin- 
dungi dan meyakinkan bahwa 
para orang tua te 
sehat dan dimanusiaka 

Persoalan akan menjadi lebih 
pelik bagi perempuan, yangkerap 
mendapati terbatasnya akses ter- 
hadap pekerjaan dan layanan ke- 
sehatan. Demikian pula dengan 
hak atas harta dan warisan. 

”Banyak yang harus dilakukan, 
diinvestigasi, dan mencegah dis- 
kriminasi, kekerasan terhadap 
orang tua, khususnya perempuan 
yang lebih rentan,” demikian di- 
ungkapkan laporan tersebut, 

"Kita memerlukan kepemim- 
pinan politik yang kuat. Menjadi 
tua itu dapat diatur, tetapi per- 
tama-tama harus diatur,” kata 
Babatunde Osotimehin, Direktur 
Eksekutif UNFPA. 


ian, diperlukan kebijakan khusus bagi 


Di beberapa negara, seperti 
Latvia dan Siprus, tar sepa- 
ruh dari orang berusia 60 tahun 
hidup dalam kemiskinan. Bah- 
perti Je- 
pang, orang tua menghadapi ma- 
salah dan hanya mendapat se- 
dikit perhatian dari pemerintah, 

Hisako Tsukida, pensiunan gu- 
ru sekolah dasar yang saat ini 
berusia 77 tahun dan tinggal di 
Kyoto, hidup dalam kondisi 
perti yang d 
pensiunan. Dia raj 
senam tai chi dan menghadiri 
kelas untuk mempelajari cara 
merangkai bunga, pergi ke pusat 
kebugaran untuk 
perawatan spa, dan latihan otot. 

Namun, segala kesejahteraan - 
nya diperoleh setelah dia me- 
rawat suami dan ibunya selama 
bertahun-tahun. Di Jepang, 
orang tua sering dibebani tugas 
merawat keluarga lain yang ber- 
usia lel 

Bertahun-tahun Tsukida ber- 
upaya menemukan rumah jompo 
untuk ibunya yang kini berusia 
100 tahun, Akhirnya, dia berhasil 
mendapatkan ruang di rumah 
jompo, enam bulan lalu. 
watir membayangkan dia harus 
berjuang untuk mendapatkan 
tempat di rumah jompo kelak. 
ya bertanya-tanya apakah 
dapat melakukan hal seperti 
ini nanti, dan saya memerlukan 
tempat tinggal,” katanya. 


Perlindungan kurang 
Laporan UNFPA itu juga me- 
nyatakan bahwa keputusan se- 
buah kebijakan yang diambil pe- 
merintah harus memasukkan 
pertimbangan dari masalah yang 
dihadapi para orang tua terse- 
but. 
Penduduk tua bukan hanya 
lah negara kaya. Sekitar dua 
pertiga orang yang berusia di atas 
60 tahun hidup di negara ber- 
kembang, seperti China. Diper- 
kirakan, pada tahun 2050, ang- 
kanya mencapai 80 persen, 
Saat ini, satu dari sembilan 
penduduk dunia, atau 810 juta 
orang, berusia minimal 60 tahun. 
Diperkirakan angkanya akan me- 
ningkat menjadi satu dari lima 
penduduk, atau lebih dari 2 mi- 
liar orang pada tahun 2056 


an ekonomi ketiga binti 
seperti Jepang hanya memberi- 
kan sedikit saja subsidi untuk 


Fe tahun ini 
yang sudah berusia lanjut dite- 
mukan tewas, tampaknya karena 
kelaparan, di rumah mereka di 
pinggiran Tokyo. Kejadian itu 
memperlihatkan masalah yz 
dihadapi orang tua Jepang, yai 
inan dan pengangguran. 


ka Serikat, India, Bs 
dan Meksiko, statistik memper- 
lihatkan bahwa orang tua kerap 
harus membayar lebih banyak 
untuk sistem pensiun sej ng 
hidup mereka dibandingkan de- 
faat yang diterima. Se- 
mentara itu, usia pensiun terus 
meningkat dan terjadi pemang- 
pelayanan “sosial untuk 
it dengan defisit 
yang menggelembung. (AP/JOE) 


JUMLAH ORANG 
A 
Di Negara Maju atau Berkembang tahun 1950 sampai 2050 

Negara maju 


YANG BERUMUR 60 TAHUN 


AU LE 


MH Negara berkembang 


2,500 juta 


2,000 juta, 


AN Sr US RB Un grin Teh Ge NG TN Be WI 
KASISSAGAKINSANOINIIR 
SSS BSSALAANNKANRNARARN 


Sumber: UNFPA.ORG 


FOTO) KOMPAS/WAWAN H PRABOWO DICKY 


KILAS 


KAWAT SEDUNIA 


& Nashua 
& Fort Lauderdale 


Nashua 

Dua pistol yang di- 
temukan di 
pasang penjahat pa- 
da era Depresi Besar, 
Bonnie Parker dan 
Clyde Barrow, terjual 
dengan harga cukup 
fantastis, 504.000 
dollar AS (Rp 4,8 
miliar). 
Pasangan penjahat 
yang dikenal dengan 
nama "Bonnie and 
Clyde” itu terbunuh 
oleh sekelompok op- 
sir polisi pada tahun 
1934. Sepucuk 
yang ditemukan di- 
lekatkan pada tubuh 
Parker, terjual dengan harga 264.000 dollar AS (Rp 2,5 miliar). 
Sementara sepucuk pistol Colt berkaliber 45 yang ditemukan di 
pinggang Barrow terjual seharga 240.000 dollar AS (Rp 2,3 
miliar). Pistol-pistol itu terjual pada lelang yang dilakukan di 
- New Hampshire, AS, Kedua pistol dibeli oleh seorang 
kolektor dari Texas yang tidak mau mengungkapkan jati di- 
rinya. "Mereka masih menjadi pahlawan dan kisah cintanya 
akan terus terderi ujar Bobby Livingston, Wakil Presiden 
RR Auction, yang melakukan lelang tersebut. Kedua orang itu 
diyakini melakukan pembunuhan terhadap 13 orang dan me- 
rampok berbagai macam bank, menculik orang, serta mencuri 
beberapa mobil selama melakukan kejahatan antara tahun 1932 
dan 1934. Ciri khas mereka adalah selalu meninggalkan foto 
mereka berdua di tempat kejadian perkara. h mereka 
pernah dibuat film tahun 1967, berjudul Bonnie and Clyde 
dengan bintang utama Warren Beatty dan Faye Dunaway. 


Dibin sw 


Fort Lauderdale 

Richard Levine dari Fort Lauderdale, Florida, menyatakan bi- 
ngung ketika mendapatkan warisan berupa 13,000 kostum 
badut setelah ayah mertua dan mitra bisnisnya meninggal dua 
tahun lalu. Levine pusing tujuh keliling ketika harus mengelola 
gudang berisi ribuan kostum badut tersebut. Koleksi kostum 
badut itu milik Jack "Clown Jackey' Kline, yang meninggal 
pada tahun 2010 pada usia 81 tahun. Selain kostum badut, dia 
juga meninggalkan boneka, lukisan, patung, foto, dan buku. 
”Mereka semua perlu ditempatkan di museum atau sesuatu 
tempat yang baik, bukan di sebuah gudang," kata Levine (58). 
Kline, yang sering mengunjungi rumah sakit anak-anak dengan 
berpakaian seperti badut, mengumpulkan koleksi itu selama 50 
tahun. (REUTERS/UPI/JOE) 


The Government of Republic of Indonesia 
PT. PLN (Porsero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 


Invitation for Bids 


Package No and 
we 


West Java Region 


Date: 02 October 2012 - N - 
Loan No and Title: | ADB-2619 INO Java Bali Eleciriciy Disinbuton Performance Improvement Projeci 
Package PB : Supply and installation of Distribution Material and Eguipment for 


kL 
“Deadline for Bid 
Submission 


office of. 


Asia Afrika No. 63 Bandung. 


praparation or delivery of bids. 


19 November 2012 


1. The Republic of Indonesia (GOI) has received a loan from the Asian Development Bank in towards the cost 
of the Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project. It is intended that part of this 
loan will be used for payments under the contract named above. The contracts will be jointiy financed by 
the ADB and the Agence Francaise de Developpement (AFD). The eligibility rules and procedures of the 
ADB will be govern the bidding process 


2. The PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (the Employer) now invites sealed bids from eligible Bidders 
for the supply of eguipment and installation, testing and commissioning of Distribution lines as follow: 

152 — kmcof U/G Cabie Lines NA2XSEYBY 12/20 kV, 3 x 240 mm2 

52 kmc of U/G Cabie Lines NA2XSEYBY 12/20 kV, 3 x 300 mm2 
krnc 20 KV OH Lines AAAC 3 x 150 mm2 
159 units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 100 kVA 
20 units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 160 KVA 
6 uunits of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 200 KVA 
8 units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 250 KVA. 
2 units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 315 KVA 
2 units of Compact Distribution Substation 3 ph 630 KVA. 
131 kmcof LV OM Cable Line NFA2X-T 3x70 mmm? 4 1x50 mm 


3, National Competitive Bidding (NCB) will be conducted in accordance with ADB's Single-stage: Two 
Envelope biiding procedures and Is open to all bidders from eligible source ADB member countries as 
defined in the ADB Guidelines. 


4. Interested eligible Bidders may obtain further Information from and inspect the Bidding Documents at the 


PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 
Chairman of Procurement Committee 

JI. Asia Afrika No. 63 

Bandung - INDONESIA 

Telephone: (62-22) 4230747(Hunting) Facsimile : (62-22) 4230822 


5. The bidding documents may be obtained in hard copy in person from the above address by the 
prospective bidders themselves or their authorized representatives, or upon specific reguest will be sent to 
ne prospective bidders through courier services, upon payment of non-refundabie fee of IDR of IDR 
5,000,000, - or in a convertible currency. 


6. The provisions in the Instruction to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of 
the Asian Development Bank Standard Bidding Documents (September 2010): 
Works-Smali Contracts (SBD Works-Smaih 


7. Pre-bid Conterence will be held on 16 October 2012 at PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Office at Jl 


8. Bidders shall submit their bid in sealed envelopes and ciearly marked " Bid for Package 8 : Supply and 
Installation of Distribution Material and Eguipment for West Java Region : Bogor 
Branches to the address abave not later than 19 November 2012 at 10.00 as. WIST, together with Bid 
Security of an amount as indicated in bidding document. Late bids will be rejected, 


9, Bids will be opened on 19 November 2012 at 10.10 a.m. WIST at the address above in the presence of the 
Bidder's representatives who choosen to attend, 


10.The Employer will not be responsible for cost or expenses incumed by bidders in connection with the 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bogor, Banten, and Depok Branches 


the Procurement of 


, Banten, and Depok 


Nani Cun IN “123400 


Buruan Nyalain 3G-mu! 


Syarat dan ketentuan berlaku: wwwad.co.id 
XL Contact Center: B17 (Rp 250,/Call atau 021 57959817 -08170817707 (Berbayar) 


Paket Internet 


HatRon 


pe Me penamaan 
Kusta Set 


iTipanara 


LANGKAN 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Perpustakaan Sekolah Belum Dioptimalkan 
Perpustakaan sekolah belum dioptimalkan untuk membangun 
kegemaran membaca. "Padahal, guru di sekolah memiliki pe- 


luang untuk mengembangkan minat baca si: 


a dengan me- 


nugaskan siswa mencari buku-buku referensi di perpustakaan,” 


kata Sri Sul 


arsih, Kepala Perpustakaan Nasional, seusai per- 


ingatan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Memba- 
ca di Jakarta, Senin (1/10). Menurut Sri, dalam UU Perpusta- 
kaan diamanatkan, 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah digunakan untuk pengembangan perpustakaan, tetapi 
hingga sekarang belum dilaksanakan oleh semua sekolah. (BLN) 


Pemenang LPIR Tingkat SMP Tahun 2012 

Sembilan peserta meraih medali emas dalam Lomba Penelitian 
Ilmiah Remaja (LPIR) Tingkat SMP 2012 yang diadakan Ke- 
menterian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah peserta tahun 
ini 846 orang. Pemenang bidang IPA, Deni Setiawan (SMP 
Astra Makmur Jaya, Mamuju, Sulbar), 1 Gusti Ayu Krisna WS 
(SMP Saraswati, Denpasar, Bali), dan Laksmi A Rani (SMPN 2 
Padalarang, Jabar, Pemenang bidang IPS, M Alifsyah 

P Nasution (SMPN 2 Pandan Nauli, Tapanuli Tengah, Sumut), 


zaz A (SMPN 1 Bantul, DTV), dan Nur Alam F 
(SMP Internasional Al Kausar, Sukabumi, 


saby 
Jabar). Adapun pe- 


menang bidang teknologi, Khoirul A Zakaria (SMPN 1 Jetis, 
Ponorogo, Jatim), M Hayyu Mahabbah (SMPN 1 Gresik, Jatim), 
dan Talitha LA Messakh (SMPN 2 Kupang, NTT). YUN) 


Pendapatan dari Seni Pertunjukan Rp 400 Miliar 


Seni pertunjukan sebagai salah satu elemen industri kreatif 
menyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia 
Rp 400 miliar. "Kendati angka ini masih kecil dibandingkan 
PDB total dari sektor industri kreatif tahun lalu sebesar Rp 157 


triliun, seni pertunjukan potei 
gamnya seni budaya Indonesi 


al dikembangkan 
" kata Menteri Pariw 
Ekonomi Kreatif Mari Flka Pangestu seus 


arena bera- 
adan 
i penutupan Solo 


International Performing Art 2012 di Solo, Minggu (30/9) 


malam. (EKI) 


Pameran Keramik Kontemporer 


Pengunjung melihat keramik karya Profesor Chitaru 
Kawasaki yang digelar dalam pameran Knot, Connection, 
and String Playing di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (1/10). 


Pameran menampilkan puluhan 


rya Kawasaki, yang sekitar 


24 tahun meneliti dan mendampingi perajin keramik rakyat 


di Bayat, Klaten, Jawa Tengah. 


Sambut Hari Kesaktian Pancasila 


TO YEL 


Pelajar 
mengikuti 
lomba pidato 
dan yel-yel 
untuk 
menyambut 
Hari Kesaktian 
Pancasila 

di Balai Pemuda, 
Surabaya, 

Senin @/10). 
Lomba ini 

untuk 
mengingatkan 
kembali dan 
mengambil 

jaran tentang 
sejarah kelam 
mempertahankan 
Pancasila sebagai 
dasar negara, 


KOMPAS/BAHANA PATRIA GUI 


Ada beberapa mata pelajaran, 
seperti IPA dan TPS, yang akan 
dilebur menjadi satu, yakni pe- 
ngetahuan umum. 

"Semua ih dibahas. Belum 
final. Masyarakat tidak perlu re- 
karena kita mencari yang 
ik untuk anak didik dan 
ini,” kata Menteri Pen- 
didikan dan Kebudayaan Mo- 
hammad Nuh seusai upacara pe- 
ringatan Hari Kesaktian Panca- 
sila, Senin @/10), di Lubang Bu- 
aya, Jakarta. 


Pelaksana Tugas Direktur 


JAKARTA, KOMPAS — Dalam kurikulum baru 
yang masih dalam perumusan, beberapa 

mata pelajaran kemungkinan akan digabung. 

Di jenjang sekolah dasar, misalnya, dari 

11 mata pelajaran rencananya akan dikurangi 
menjadi tujuh mata pelajaran. 


Jenderal Pendidikan Dasar Kem- 
dikbud Suyanto secara terpisah 
menjelaskan, selama ini siswa SD 
terbebani dengan banyaknya ma- 
ta pelajaran yang materinya 
dangkal. "Idealnya mata pelajar- 
perlu banyak, tetapi 
a dan beri 


pahami 
untuk kehidupan merel 
nya, 

Untuk tingkat SD, siswa se- 


baiknya belajar pengetahuan 
umum dengan memperhatikan 
lingkungan “sekitarnya. Adapun 
untuk jenjang SMP dan sete- 


rusnya, barulah bidang ilmu lebih 
diperdalam, 

Suyanto memberi catatan 
khusus pada jenjang pendidikan 
anak usia dini. Ia menilai, s 
makin banyak taman kanak-k 
nak yang "sesat" Karena sudah 
meng 
dan hitung 

”Di TK itu belum boleh ca- 
listung. Sudah ada aturannya, 
tapi banyak yang melanggar," 
ka tanya, 

Nuh menambahkan, bagaima- 
napun rumusan kuikulum nan- 
tinya, ia berharap baik guru mau- 
pun siswa tidak terjebak pada 
metode 
menuhi tiga standar kompetensi, 
yakni perilaku (attitude), keti 
rampilan (skil), dan pengetahu- 
an (knowledge). 


Jelas dulu arahnya 
Ketua Umum Himpunan Pe- 


Mata Pelajaran Digabung 


Arah Kurikulum Harus Jelas Dulu 


ngembang Kurikulum Indonesia 
S Hamid Hasan mengingatkan, 
ketika mengembangkan atau 
mengubah kurikulum, harusjelas 
dulu konsep pendidikan macam 
apa yang akan diterapkan di In- 


warga negara yan 
minimum yang diharapkan, 
Hamid. 

Menurut dia, kurikulum ting- 
kat satuan peni 
terapkan dikatakan 
gagal. Melalui kurikulum itu, se- 
benarnya sekolah ditantang un- 
tuk meningkatkan potensi lokal 
di daerah masing-masing. 

”Namun, karena guru tak di- 
persiapkan secara matang, ba- 
nyak sekolah menjiplak dari 
kolah lain,” ujar Hamid. Kasus ini 
tidak boleh terulang pada masa 
mendatang. (LUK/ELN) 


PENGHARGAAN 


8 Penulis 
Terima 
Widya 
Pataka 


DENPASAR, KOMPAS — De- 
lapan penulis tentang Bali me- 
nerima penghargaan Widya Pa- 
taka dari Badan Perpustakaan 
dan Arsip Bali. Penghargaan di- 
serahkan pada Jumat (28/9) oleh 
Asisten III Setda Bali I Made 
Santa, mewakili Gubernur Bali T 
Made Mangku Pastika, 
Kedelapan penulis tersebut di- 
anggap memiliki konsistensi dan 
produktivitas yang membangga- 
kan dalam menulis materi ten- 
tang Bali. Kedelapan penulis itu 
adalah Dr T Gusti Putu Antara 
(Watanama Orang Bali), Prof Dr 
Wayan Dibia (Geliat Seni Per- 
tunjukan Bali), Prof Dr Komang 
Budaarsa (Babi Guling Bali), T 
Dewa Nyoman Raka Kusuma 
(Begal), I Gusti Putu Bawa Samar 
Gantang (Leak Kota Pala), Gusti 
Ngurah Parsua (Karya Sastra dan 
Prosesnya), Putu Fajar Arcana 
(Manusia Gilimanuk), dan 1 Wa- 
yan Suartha (Rantai Putus). Se- 
lain menerima plakat Widya Pa- 
taka, para penulis juga menerima 
hadiah berupa uang biaya cetak 
buku masing-masing Rp 10 juta. 
Gubernur Bali Mangku Pastika 
menyatakan sangat menghargai 
komitmen dan konsistensi para 
penulis Aktivitas menulis, kata 
Pastika, harus terus digemakan 
untuk merangsang para penulis 
lain agar menulis dan mendorong 
berkembangnya industri perbu- 
kuan di Bali. 
Kepala Badan Perpustakaan 
dan Arsip Bali Luh Putu Haryani 
mengatakan, Widya Pataka per- 
tama kali diberikan kepada para 
penulis tahun 2006, "Sampai 
hun 2012 sudah diberikan lima 
kali penghargaan kepada 48 pe- 
ang menulis tentang Bali,” 
kata Haryani. 
Menurut dia, selama ini, para 
penulis Bali justru diberi peng- 
hargaan oleh daerah lain, seperti 
Yayasan Kebudayaan Rancage, 
Bandung. Oleh sebab itu, saatnya 
memberikan penghargaan kepa- 
da penulis Bali sendiri. (CAN) 


BATIK PEKALONGAN 


Koleksi Tua Diserahkan ke Museum 


PEKALONGAN, KOMPAS — 
Antropolog Belanda Sandra Nies- 
sen, Senin (1/10), menyerahkan 
koleksi batik Stephanie Belfrage, 
warga Austr: ng tergabung 
an Heritage So- 
Museum Batik Pe- 
Jawa Tengah. Koleksi 
atas lima kain yang 
semua bermotif khas Pekalong- 
an. Empat potong di antaranya 
berumur di atas 50 tahun. 

”Saya menyampaikan kain ba- 
tik ini kepada museum agar di 
at, dan bermanfaat 
atik,” kata Sandra, 
i batik diserah- 
kan kepada Wakil Wali Kota Pe- 


dalam Indones 
ke 


ciety, 


kalongan Ahmad Alf Arslan Dju- 
naid, Kepala Dinas Perhubungan, 
, dan Kebudayaz 
kalongan R Doyo Budi Wibowo, 
dan Kepala Museum Batik Pe- 
kalongan Tanti Lusiani. 
Dua kain batik kolel 
phanie itu bermotif buketan as 
Pekalongan dan dipopulerkan 
pembatik Indo-Eropa (Belanda) 
Eliza Charlotte Niessen. El 
lah salah satu maestro batik 
Indonesia yang hidup di Pe- 
kalongan tahun 1863-1947. San- 
dra masih keluarga El 
Komunitas pelestari batik di 
Pekalongan mendukung langkah 
Sandra. Arief Dirhamsyah dari 


Pekalongan Heritages berharap 
batik-batik itu menjadi daya tarik 
perajin batik di Pekalongan un- 
tuk mencegah kepunahan motif. 
"Kalau disimpan di luar ni 
akhirnya motif batiknya mati. Pe- 
nyerahan ini menambah sema- 
ngat kami menggali kejayaan Pe- 
kalongan masa lalu,” nya, 
Sandra dipercaya Stephanie 
membawa koleksinya ke Muse- 
um Batik Pekalongan setelah 
gencar menggagas Pulang Kam- 
pung atau mengembalikan ko- 
leksi/karya orang Indone 
disimpan di luar negeri 
nulis 


Ia me- 
Legaey in Cloth: Batak 
Textiles of Indonesia, (SON) 


FESTIVAL FILM 


Balinale Promosikan Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — Fes- 
tival film internasional Balinale 
Film Festival ke-6 kembali di- 
gelar di Deng 22-28 Oktober 
mendatang. Festival yang diada- 
kan Christine Hakim dan Debo- 
rah Gabinetti ini upaya menge- 
nalkan Indonesia lewat film. 
"Bali hanya pintu masuk untuk 
mengenal Indonesia,” kata Ga- 
binetti, Senin (4/10). Selain me- 
mutar film-film asing, festival ini 
juga akan memutar film produksi 
Indone 
Sebanyak 30 film yang dita- 
yangkan di Balinale 2012 dikom- 
petisikan demi penghargaan pi- 
lihan penonton. Beberapa jenis 


film adalah film/eature,film pen- 
dek, dokumenter, dan animasi. 

Balinale bertujuan memamer- 
kan karya anak bangsa kepada 
penonton internasional, membu- 
ka jaringan dengan para pro- 
fesional dari industri perfilman, 
dan menemukan bakat baru. 

Balinale bekerja sama dengan 
Asian Film Commissions Net- 
work (AFCNet), Asi 
Screen Awards (APSA), dan Mo- 
tion Picture Association (MPA). 
Selain itu, Balinale juga ditunjuk 
APSA sebagai organisasi di In- 
donesia untuk mempromosikan 
film-film lokal. 

Balinale Film Festival diada- 


kan pertama kali tahun 2007 oleh 
i undation 
yang didirikan Christine Hakim 
dan Deborah Gabinetti. Organi- 
sasi nonprofit dan non-pemerin- 
tah ini bervisi mengundang si- 
neas dari luar negeri untuk me- 
mutar film mereka di Indonesia, 
sekaligus mengenalkan keindah- 
an alam dan budaya Indonesia. 
"Para sineas asing yang datang 
ke Bali diharapkan bisa menje- 
lajahi wilayah lain di Indonesia,” 
kata Christine, Keindahan alam 
dan kekayaan budaya Indonesia 
berpotensi digarap jadi cerita 
film. Setidaknya Indonesia dilirik 
sebagai lokasi shooting. (IND) 


OPERA BATAK 


Kelanjutan Revitalisasi Tak Jelas 


MEDAN, KOMPAS — Setelah 
10 tahun berjalan, kelanjutan 
program revitalisasi opera Batak 
masih belum jelas. Sebanyak 180 
anak muda di Tapanuli kini telah 
mampu bermain opera dan 
membutuhkan panggung untuk 
mengekspresikan — kemampuan 
mereka. Namun, di sisi lain, per- 
hatian pemerintah daerah pada 
upaya pelestarian kesenian tra- 
disional itu sangat minim. 
Penggiat opera Batak dari 
Pusat Latihan Opera Batak 
(PLOT) yang berpusat di Pema- 
tang Siantar, Thompson HS, di 
Medan, Senin (1/10), menga- 
takan, sejak direvitalisasi Asosiasi 
Tradisi Lisan (ATL) dengan loka- 


karya selama tiga hari di Ta- 
rutung pada tahun 2002, kini 
sudah ada sekitar 180 anak muda 
yang bisa bermain opera. 
Mereka kebanyakan mahasis- 
wa dan tersebar di sejumlah 
daerah di Sumatera Utara. 
Anak-anak muda itu belajar dari 
para senior, seperti maestro ope- 
ra Batak Zulkaidah Harahap dan 
Alister Nainggolan. ” Namun, 
ke-180 anak muda itu tidak me- 
miliki arena untuk mengekspre- 
sikan diri. "Kalau tidak ada ruang 
untuk mereka, upaya revitalisasi 
akan sia-sia,” tutur Thompson. 
Selama ini, pementasan yang 
dilakukan PLOT terbatas dan ti- 
dak bisa berlangsung berkesi- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nambungan. Selain dari hasil pe- 
mentasan, PLOT masih hidup 
dari donatur pribadi, seperti pe- 
merhati seni Lena Simanjuntak 
dari Jerman dan sastrawan Sitor 
Situmorang dari Belanda, serta 
sumbangan dari maestro Batak 
Zulkaidah Harahap dan Alister 
Nainggolan. 

Ketua ATL Pudentia MPSS, 
yang dihubungi dari Medan, me- 
nyatakan bangga ada 180 anak 
muda yang kini meneruskan ope- 
ra Batak. "Luar biasa ada 180 
anak muda yang kini bisa me- 
lakonkan opera Batak. Potensi itu 
perlu digerakkan supaya keber- 
adaan opera Batak berkesinam- 
bungan, kata Pudentia. (WSD 


Book'NOW:to enjoy Extra Offers 


Shopping your favourite European brands at sea with lowest Duty-Free Prices" 
Costa Victoria Departures from Singapore 


Port Klang & Malacca Langkawi & Penang Kuantan, Bangkok, Koh Samui 
nights 4 7 rights 


Us 354 crorn 


Nov 17, Dec 4, 15, 


3 
Usp2 7 Ysroo 
Nov 21, Dec 5,19, Jan 2 
Ext 
Oftars 


aa eat 


Jon mesen 


Kelaonpot Karen evi cara yna lao 


Retor ariand to get 


ikon your account 


mt knee 


ON BOARD CREDIT 


UUSDSO on board credit 


(Te pie eounion und infrmatin score at the me Of pling andi subiel change wihoun plan 


KE 
au 


Se da 


has poly sa 
Tara xecebi 
Bana) 


Tea pl GGS ea Gn 


aa Tin sharing (payin ada Tae only TA promo ca Gay Combi 


Pb KA ba nomeaa Utones e aed Bl 


1. USD 50 1 bo credit Appa Rere whan Releral ade  uocouTa Twin Cahin booking. Referal program IA one-opromolon Andi ot erumulatre. 
Ba aa 


For mewayaton pewe onta you 


Panen Tour Tel. (021) 3855388 Menara Tel: (021)5220494-AVS Indonesia Tel: (021) 29079792 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


RUU KESEHATAN JIWA 


Dorong Pembangunan 
Sistem Menyeluruh 


JAKARTA, KOMPAS — Ran- 
cangan Undang-Undang tentang 
Kesehatan Jiwa mulai dibahas 
tahun ini. Rancangan UU itu ber- 
tujuan membangun sistem kese- 
hatan jiwa secara menyeluruh. 
Rancangan — undang-undang 
(RUU) yang telah tertunda tiga 
tahun tersebut akhirnya ditetap- 
kan sebagai Prioritas Program 
Legislasi Nasional Tambahan ta- 
hun 2012, "Akan dibahas setelah 
pembahasan RAPBN 2013 sele- 
sai, Sosialisasi juga akan dimulai," 


kata Wakil Ketua Komisi IX DPR 
Nova Riyanti Yusuf, Senin (1/10), 
di Jakarta. 

Dia mengatakan, RUU Kese- 
hatan Jiwa bertujuan melin- 
dungi, mendorong, dan mengisi 
pembangunan sistem kesehatan 
jiwa dari aspek promotif, preven- 
tif, kuratif, dan rehabilitatif. Sc- 
lain itu, dibahas tentang hak dan 
kewajiban orang dengan ganggu- 
an jiwa dan keluarganya serta 
peran komunitas baik individu, 
keluarga, swasta, maupun peme- 
rintah, RUU itu juga membahas 
postur anggaran negara dalam 
pengobatan masalah kejiwaan, 

"Koruptor tidak akan bisa ber- 
lindung di balik alasan kejiwaan 
untuk terlepas dari hukuman ka- 
rena akan ada alur kerja yang 
jelas. Di Jepang, seorang narapi- 
dana yang sakit jiwa tetap men- 
dapat hukuman di fasilitas pera- 
watan kejiwaan yang terisolasi 
mirip lembaga pemasyarakatan," 
ujarnya. 

Nova menyatakan, masih ter- 
dapat kekosongan dalam pena- 
nganan masalah kejiwaan. Dia 
mencontohkan, saat ini sudah 
ada hotline yang dibangun untuk 
mencegah kasus bunuh diri, 
"Tetapi, hotline tidak cukup seka- 
dar ada orang yang menjawab 
penelepon, Konselor — harus 
mengerti cara menangani dan 
menjadi konsuler kejiwaan. Se- 
bagai upaya promotif dan pre- 
ventif, hotline harus dijalankan 
dengan benar," kata dia. 

Kekosongan lain, misalnya, 
masih ada delapan provinsi yang 
tidak mempunyai rumah sakit 
jiwa. "Harus dipikirkan bagai- 


mana agar masyarakat di wilayah 
terkait terlayani, Jawabannya ti- 
dak selalu dengan membangun 
rumah sakit baru,” ujarnya. 

Menurut Nova, sangat penting 
agar di layanan primer, seperti 
pusat kesehatan masyarakat dan 
dokter keluarga, mempunyai da- 
sar dan pengetahuan tentang ke- 
jiwaan. 

Untuk menyediakan — con- 
toh-contoh praktik yang baik da- 
lam pelaksanaan RUU itu nanti- 
nya, Nova antara lain akan men- 
jalankan dua mobil klinik keji- 
waan keliling untuk edukasi dan 
perawatan kesehatan jiwa komu- 
nitas. Klinik itu dijalankan oleh 
seorang tenaga ahli. 

”Salah satu rencana, kami 
ingin bekerja sama dengan guru 
bimbingan konseling sekolah 
menengah atas. Tawuran yang 
menelan korban jiwa baru-baru 
ini, misalnya, sudah menandakan 
adanya gangguan kejiwaan dan 
dibutuhkan pertolongan,” ujar- 
nya, 

Klinik tersebut akan diluncur- 
kan pada 14 Oktober 2012 dalam 
rangka menyambut Hari Kese- 
batan Jiwa Sedunia yang jatuh 
setiap 10 Oktober. 


Penting 


Anggota Komisi IX DPR dan 
Ketua Kaukus Kesehatan Subag- 
yo Partodiharjo mengatakan, 
RUU Kesehatan sangat penting. 
"Di Indone banyak orang yang 
jiwanya tidak sehat. Korupsi dan 
tawuran terkait dengan gangguan 
jiwa?” ujarnya, Spektrum gang- 
guan jiwa luas, mulai dari ringan 
(neurosis) hingga berat (psiko- 
sis). 

Jiwa yang terganggu membuat 
masyarakat kehilangan produk- 
tivitasnya. Belum lagi, perlakuan 
terhadap orang dengan gangguan 
jiwa berat terkadang belum ma- 
nusiawi, Jika terbangun sistem 
kesehatan jiwa mulai dari I 
yanan primer, seperti tem- 
tempat konsultasi untuk 
i pertolongan dan reh- 
, jiwa masyarakat Indo- 
nesia akan semakin sehat,” kata 
Subagyo. (NE) 


SINDROMA PATAH HATI 


Jangan Abaikan Gejala Fisik 


Seorang pasien wanita berusia 50 tahun lebih datang 
ke unit gawat darurat dengan keluhan nyeri dada 
hebat mendadak disertai keringat dingin. Keluarga 
yang mendampingi menyampaikan bahwa suami 
pasien baru meninggal dunia lima hari sebelumnya. 


eluhan, evaluasi ekokar- 
K diografi (EKG), dan pe- 

ningkatan kadar enzim 
jantung sesuai dengan manifes- 
tasi klinis penderita serangan 
jantung, Pasien kemudian dira- 
wat di TCCU dan mendapat 
pengobatan sebagaimana layak- 
nya pasien yang mengalami 
serangan jantung. 

Setelah kondisi stabil, tige 
hari kemudian, pasien menjalani 
pemeriksaan angiografi koroner 
(kateterisasi jantung). Ternyata 
tidak didapatkan kelainan atau- 
pun penyempitan pada pembu- 
luh koroner (pembuluh nadi 
jantung). 

EKG memperlihatkan ada 
pembesaran jantung kiri disertai 
penurunan kekuatan pompa. 
Pasien tersebut kemudian di- 
diagnosis mengalami sindroma 
patah hati. 

Definisi 

Tidak berlebihan kalau orang 
yang patah hati digambarkan 
dengan lukisan jantung yang 
terbelah. Faktanya, jantung ber- 
potensi mengalami masalah 
serius karena kondisi patah hati 
atau kesedihan mendalam. 

Dalam terminologi medis, pa- 
tah hati bukan sekadar masalah 
seseorang yang mengalami pu- 
tus cinta, melainkan bisa karena 
kehilangan seseorang yanj 
ngat dicinta 
istri, anak/cucu, atau s 
karib. 

Penyakit berat nonkardiak 
(masalah primernya bukan pada 
jantung) juga bisa menjadi pen- 
cetus kelainan ini, Fenomena 
klinis ini dikenal dengan nama 
stress cardiomyopathy, broken 
heart syndrome (sindroma patah 


hati), atau kardiomiopati takot- 
subo. 

Dalam bahasa Jepang, takot- 
subo adalah nama perangkap 
yang digunakan para nelayan 
untuk menangkap cumi-cumi. 
Diberi nama demikian karena 
bentuk jantung para penderita 
menggelembung menyerupai 
perangkap cumi-cumi. 

Kelainan ini 90 persen di- 
alami perempuan, khususnya 
yang telah mengalami meno- 
pause. Para ahli menduga, ke- 
jadian pada laki-laki lebih sering 
dari yang diperkirakan, tetapi ti- 
dak terdeteksi karena meninggal 
sebelum tiba di rumah sakit. 


Mekanisme 


Peningkatan kadar hormon 
adrenalin dan noradrenalin da- 
lam tubuh, yang dicetuskan oleh 
adanya stres fisik dan psikis be- 
rat, merupakan penyebab utama 
kelainan ini. Dari berbagai la- 
poran disebutkan, kadar no- 
radrenalin meningkat pada lebih 
dari 75 persen kasus. Pening- 
katannya jauh lebih tinggi di- 
bandingkan dengan kadar pada 
penderita serangan jantung. 
Peningkatan kadar noradre- 
nalin yang berlebihan dapat 
memicu terjadinya spasme (ke- 
jang), yakni pengecilan diameter 
pembuluh nadi jantung atau 
hingga meng- 
ganggu pasokan aliran darah ke 
otot jantung. Hal ini pada akhir- 
nya berpotensi menimbulkan 
kerusakan otot jantung. Selain 
itu, noradrenalin yang berlebih- 
an secara langsung bersifat 
toksik terhadap otot jantung, 
Peningkatan aktivitas sistem 
saraf simpatis diduga ikut men- 
dasari. Seperti halnya penderita 


SINDROMA PATAH HATI 


Jantung 
Jantung normal 


shock perdarahan atau penyakit 
phacokromositoma yang juga 
mengalami peningkatan kadar 
adrenalin dan noradrenalin ber- 
lebihan, gangguan fungsi pompa 
otot jantung atau kelainan EKG 
se 


belum ada 
penjelasan memuaskan meng- 
apa yang mengalami gangguan 
paling berat adalah bagian pun- 
cak (apeks) dari ventrikel kiri. 
Adapun bagian dasar tetap nor- 
mal sehingga jantung mengge- 
lembung seperti perangkap cu- 
mi-cumi 
Hipotesis yang ditawarkan 
adalah, tidak seperti bagian lain 
di jantung, bagian puncak jan- 
tung tidak memiliki tiga lapisan 
(endokardium, miokardium, dan 
epikardium) sehingga lebih tipis 


Sumber ywww:bimp.org, wwwrVersideonlIne.com 


"takotsubo". 


dengan sindroma patah hati 


dan kurang elastis. 

Keadaan ini memudahkan 
penderita mengalami iskemia 
karena sirkulasi darah pembu- 
luh koroner relatif berkurang 
dan lebih peka terhadap stimu- 
lasi adrenergis. Hal ini diduga 
berperan terhadap peningkatan 
sensitivitas bagian puncak ter- 
hadap peningkatan kadar hor- 
mon adrenalin dan noradrena- 
lin. 


Komplikasi 

Meski sebagian besar pende- 
rita penyakit ini dapat pulih se- 
perti sediakala, komplikasi yang 
mematikan dapat terjadi. Kom- 
plikasi berat yang dilaporkan 
adalah bengkak pada paru, ke- 
lainan irama jantung ganas, 
shock kardiogenik, disfungsi ka- 


Perangkap cumi-cumi yang 
dalam bahasa Jepang disebut 


Pemeriksaan 
ventrikulografi yang 
memperlihatkan 
bentuk jantung yang 
menggelembung di 
bagian apeks 
(puncak) jantung kiri 
dan menyempit di 
bagian basal, mirip 
bentuk "takotsubo”, 


DICKY 


tup mitral, pembentukan beku- 
an darah, stroke, hingga kema- 
tian, Dengan pengobatan yang 
tepat, sebagian besar pasien da- 
pat diselamatkan dan pulih se- 
perti sediakala. 

Sindroma patah hati perlu di- 
waspadai. Sering kali para ang: 
gota keluarga mengabaikan k 
luhan penderita kelainan ini ka- 
rena menganggap hanya respons 
psikologis wajar akibat kehilang- 
an pasangan hidup atau orang 
yang amat dikas 

Penanganan yang tidak tepat 
dan cepat dapat mengantar pen- 
derita pada masalah yang lebih 
serius dan terkadang fatal. 

BAMBANG BUDIONO 
Kepala Heart and 
Vascular Center 

RS Awal Bros Makassar 


Pemeriksaan Gigi Gratis 


LA ah 


5 1 


- 
(KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


Siswa dari sejumlah sekolah dasar mendapat pemeriksaan gigi gratis dari tenaga medis dalam rangka 
Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2012 di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi, 
Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Jakarta, Senin (1/10). Mereka juga mendapat penyuluhan 
tentang cara merawat gigi dari tim sponsor dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. 


MORATORIUM KEHUTANAN 


Inpres Diharapkan Diperpanjang 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
hentian sementara izin-izin ke- 
hutanan di hutan alam primer 
dan gambut akan berakhir 20 
Mei 2013, Para aktivis lingkungan 
berharap pemerintah memper- 
panjangnya, tetapi keberlanjutan 
kebijakan pemerintah dalam In- 
struksi Presiden Nomor 10 Ta- 
hun 2011 ini belum jelas. 
"Terlepas dari kekurangannya, 


moratorium ini kesempatan 
memperbaiki — tata — kelola 
kehutanan. Oleh karena itu, 


setelah inpres moratorium se- 
lesai, kami harap langkah ini di- 
perpanjang,” kata Bustar Maitar, 
Kepala Juru Kampanye Hutan 
Global Forest Network-Greenpe- 
ace, seusai menghadiri peluncur- 
an buku Menjaga Hutan Kita: 
Pro-Kontra Kebijakan Moratori- 
um Hutan dan Gambut di Ja- 
karta, Senin (4/10). 

Tujuan moratorium adalah 
perbaikan tata kelola pengguna- 
an kawasan hutan. Saat ini masih 
terjadi konflik kepemilikan la- 
han/hutan, tumpang tindih izin, 
dan belum tercapainya satu peta 
kawasan hutan yang menjadi 
acuan berbagai instansi. 

Atas pertimbangan tersebut, 


berbagai pihak mengharapkan 
moratorium ini dilanjutkan. 

Peluncuran buku diisi diskusi 
yang menghadirkan Sekretaris 
Jenderal Kementerian Kehutan- 
an Hadi Daryanto, Sekretaris 
Jenderal Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara Abdon Nababan, 
dan penulis Agus Purnomo (Staf 
Khusus Presiden Bidang Per- 
ubahan Iklim). 

Menurut Bustar, moratorium 
idealnya tidak didasarkan pada 
pencapaian — waktu, — tetapi 
berbasis pencapaian. Dengan de- 
mikian, tujuan utama morato- 
rium membenahi sektor kehu- 
tanan memiliki indikator yang 
jelas. 

Beberapa indikator itu adalah 
keharmonisan tata batas hutan 
untuk penyelesaian konflik so- 
sial, ketiadaan tumpang tindih 
izin dan tata ruang, serta pe- 
ninjauan ulang izin perusahaan 
di kawasan hutan. Selain itu, ada 
dukungan lain, yakni penguatan 
UU No 5/1990 (Konservasi Sum- 
ber Daya Hayati dan Ekosistem- 
nya) dan penegakan hukum 
penggunaan hutan sekunder ser- 


ta gambut. 
“Sudah banyak energi yang 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


terkuras untuk moratorium ini. 
Kalau momen perbaikan tata ke- 
lola ini lewat begitu saja, entah 
bagaimana nasib hutan kita men- 
datang,” ujarnya. 

Terkait dengan kelanjutan 
pasca-berakhirnya Inpres No 
10/2011, Agus Purnomo mengaku 
tak mengetahuinya. "Saya pribadi 
ingin moratorium ini diperpan- 
jang,” katanya. 

Sementara itu, Hadi Daryanto 
mengatakan, moratorium pasti 
diperpanjang untuk hutan kon- 
servasi. Ini karena hutan kon- 
servasi telah dilindungi perun- 
dang-undangan sebelum pener- 
bitan inpres moratorium. 

Pada Peta Indikatif Penundaan 
Izin — Baru — revisi — kedua, 
hutan lindung dan konservasi 
mencapai 512 juta hektar, 
hutan primer 82 juta hektar, 
sedangkan luasan gambut 5,8 juta 
hektar. 

Menurut Hadi, moratorium 
telah membuat antarinstansi 
berkolaborasi, salah satunya da- 
lam program Satu Peta (One 
Map). Hal ini diharapkan men- 
jadi acuan setiap instansi dalam 
penerbitan berbagai perizinan di 
kawasan hutan. ICH) 


Nikmati layanan kir 


Same Day 


Bln 19 SENGAPG 


sesga2san 
100 


man valas 


lebih mudah, cepat dan aman 


BNI memberi lebih 


Bank Negara Indonesia merupakan Bank terbaik dengan predikat 
The Best Remittance Provider in South East Asia 3 tahun berturut-turut, 


2009 s/d 2011 


BNI Smart Remittance memberikan layanan terbaik untuk kiriman uang 
dalam valuta asing ke luar atau dalam negeri, BNI memiliki jaringan terluas 
di dunia dengan 125 jenis mata uang di berbagai negara. Komitmen kami 
mengirimkan uang lebih cepat dengan tarif yang kompetitif untuk memenuhi 
kebutuhan pembayaran atau pengeluaran, baik personal maupun corporate 


Informasi lebih lanjut kunjungi kantor cabang BNI terdekat, hubungi BINI Call 
500046 atau (021) 500046/68888 dari ponsel atau kunjungi www.bni.co.id 


“Syarat dan ketentuan berlaku 


Dow 


BNI 


N 


BNI smart remittance 


Ls 


“BNI 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


14 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


Alih-alih memilih rumah di pusat kota, beberapa orang sengaja “melarikan diri” ke 
pinggir kota. Banyak alasan mendasari, salah satunya kenyamanan berhunidengan 
masih tersedianya taman, Jahan yang cukup besar untuk kenyamanan seluruh 

anggota rumah, serta jauh dari kebisingan. 


entu saja, alasan-alasan 
itu perlu — didukung 
ketersediaan fasilitas 
lengkap, seperti pusat 
komersial, fasilitas 
pendidikan — hingga —— hiburan. 
Kelengkapan fasilitas dalam satu 
kompleks hunian ini — memang 


umumnya hanya didapatkan di area- 
area satelit dengan ketersediaan 
lahan yang masih amat luas. Segala 
kebutuhan dilengkapi dalam kawasan 
sehingga tak perlu menempuh lalu 
lintas yang padat. 

Pengembangan kota mandiri pun 
menjadisemangatyangditularkan para 
pengembang sehingga menumbuhkan 


Pengembangan kawi: 
terjadi di seluruh area Jabodetabek. 
Bekasi, yang sempat identik dengan 
kawasan industri, tak luput dirambah 
dan berkembang menjadi salah satu 
area yang menawarkan kenyamanan 
berhuni, 

Perubahan wajah 
kian terasa dengan — masuknya 
pengembang-pengembang besar yang 
menghadirkan produk properti kelas 
premium. Padahal, sebelumnya Bekasi 
telanjur kuat dengan cap seba 
kawasan yang kurang eksklusi 
Apakah kehadiran pengembang be 
dengan kelas premium ini menjadi 


Bekasi 


kontradiktif dengan tuntutan pasar 
sekitar? 

Ternyata — tidak. — Terbukti, 
peminatnya terus mengalir. Produk 
yang baru diluncurkan pun sel: 
habis dalam waktu singkat. P: 


tak lain mereka yang bekerja di level 
industri, 


menengah di ' kawasan 
seperti MM2100, para pebi: 
merambah area dari huniar 
di Kelapa Gading, dan s 
antaranya tetap menglaju menuju Ibu 
Kota. 

Inilah yang terjadi di Grand Wisata 
Bekasi, Tambun, Bekasi. “Bekasi 
Timur itu sebelumnya identik untuk 
menengah bawah. Namun, ketika kita 


hadir dengan produk menengah 
atas, justru memberi dampak 
terhadap lingkungan sekitar. 
Harga tanah di (kawasan) 
sekitar juga ikut naik," terang 
Marketing Department Head PT 
Putra Alvita Pratama Josidha 
Kusuma. 


gginya permintaan 
hunian di kawasan B tak 
lain karena adanya akses tol 
yang terhubung dengan tol 


dalam kota Jakarta serta tol 
JORR 1 yang menghubungkan 


Bekasi dengan Cikunir, 
Beberapa pengembang juga 
memanfaatkan adanya s 


tol langsung menuju kawasan 
proyek, seperti halnya Sinar 
Mas Land dengan Grand Wisata 
Bekasi. 

Areal seluas 1.100 hektar 
itu menjadi satu-satunya 
perumahan di Bekasi dengan 


DOK GRAND WISATA 


es tol langsung: Baru-baru ini 

3rand Wisata pun meluncurkan 
kluster terbarunya, — Water 
Spring, yang menempati lokasi 
strategis karena dekat dengan 
pusat komersial. 

Kluster tersebut akan me- 
miliki 252 unit. Pada tahap 
pertama penjualan, laku seba- 
nyak 75 unit. Di dalamnya juga 
terdapat fasilitas khusus bagi 
penghuni seperti club house dan 


Jogging track. Dibangun dengan 


desain modern tropis dalam dua 
tipe rumah yaitu dengan desain 
split level dan dua lantai, unit 
rumah Water Spring memiliki 
ukuran bervariasi yaitu 144-405 
meter persegi, dengan harga 
berkisar Rp 1,1-4 miliar, 
Kehadiran Water Spring 
kian melengkapi 


pun 


yang 
sebagai 


dirinya 
yang menyajikan kenikmatan 


perumahan 


berhuni yang penuh dengan 
berbagai fasilitas hiburan. Hal 
ini dikukuhkan lewat berbagai 
pengembangan fasilitas yang 
akan hadir. Salah satunya adalah 
pengembangan area komersial 
yang mengelilingi danau alami 
seluas 23 hektar dan akan hadir 
pula gerai ritel modern. 

Posisi Grand Wisata yang 
strategis juga — mendorong 
tumbuhnya kehidupan ekonomi 
secara dinamis. Penjualan 
ruko selalu ludes terjual dalam 
waktu singkat dan bisa dilihat 
geliat ekonominya yang tinggi di 
sepanjangsisi bulevar. Beberapa 
fasilitas yang dimiliki kawasan 
ini bahkan berkembang 
menjadi pusat destinasi bagi 
warga sekitar, misalnya menuju 
storan-restoran yang banyak 
impai di kawasan ruko. 
“Bekasi belum punya terlalu 
banyak hiburan sehingga Grand 
Wisata dengan fasilitasnya bisa 
jadi alternatif” tambah 
Josidha. 

Dikembangkan sejak tahun 
2005, Grand Wisata kini terbagi 
ke dalam tiga distrik yang 
memiliki 19 kluster dan dibalut 
dalam tatanan desain yang 
ramah lingkungan. Itusebabnya, 
jangan heran begitu melewati 
gerbang utamanya akan segera 
disambut dengan pepohonan 
rindang di sepanjang jalan. 


Pihak pengembang sengaja 
menatanya demikian untuk 
menghilangkan kesan Bekasi 


yang panas dan gei 


Grand W! sih 
akan terus menata dirinya 
hingga beberapa tahun ke 


depan. Untuk ke depannya, telah 
dicanangkan pembangunan 
distrik bisnis yang mencakup 
sektor perkantoran seiring 
dengan perkembangan 
kebutuhan di sekitar kawasan. 
Dari kelengkapanfasili 

dan sosial yang dimi 
rencana pengembangannya, ini 
semua menjadi poin lebih untuk 
nilai investasi yang ditawarkan 
Grand — Wisata. — Bagaimana 
dengan Anda, hunian idaman 
seperti apakah yang Anda 
inginkan? (IKLAN/ADT| 


ATAS/KEPERCAYAAN' ANDA 


@ Prime Location 

@ View taman seluas 1,7 ha 
@ Fasilitas kolam renang 

@ Jogging track 

@ Children playground 

@ Akses tol langsung 


SEGERA HADIRF: 


FARMERS iii) MARKET 


KAMI HADIR DI : 
METROPOLITAN MALI) JIRD 
28 Semi Oke 2NNN 221 OKT512 MN 20 526 Okt512 


member of 


: satz @ 4 sinarmas land 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


ANTARA/KRISTIAN ALI 


Sejumlah penyelam khusus dari Armabar dan Denjaka TNI AL menarik pelampung penanda titik 
penyelaman yang terbawa arus di perairan Selat Sunda, Senin (1/10). Tim penyelam khusus terkendala 
derasnya arus bawah laut untuk menjangkau bangkai KMP Bahuga Jaya di kedalaman 76,5 meter, 


KMP Bahuga Jaya 
Sulit Dijangkau 


KRI Klewang Belum Dilengkapi Alat Pengaman 


KALIANDA, KOMPAS — Upaya evakuasi jenazah 
penumpang KMP Bahuga Jaya, yang diduga ikut 
tenggelam bersama kapal itu, hingga Senin (4/10) 
belum membuahkan hasil. Tim Search and Rescue 
kesulitan menjangkau bangkai kapal di kedalaman 
76,5 meter di perairan Selat Sunda, 


Menurut Agolo, juru bicara Ba- 
gian Operasi Badan SAR Nasional 
(Basarnas), di Lampung, Senin, 
bangkai KMP Bahuga Jaya sulit 
dijangkau karena arus bawah air 
kencang, hingga 4 knot. Kapal 
penyeberangan itu tenggelam 
telah bertabrakan dengan kapal 
tanker MT Norgas Cathinka asal 
Singapura (Kompas, 27/9). 

Kedalaman maksimal yang bi- 
sa dijangkau hingga Senin sore 
baru 20 meter di bawah permu- 
kaan laut. "Penyelaman tidak bi: 
dilanjutkan karena kondisinya 
berbahaya,” kata Agolo. 

Dalam penyelaman oleh tim 
Marinir TNI Angkatan Laut Ar- 
mada Wilayah Barat, penyelam 
hanya bisa mengambil gambar 
bangkai kapal dari kejauhan se- 
hingga korban yang ada di dalam 
kapal belum diketahui. 

Menurut Agolo, sesuai laporan 
di Posko Basarnas, sedikitnya 30 
orang dilaporkan hilang oleh 26 


pelapor. Belum dipastikan apakah 
mereka penumpang KMP Bahuga 
Jaya. Dari data awal, ada 213 
penumpang di kapal itu, 7 orang 
tewas, 

Basarnas belum memastikan 
apakah pencarian korban di 
bangkai kapal akan dilanjutkan. 
Namun, Koordinator Misi SAR 
Basarnas Saidar R Jaya mengata- 
kan, evakuasi korban yang diduga 
terjebak akan dimaksimalkan. 
Namun, kegiatan itu tetap mem- 
pertimbangkan cuaca dan kese- 
lamatan tim evakuas 

Manajer Operasional PT Ang- 
kutan Sungai, Danau, dan Penye- 
berangan Indonesia Ferry Cabang 
Bakauheni Heru Purwanto me- 
ragukan keberadaan 30 penum- 
pang di bangkai kapal.” Hanya dua 
keluarga yang mencari di Bakau- 
heni dan satu di Merak," ujarnya. 
Kesimpangsiuran tentang korban 
hilang terjadi akibat kurang aku- 
ratnya daftar penumpang. 


Hingga Senin, Kepolisian Dae- 
rah Lampung masih memeriksa 
tiga awak kapal tanker MT Nor- 
gas Cathinka. Mereka adalah Er- 
nesto Lat Jr (53), master captain: 
Su Jibing (88), chief officer dan 
Cristian Briyan Sioson (22), ordi- 
nary seaman. Namun, menurut 
Kepala Bidang Humas Polda 
Lampung Ajun Komisaris Besar 
Sulistyaningsih, belum ada ter- 
sangka yang ditetapkan. 


Arus pendek KRI Klewang 

Dari Banyuwangi, Jawa Timur, 
Senin, dilaporkan, kebakaran 
KRI Klewang 625 hingga Senin 
masih diselidiki. Namun, menu- 
rut Direktur Utama PT Lundin 
Industry Invest Lizza Lundin, 
perusahaan yang membuat kapal 
itu, hubungan pendek arus listrik 
diperkirakan menjadi penyebab 
kebakaran. 

Apalagi, kata Lizza, saat ke- 
bakaran terjadi, pegawai PT Lun- 
din Industry Invest sedang me- 
masang mesin dan peralatan lis- 
trik di KRI Klewang, yang ter- 
bakar di Pangkalan TNI AL di 
Ketapang, Banyuwangi. 

Lizza mengatakan, saat terjadi 
kebakaran, KRI Klewang belum 
siap pakai. Kapal belum dileng- 
kapi sejumlah alat pengaman. 

(JON/REK/ETA/NIT/RYO) 


Impian dari Kumbung Jamur Tiram 


(Sambungan dari halaman 1) 


h Fauzan tak jauh ber- 
beda dari Jhon. na ekonomi 
manajemen itu juga memilih ke- 
luar dari peke 
menjadi petani jamur tiram. Pa- 
dahal, saat itu posisinya sebagai 
kepala cabang sebuah perusaha- 
an ekspedisi memberikan penda- 
patan sekitar Rp 5 juta per bu- 
lan. "Saya selalu tertarik men- 
jadi petani atau beternak karena 
memiliki kebebasan mengelola 
waktu, Saya ingin menjadi pe- 
tani berhi Saya yakin dengan 
konsep yang baik, petani modal 
kecil bisa kaya juga,” katanya. 
Jamur tiram dipilih sebab ta- 
hun 2010 belum banyak yang 
mengusahakannya di Palem- 
bang. Pasar masih terbuka lebar, 
Harga jamur tiram di Palem- 
bang saat itu masih tinggi, se. 
kitar Rp 50.000 per kilogram. Ia 
belajar sendiri budidaya jamur 
tiram dari buku dan internet. 
Kumbung pertamanya adalah 
ruang menjemur pakaian di lan- 
tai dua rumahnya. Modalnya Rp 
5 juta yang diperoleh dari pin- 
jaman. Dari satu kumbung, Fau- 
zan bisa menambah satu kum- 
bung lagi. Kapasitas produksi- 
nya pun berkembang dari 1.500 
log menjadi 8.000 log. 
Setidaknya ada lima sarjana 
lain, berusia kurang dari 40 ta- 
hun di Palembang, yang memi- 
lih bertani jamur tiram. Mereka 
bertemu di pasar atau warung 
tempat menjual jamur tiram. 


Bentuk koperasi 


Dari serangkaian pembicara- 


an, mereka pun sepakat men- 
dirikan koperasi petani jamur 
tiram. Koperasi Tiram Gemilang 
yang baru berdiri pada Februari 
lalu menjadi wadah berbagi il- 
mu, mengatur pemasaran, hing- 
ga membantu memperoleh pin- 
jaman modal usaha. 
Anggota Koperasi Tiram 
milang juga membuat media, 
memproduksi bibit jamur yang 
bisa dipakai sendiri atau dijual, 
dan mengolah makanan jadi da- 
ri jamur tiram. Dengan demi- 
kian, sebuah sistem pertanian 
yang utuh bisa diwujudkan. Pe- 
tani menguasai rantai usaha, 
mulai dari menanam, membuat 
alat produksi, mengolah hasil 
panen, hingga memasarkannya. 
Fauzan, yang ditunjuk sebagai 
ketua koperasi, mengemukakan, 
dengan modal yang kecil, petani 
jamur tiram sadar tak mampu 
bergerak sendiri. Koperasi Ti- 
ram Gemilang didirikan untuk 
membentuk jaringan petani ja- 
mur tiram. Di koperasi itu me- 
reka merangkul petani lain yang 
bermodal kecil sehingga terben- 
tuk jaringan yang kuat. 
Menurut Fauzan, petani ber- 
modal kecil perlu bergerak ber- 
sama agar kuat, Usaha apa pun 
yang bermodal kecil sangat ren- 
tan terlindas usaha bermodal 
besar. Budidaya jamur tiram 
bermodal kecil pun rentan ter- 
hadap kehadiran pembudidaya 
bermodal besar. "Dengan modal 
besar, mereka bisa menurunkan 
harga tanpa merugi, tetapi akan 
amat merugikan kami,” katanya. 
Berbekal pendidikan tinggi, 
sistem di koperasi itu dibuat 


Fungsi utama kope 
kata Fauzan, adalah menjaga ke- 
stabilan harga dan mengatur pa- 
sokan ke pasar. "Tanpa koperasi, 
harga jamur rentan jatuh dan 
mudah dipermainkan jika pem- 
budidaya besar masuk pasar,” 
kata petani yang tinggal di Ma- 
can Lindungan, Palembang, itu. 

Koperasi Tiram Gemilang ki- 
ni beranggotakan 25 petani dan 
dijalankan mirip unit usaha. 
Jhon menjadi pengatur distri- 
busi pemasaran. Tugasnya me- 
ngontrol pasokan ja 


lebihan di salah satu pasar, dan 
mencari tambahan jika di satu 
ak ada pasokan, 

Kontinuitas pasokan ke pasar 
dinilai sangat penting karena jika 
terjadi kekosongan, pasar dapat 
dimasuki jamur tiram dari lain 
jamur 
tiram anggota Koperasi Tiram 
Gemilang masih kurang dari per- 
mintaan pasar. Dari rata-rata 
permintaan 300 kilogram sehari, 
mereka baru bisa memenuhi se- 
paruhnya. Koordinasi pemasaran 
pun menjadi sangat penting un- 
tuk menjaga pasar. 

Jamur tiram memang men- 
jadi roda ekonomi baru di Sum- 
sel. Dalam dua tahun terakhir, 
jumlah petani jamur tiram ber- 
kembang. Mereka tersebar di 
Palembang, Banyuasin, Ogan 
Komering Ulu, dan Ogan Ilir Di 
Palembang, jumlahnya diperki- 
rakan mencapai 150 petani dan 
rata-rata hanya memiliki 1500 
log. Para petani yang sarjana itu 
ingin mewujudkan, mereka se- 
bagai petani kecil, tetapi kuat. 


Perilaku Politik "Rai Gedheg” 


eprihatinan publik beberapa bulan 

terakhir tertuju pada upaya berbagai 

kalangan secara sistematis, terus-me- 
nerus, dan tidak kenal menyerah memper- 
lemah peran Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Upaya pengkhianatan terhadap harapan rak- 
yat melalui pelemahan KPK antara lain di- 
lakukan lewat belasan kali uji materi atas 
Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2002 ten- 
tang KPK di Mahkamah Konstitusi, tetapi 
selalu gagal. 

Mereka tidak menyerah, upaya lebih cang- 
gih dilakukan melalui usulan revisi terhadap 
UU No 30/2002 tentang KPK. Isu pokoknya 
agar KPK tidak menjadi lembaga super. Ka- 
rena itu, UU perlu diubah dengan membatasi 
kewenangan penyadapan, penghapusan pe- 
nuntutan dan hak tidak menerbitkan surat 
perintah penghentian penyidikan (SP3), pem- 
bentukan Dewan Pengawas KPK, serta kasus 
korupsi di bawah Rp 5 miliar tak lagi ditangani 
KPK. Akal-akalan ini mendapat perlawanan 
gigih dari masyarakat. 

Ikhtiar mutakhir yang dianggap merong- 
rong KPK adalah kasus dugaan korupsi si- 
mulator surat izin mengemudi (SIM), khu- 
susnya dalam memeriksa tersangka Irjen 
Djoko Susilo. Polisi berkukuh, kasus ini men- 
jadi ranah kepolisian. Institusi ini merasa 
lebih dahulu melakukan pemeriksaan. Se- 
mentara itu, KPK, sesuai dengan UU No 
30/2012, dengan tegas menyatakan kasus ini 
sudah terlebih dahulu mereka sidik. Sudah 
seharusnya menjadi kewenangan KPK. 

Argumentasi KPK sangat kuat. Dasarnya 
Pasal 8 UU No 30/2002 yang intinya me- 
negaskan KPK berwenang juga mengambil 
alih penyidikan terhadap pelaku tindak pi- 
dana korupsi yang sedang dilakukan oleh 
kepolisian atau kejaksaan. Bahkan, KPK da- 
pat mengambil alih penyidikan dan penun- 
tutan yang dilakukan kepolisian atau kejak- 
saan. Dua instansi tersebut wajib menye- 
rahkan tersangka dan semua berkas perkara 
beserta alat bukti serta dokumen lain yang 
diperlukan dalam waktu paling lama empat 
belas hari kerja, terhitung sejak tanggal di- 
terimanya permintaan KPK. 

Ketentuan itu diperkuat lagi dengan Pasal 


ANALISIS POLITIK 


J KRISTIADI 


50 yang intinya bila tindak pidana korupsi 
terjadi dan KPK belum melakukan penyi 
dikan, sedangkan perkara tersebut telah di- 
lakukan penyidikan oleh kepolisian atau ke- 
jaksaan, instansi tersebut wajib memberita- 
hukan kepada KPK paling lambat empat belas 
hari kerja. Sementara itu, dalam hal penyi- 
dikan dilakukan secara bersamaan oleh ke- 
polisian dan/atau kejaksaan dan KPK, pe- 
nyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau 
kejaksaan itu segera dihentikan, 

Sengkarut antara KPK dan kepolisian da- 
lam kasus di atas bukan masalah yuridis, 
sengketa kewenangan, apalagi problem pro- 
sedur, Persoalan jauh lebih mendasar, yaitu 
berkenaan dengan eksistensi manusia yang 
secara inheren mempunyai nafsu, gelora has- 
rat, ambisi, dan interes pribadi, 

Unsur nafsu serakah dalam kepentingan 
sempit itulah yang menyebabkan persoalan 
yang gamblang dan mudah diselesaikan men- 
jadi ruwet. Lebih-lebih kalau mengingat niat 
awal pembentukan KPK disebabkan lembaga 
pemerintah yang menangani perkara tindak 
pidana korupsi belum berfungsi secara efektif 
dan efisien dalam memberantas tindak pi- 
dana korupsi (Konsiderasi UU No 30/2002 
tentang KPK). Oleh sebab itu, ditegaskan 
dalam penjelasan umum UU tersebut, 
maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat 
digolongkan sebagai kejahatan biasa, me- 
lainkan telah menjadi suatu kejahatan luar 
biasa, Begitu pun dalam upaya pemberan- 
tasannya tidak lagi dapat dilakukan secara 
biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar 
biasa. 

Perlawanan persisten publik terhadap pe- 
lemahan KPK terutama karena KPK menjadi 
harapan publik melawan kejahatan luar biasa 
yang dapat membangkrutkan aset negara dan 
moral bangsa. KPK dianggap sebagai fajar 
yang memberikan harapan kehidupan ber- 


ED 


negara yang lebih bersih dari kekumuhan 
korupsi. Oleh sebab itu, melemahkan KPK 
berarti membunuh harapan masyarakat. Tin- 
dakan tersebut lebih mengerikan dari ke- 
jahatan korupsi itu sendiri, 

Fenomena yang memprihatinkan tersebut 
mencerminkan nafsu keserakahan telah me- 
madamkan pelita harapan masyarakat. Ke- 
hidupan bersama menjadi gelap karena ter- 
jadi gerhana total etika sosial. Moralitas 
bagai lentera kehidupan berbangsa dan ber- 
negara dihalangi awan gelap yang diproduksi 
perilaku manusia yang menjadi begundal 
nafsunya sendiri. Lembaga politik dan in- 
stitusi hukum menjadi arena perbudakan 
nafsu yang mengakibatkan negara semakin 
ringkih karena tidak berdaya melawan naluri 
hasrat kesewenangan mereka yang tidak da- 
pat mengendalikan nafsunya. 

Dewasa ini daya serang para koruptor dan 
kaki tangannya telah menjadi arsitektur yang 
meruntuhkan negara dan menggerogoti mar- 
tabat bangsa. Para penikmat dan pemuja 
kekuasaan tersebut tidak malu-malu mem- 
bela kepentingan koruptor habis-habisan. Pe- 
rilaku muka badak (rai gedheg) semacam itu 
sangat merugikan perjuangan memberantas 
korupsi. 

Dalam situasi yang kritis seperti ini sangat 
diperlukan peran pemimpin yang dapat me- 
nunjukkan komitmennya dengan jelas. Pe- 
mimpin tak boleh memberikan kesempatan 
sedikit pun untuk tindakan korupsi karena 
pembiaran sama saja dengan mempersilakan 
para koruptor merajalela di negeri ini. 

Langkah awal untuk mengatasi kemelut ini 
adalah penegasan Presiden agar setiap tin- 
dakan pelemahan KPK harus dilawan ha- 

is-habisan, termasuk menegaskan agar ka- 
sus simulator STM diserahkan kepada KPK. 
J KRISTIADI 

Peneliti Senior CSIS 


Jangan Melawan Rakyat 


(Sambungan dari halaman 1) 

gitu muli 
karena korupsi. Karena itu, KPK 
lahir dan diberi kewenangan luar 
biasa untuk menggerakkan lem- 
baga lain yang selama ini tidak 
dan kurang efektif. Sampai hari dukung 
ini, musuh terbesar bangsa ini reka 
Tetapi, apa yang Pr 
i, KPK justru mendapat minta 
perlawanan, digerogoti kanan: 
ri oleh mereka yang 
terancam digergaji p 
Kalau KPK kalah, yang kalah 


kearifannya dan amanat yang be- 


langkah dalam waktu dekat ini 
yang bisa memberikan kema 
hatan kepada rakyat, Tak s 
yangdatang ke KPK memberikan 
gan karena kehendak me- 
diri,” kata Busyro. 
iden Yudhoyono juga di- 
gera bersikap mengha- 
dapi berbagai pele 
berantasan korupsi. 
mengimbau kepada Presiden se- 
bagai penanggung j 


Semoga ada langkah- 


la- manapun pembah: 
dikit berhenti,” 


nahan pem- 
”Saya hanya — hentian 


pimpinan DPR 


b Polri. 


rakat 


ini, mekanisme penyusunan draf 
RUU KPK juga tidak jelas. 

"Kalau menurut kami, bagai- 
nnya harus 
" kata Ketua Kelompok 
Fraksi Partai Demokrat di Badan 
i (Baleg) DPR Harry Wi- 
jaksono, di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Senin. Fraksi 
Partai Demokrat sepakat mengi- 
rimkan surat permohonan peng- 
pembahasan 
mengingat ba- 
nyaknya penolakan dari masya- 


Ketua DPP PDI-P Bidang Hu- 
kum Trimedya Panjaitan menya- 
takan, fraksinya sejak awal tidak 
menyetujui revisi UU KPK. Ka- 
rena itu, Fraksi PDI-P akan ber- 
juang agar pasal-pasal yang m 
lemahkan KPK tidak disetujui di 
Baleg ataupun dalam pembahas- 
an selanjutnya. 

Menurut Ketua Umum PDI-P 
Megawati Soekarnoputri, Senin, 
di Semarang, adalah wewenang 
DPR mabuk merevisi atau tidak 
merevisi UU KPK. Namun, dia 


kepada 


adalah rakyat, harapan rakyat, 
agenda rakyat untuk memi 
ngun pemerintah yang bersih,” 
kata Komaruddin. 

Para tokoh yang datang itu 
mengajak masyarakat untuk 
memberikan dukungan nyata ke- 
pada KPK. "Kami dari kalangan 
akademisi memberikan dukung- 
an pada harapan masyarakat un- 
tuk memiliki pemerintah yang 
bersih yang selama ini diamanat- 
kan kepada KPK. KPK adalah 
simbol perjuangan mewujudkan 
pemerintah yang bersih. Kalau 
ada berbagai pihak yang tergang- 
gu oleh KPK, mari masyarakat 
membantu KPK,” katanya 

Secara bersamaan, KPK me- 
minta Presiden Yudhoyono agar 
tidak hanya melihat pemberan- 
tasan korupsi mengalami gang- 
guan, tetapi juga melihat dukung- 
an rakyat yang mengalir kepada 
KPK. Wakil Ketua KPK Busyro 
Mugoddas mengatakan, Presiden 
harus bersinergi dengan rakyat 
untuk tetap teguh di jalan terjal 
pemberantasan korupsi. 

"Kami tetap mengharapkan 
ada kepedulian dari yang ter- 
hormat Bapak Presiden untuk 


Kalau orang di Polri itu bersih, 
enggak perlu mereka takut. KPK 
kan tak mau hantam kromo. VOC 
(usaha dagang Belanda) hancur 
dan juga tenggelam hanya karena 
korupsi. Hampir semua ne 
dan bangsa di dunia hancur 
rena korupsi,” kata Sahetapy. 
Senada dengan Sahetapy, 
Anies mengatakan, mestinya 
Presiden Yudhoyono bei 
Menurut dia, seharusnya Pres 
den tak lagi diam karena ancam- 
an terhadap upaya pemberan- 
tasan korupsi makin nyata, Siapa 
pun yang mencoba menghancur- 
kan dan melemahkan KPK, lan- 
jut Sahetapy, mereka adalah 
pengkhianat bangsa. 
Menanggapi dukungan ma- 
syarakat itu, Busyro mengatakan, 
dukungan itu merupakan penye- 
mangat KPK untuk terus mem- 
berantas korupsi di negeri ini. 


Hentikan pembahasan 


Setelah mendapat penolakan, 
sejumlah fraksi di DPR meng- 
usulkan penghentian pembahas- 
an revisi UU KPK. Selain sub- 
stansinya yang tidak relevan de- 
ngan kondisi politik-hukum saat 


Fraksi lain yang mengusulkan 
penghentian pembahasan adalah 
Fraksi Partai Persatuan Pemba- 
ngunan. Sekretaris Fraksi PPP M 
Arwani Thomafi mengatakan si- 
ap mengirimkan surat kepada 
pimpinan DPR untuk mengu- 
sulkan penghentian pembahas- 
an. Fraksi PPP juga akan me- 
minta anggotanya di Baleg untuk 
menolak revisi UU KPK jika di- 
arahkan untuk pelemahan. 

Ketua Fraksi Partai Amanat 
Nasional Tjatur Sapto Edy juga 
mengatakan tidak sepakat jika 
UU KPK direvisi. "Kalaupun ada 
revisi, kami akan memperjuang- 
kan penguatan KPK,” tuturny: 

Fraksi Partai Keadilan Sejah- 
tera juga menolak revisi UU KPK. 
Anggota Baleg dari Fraksi PKS, 
Indra, menjelaskan, dalam draf 
yang diserahkan Komisi III ter- 
dapat sejumlah upaya pelemah- 
an. Pelemahan itu terutama ter- 
lihat dalam pasal tambahan, yak- 
ni Pasal 124 RUU KPK. Dise- 
butkan bahwa dalam melakukan 
penyadapan, pimpinan KPK ha- 
rus meminta izin ketua peng- 
adilan negeri (Ayat 2). 


mengingatkan, KPK didirikan 
untuk memperbaiki institusi pe- 
negak hukum, seperti kepolisian 
dan kejaksaan, yang dirasakan 
masyarakat belum berjalan se- 
perti yang diharapkan. 

Namun, Ketua DPR Marzuki 
Alie membantah ada balas den- 
dam terhadap KPK di balik usul- 
an revisi UU KPK. Ta menegas- 
kan, masih banyak anggota DPR 
yang berkomitmen untuk mem- 
berantas korupsi dan tidak ingin 
KPK dilemahkan, "Tidak ada itu 
(balas dendam). DPR itu wakil 
rakyat, tidak ada balas dendam," 
kata Marzuki. 

Selain substansinya yang di- 
nilai melemahkan KPK, penyu- 
sunan draf RUU KPK di Komisi 
TIT juga tidak jelas. Tidak sedikit 
anggota Komisi TIT yang tidak 
mengetahui proses pembahasan, 
terutama pelaksanaan rapat ple- 
no pengambilan keputusan per- 
setujuan draf RUU KPK. "Kalau 
tanpa persetujuan di pleno ko- 
misi, ya artinya menyelundup," 
kata anggota Baleg dari Fraksi 
PDI-P, Arif Wibowo. 

(BIL/NTA/WHY/ANA/ 
FAJ/NWO/LOK/DIK/TRA) 


Perhatian Pemerintah Masih Sangat Kurang 


(Sambungan dari halaman 1) 


dengan memecah hambatan lo- 
gistik. Kapal angkut ikan dapat 
diusahakan secara patungan oleh 
pengusaha. Namun, upaya itu 
membutuhkan dukungan lintas 
kementerian, khususnya Kemen- 
terian Perhubungan, untuk me- 
mudahkan izin kapal angkut. 


Potensi besar 


Peter J Mous, konsultan pada 
proyek USAID untuk Dukungan 
Iklim dan Kelautan Indonesia 
(IMACS), berpendapat, Indone- 
sia punya potensi ikan yang be- 
sar, tetapi pengelolaannya masih 
rendah. Ini ditandai, antara lain, 
oleh kemiskinan nelayan, harga 
jual, dan kualitas ikan rendah. 


Rendahnya kualitas ikan akan 
memengaruhi kapasitas pabrik 
olahan. "Kalau hasil ikan turun, 
kapasitas pabrik olahan juga tu- 
run sehingga menimbulkan ke- 
kecewaan pasar dan keamanan 
produk jadi rendah,” ujarnya. 

Sementara itu, daya dukung 
perikanan terus turun dipicu 
oleh penangkapan ikan berlebih. 
Untuk itu, perlu manajemen 
yang kolaboratif untuk bisa me- 
ngelola perikanan. Pemerintah 
diminta fokus pada manajemen 
perikanan dengan melibatkan 
peran swasta dalam stok ikan. 

Dicontohkan, di Amerika Se- 
rikat, pemerintah membuat ke- 
bijakan untuk melibatkan sektor 
swasta dalam pengelolaan per- 
ikanan melalui kuota tangkapan 


dan izin pengelolaan. 

Menteri Kelautan dan Per- 
ikanan Sharif Cicip Sutardjo me- 
ngemukakan, pihaknya berupaya 
meyakinkan perbankan bahwa 
risiko tinggi usaha penangkapan 
dan budidaya ikan dapat ditekan. 
Mulai 2013, terobosan akan di- 
lakukan dengan pendampingan 
usaha perikanan tangkap dan bu- 
didaya laut untuk nelayan me- 
lalui kerja gama dengan pihak 
swasta. 

Perusahaan swasta akan men- 
jadi pendamping proses produksi 
hingga manajemen pemasaran. 
"Pendampingan manajemen di- 
harapkan mendorong nelayan le- 
bih bankable, ujarnya. 

Perusahaan swasta akan ber- 
peran sebagai pendamping usaha 


sekaligus pembeli ikan tangkap- 
an nelayan dengan harga wajar. 
Di pelabuhan juga dikembangkan 
sistem informasi harga ikan agar 
ada standardisasi harga. 

Uji coba akan dilakukan pada 
20 pelabuhan perikanan samu- 
dra dari total 816 pelabuhan. Ker- 
ja sama juga melibatkan peme- 
rintah daerah untuk kesiapan in- 
frastruktur. 

Sharif menambahkan, kedisip- 
linan harus ditanamkan kepada 
nelayan. Kerap terjadi, industri 
telah membina nelayan serta 
memberikan bantuan perbekalan 
dan bahan bakar minyak, tetapi 
ikan tangkapan yang diserahkan 
nelayan tak memenuhi harapan 
karena dijual di tengah laut. 

(LKT/IDR/AYS/CHE/EGI) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi 


Cyprlanus Anto Sapta 


BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningr im, DENPASAI 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wismi (War 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


tan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2201 FAK: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 461 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


KANTOR REDAK: 
M8/SK/Menpen/ 


Palmerah Se 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/nnke belum termasuk PPN 10k, 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN 5/D JUMAT OB. 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 14132806 # BRI Jakarta 


Shambazy, Mulyai 
Sadlu, Ferry Santoso, Elok Diah Messwati, Jolce Taur 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy 
9, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, 
Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Suli 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pujo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes 
Gokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnei MAKAS 'BON! 
Kl le BANDA Ace khamir BEKANGAAD, Syam Rangkai BATAM: Ko kana Mada PADANG, Tn Rap JAMBI Tana TON BANDARLAMPUNG Yuvaan on BANJARMAKSN Dati Werlonn PALANGKAHAYA, Du! nu Kadis BALIKPAPAN Lakon hat 


la 
SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pet: 

Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Si 
Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tiahlona, Yovita Arika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Mari 

adjawane, Brigitta Isworo Laksi 

|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tri 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk diruat besok dapat 
30:1600, SABTU 08.30-12.00, MINC 


'AW Subarkah, Soelast 
At 


diterima 


U TUTUP 


'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. 
sayas Oktavianus, Julian Sih 


tri, Ratih P 
s Susanta, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nan 
“asti Kurnia, M. Yunladihi Agung, Har 


Suprihadi, 
bing, Aanes 
Jannes tua 
Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 


wati, Agung Setvahadi 
tta Pandia, LAMONGAN! 


na Ratna M,, Johnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Aston 
tlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntart 
Wawa, Nasru Alam Az1z, Imam Priha 
Suhartono 
Tunggal, Susat 
an, Prasetyo Eko P, 


Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ay 


12 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PI Gramedia ISSN 0215 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum//display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/ mmk: mini (mnin 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/ mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 
$ mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 


o, Adi Prinantyo, Daru Kusi 


rmsul Hadi, Hermas Effendi Pi 


Ihamad Subhan, Try Harijana, P Tri Agung Kristant 
Ibrahimsyah Rahman, Frans Sartono, Elly Ronsita, Atika Walujani, Anton Sanjay 
ro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Ftrianto Gesit anjago Wis 
lorma Simanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Edi 
Susi Ivwaty, Marcellus Hernowa, Luki Aulia, 
»0WO, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 
Ihmad Arif, Neli Trlana, Brigita Maria Lukita, Harya Damardono, Ilham Khoiri, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarne, Fransisca Rernana Ninik, Am 


ng 


nge Santhani Azi2 Johanes Mskita 
R, Adhi Kus 


ya Insin Affan Adera Ria Eaton 
Is Harto, Dermitrius Wi 


putra, Rusdi Arral, Ac 
Nugroho, Maruli ebi 


u Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthohg, € 


Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 


Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ir 
KASSAR: Asvwin Rizal Harai 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
ta No. 0019:01000168308 # Gira Pos: A 134/4 # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-203521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//www.kompas.cam 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: B, Jasie Susila Hardianto, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Al 


UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 bra) Rp 55.000/baris, 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 


PESAWAT 1230 5/0 1239 FAX: 260 1622 


HARGA 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


James Morrison 


Menjalani d 


Penampilan James Morrison pada 
LA Lights Java Soulnation Festival 
2012, Minggu (30/9) malam, 

di Istora Senayan, Jakarta, 
menuntaskan kerinduan 
penggemarnya. Olah vokal 

yang prima, serta cara 
bermusiknya yang asyik, 

adalah garansi yang dia berikan. 


OLEH LUKAS ADI PRASETYA 
& SUSIE BERINDRA 


eribu lebih anak muda berteriak 
S ketika James Morrison muncul 

di panggung, melantunkan 
“Beautiful Life”. Ketika nada-nada 
awal lagu "Broken Strings” terdengar, 
penonton berteriak girang, lalu me- 
reka bernyanyi bareng sang penyanyi. 
Lalu, terdengarlah koor massal. Tentu 
lagu andalannya, "You Give Me 
Something”, yang mendapat sambut- 
an seru, 


saji 


a beruntung bisa men- 
jadi bagian dari Soulnation, pasti me- 
ngesankan,” ujar Morrison dalam wa- 
wancara dengan Kompas via telepon, 
beberapa waktu lalu, 

Penyanyi, penulis lagu, dan musisi 
asal Inggris ini telah menjadi idola 
baru dengan tiga album, Album ter- 
akhirnya, The Awakening, menun- 
jukkan kematangan Morrison dalam 
bermusik. Pada dua album sebelum- 

ya, Undiscovered (2006) dan Songs 

Jor You, Truths for Me (2008), ia 
masih merasa seperti "latihan me- 
nembak". 

Pada album ketiga, ia mer: 
"lulus menembal 
ibarat, "Dalam banyak 
ini (album k 
bum pertama, katanya. 

Album pertama dan kedua Morri- 
son total terjual 4,5 juta keping, yang 
membuat orang mulai mengenal lagu 
kondangnya, e Me 
Something”, "Wonderful World”, dan 
"The Pieces Don'f Fit Anymore", Juga 
ada "Broken Wings”, lagu duetnya 
bersama Nelly Furtado, 

Namun, Morrison tak berpuas diri, 


sudah 
ber- 


OSOK 


Ia merasa album keduanya terlalu 
pop, terlalu "suam-suam kuku”, Da- 
lam penggambarannya 
iejakkan langkah di arah yang 
Untunglah, dalam album ketiga, arah- 
nya benar, 

"Kali ini, saya sama sekali tidak 
khawatir tentang kesuksesan, dan ini 
benar-l belia menyenangkan. 
mempu catatan 
'a duduk, me- 


son dalam lag Ba . 

The Awakening terasa lebih hangat 
dan lebih klasik. Sedikit sentuhan 
kontemporer folk-soul. Di sini ada 
lebih banyak semangat dan penjiwaan 
Morrison. 

Morrison terpilih sebagai Best 
Male pada acara penghargaan Brit 
Award 2007, hanya selang setahun 
setelah album perdananya muncul, 


Faktor ayah 

Kematangan Morrison yang kini 
berusia 28 tahun dan seorangayah ini 
terbentuk dari pengalaman dan per- 
juangannya. Ia, misalnya, harus ke- 


all 


hilangan sang ayah yang lama ber- 
gulat dengan alkohol dan depresi. 
Namun, pengalaman itu pula yang 
menginsp lagu-lagun 
Hubungan buruk Morrison dengan 
sang ayah memberikan inspirasi bagi 
dia untuk menciptakan lagu ”Up”, 
lagu duetnya bersama Jessie J, dan 
sejumlah lagu lain dalam album The 
Awakening. 


Lagunya yang lain, "The Person 1 
Should Have Been”, sejatinya karya 
i Morrison yang dia tulis setelah 


incang dengan ayahnya. 
"Saat ayah saya dalam kondisi yang 
buruk sesaat sebelum meninggal, Ka- 
banyak hal yang ingin 
dia lakukan, atau berbicara tentang 
hal yang harus saya lakukan,” tu- 


Morrison adalah pria romantis. 
"Tetapi, saya tidak mencoba mem- 
buat lagu untuk mendapatkan ga- 
dis-gadis. Itu bukan ya adalah 
ang yang suka bepergian dan men- 
jalani hidup. Itu semua benar-benar 
membuat saya percaya pada apa yang 


jadi j 


saya lakukan,” ujarnya. 

Dalam bagian lain, Mor 
narik pengalamannya sendiri sebagai 
seorang ayah bagi putrinya, FI 
untuk memaknai judul albumnya. Se- 
mentara dalam lagu ”T Won't Let You 
Go”, ia membayangkan kekasihnya, 
Gill. Dia menyebut The Awakening 
diselimuti emosi jiwanya. 


Masa lalu 


Campur aduk emosional Morrison 
adalah cerminan jiwanya yang ter- 
bentuk dari pengalaman. Masa ke- 
cilnya bisa dikatakan s Anak 
kedua dari tiga bersaudara ini lahir di 
Rugby, Inggris. Orangtuanya berpisah 
ketika Mo kecil, 

Keluarg lalu berpindah-pin- 
dah tempat, dikejar utang dan sering 
ir, Akhirnya mereka menetap di 
, pantai kota Porth, 
Morrison berumur 15 tahun. Morr 
son remaja merasa harus mengubah 
hidupnya dan memilih musik men- 
ra otodidak, ia 
mempelajari gitar. Itu menjadi be- 
kalnya "mengamen" di sejumlah tem- 
pat. 


JAMES MORRISON 


» Lahir: Rugby, Inggris, 13 Agustus 
1984 


Album: 
- The Awakening, 2011 
- Songs for You, Truths for Me, 


2008 
- Undiscovered, 2006 
6 Penghargaan: 
Best Male Brit Awards 2007 


Beberapa tahun dia menekuni pe- 
Ke an tak menentu, termasuk se- 
tukang cuci mobi 


Namun, 
Setiap ma- 
lam, ia tampil di panggung terbuka. 

Kesempatan akhirnya mengham- 
piri Morrison ketika Polydor me- 
nyodorkan kontrak rekaman. Hidup- 
nya pun berubah. Jika dulu mati-ma- 
tian mencari uang untuk hidup, kini 
Morrison harus beradaptasi dengan 
dunia selebrit: 

”Saya selalu menyadarkan diri bah- 
a adalah manusia normal," 
ungkapnya. 


Menyanyikan Kehidupan 


Morrison tahu bahwa dia memiliki 
penggemar di Indonesia. Namun, dia 
mengaku kurang mengetahui musik 
yang berkembang di Indonesia. 

”Mungkin saya pernah men- 
dengar (musik Indonesia) tanpa saya 
sadari. Tetapi, jujur saja, untuk be- 
nar-benar mendengarkan (musik In- 
belum pernah,” ka- 
ik Indonesia dan 
nya berkualitas, Suatu saat 
nanti, dunia pasti akan mengenal mu- 
sik Indonesia 

Lalu, bagaimana menurut dia ke- 
sempatan musisi Indonesia di penta 
dunia? "Orang Barat punya cita 
mendengarkan musik yang berbeda, 
Namun, mengapa tidak? Selama mu- 

iknya enak dan waktunya pun tepat, 
ya rasa itu pasti (terwujud), Jadi, 
arnya bukan tentang bahasa, 
melainkan ekspresi musiknya yang 
terpenting,” ujar Mo: p 

Berada pada jalur yang tepat dalam 


rasakan dan di 
son. Namun, dia sadar, musik adalah 
sesuatu yang harus terus dipelajari, 


wwwrmteoid 


khusus dalarn rangi 
Oktober -31 


Syarat dan ketentuan berlaku 


center 


MOHON MAAF 


Sabtu, 06 Oktober 2012 


DUNIA FANTASI ( DUFAN ) 


dan 


ATLANTIS WATER ADVENTURES (AWA) 


Tidak Dibuka Untuk Umum 


Karena Event Gathering Perusahaan 


Tgl.07 Oktober 2012 


DUFAN & AWA buka seperti biasa 


KOMPAS 


KIRIMKAN MATERI IKLAN ANDA 


DALAM BENTUK DIGIT AL 


Taman Impiar 


DUKUNG DAN CINTAI 
BATIK INDONESIA 


TRI 


etiap LES Tanggai 2 Oktober 2012, 
SLakanr mendonasikan Rp 50,- 
(kemajuan BatikIndonesia 


ihassat 


Ban “di handphonemu 


"TT ye 


Car 


Japatkan “Phone,4S/minggu 
FKenakan batikmu, 
foto,dan Upload ke 
www.facebook.com/indosat.IM3 


0@-- 


3 


bunga khusus untuk 
seluruh nasabah Bank Mandiri 


UT Barik Mandiri he 14 


mandiri 
tunas finance 


dan untuk pengiriman yang lebih hemat volume, dan 
kualitas yang lebih maksimal, gunakan file pdf dengan 
ISO: PDF/X-1a:2001 


K3 m3 (aindosatmania 


Info lengkap: www.Indosat.com atau hubungi 111 untuk pelanggan pascabuyar dan 100 untuk pelanggan prabayar 


Ayo Dukung dan Cintai Batik Indonesia! 


« Khusus pada tanggal 2 Oktober 2012 (pukul 00:00 - 13:59), setiap Anda melakukan ti pulsa dangan nominal berapa pun, Indosat akan melakukan donasi 
sebesar Rp 50. untuk kemajuan batik Indonesia donasi im tidak mengurangi nominal pulsa) 


? 

Manfaatkan juga fasilitas pengiriman materi iklan Anda A 

lewat jaringan Web FTP. " «. Diskon 5014 setiap Gownload Konten dan Waltpaper Batik Indonesia di handphone Anda khusus tanggal 2 Oktober - 38 Oktober 2012, caranya tekan "128" 3158 
Informasi lebih lanjut untuk aplikasi Web FTP dapat s 
menghubungi Bagian Iklan Kompas di 021-53679909 


Upload foto berterna “Anda dan Batik” ke wwwfacebook comVIndosatIM3 dan kumpulkan Like sebanyak banyaknya untuk meraih iPhone 45 setiap minggunya. 
Periode mulai 30 September -28 Oktober 2012 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


Nusantara: Sekolah 
KOMPAS SELASA, 2 OKTOBER 2012 Terganggu Asap bu 


MEGA REMITTANCE 
EA 
Irim Sana Sini 


Bebas Provisi 


HARI HABITAT Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
dollar AS per barrel dollar AS pertroy ounce per dollar AS 
23, 4.400 22.000 100,0 2.000 9.200 

P F d l 20.840,38 92103 

Kekumuhan dalam Kota | ——, Saw - 
6,29 Ae aah 731 

ari Habitat Dunia kembali diperingati 1 Oktober. Gz ba UR Ja Ta MA bea — en Ka 
H ungnya mengingatkan ulang pada masalah perumahan 3.800 16.000 1,0 1400 9.800 

Gan permukiman kumuh yang masih membelenggu B 8» 1 BR yu B 8 n B ub B5 8 7 8 yu B5 & 1 BR yu B BD 1 RR yu 


kota-kota besar. 

Hari Habitat Dunia ditetapkan dalam Sidang Umum Per- 
serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1985 dan ditentukan selalu 
pada Senin pertama Oktober, Lewat Hari Habitat Dunia, PBB 
berharap komitmen pemerintah untuk menyediakan permu- 
kim yang terjangkau dan berkelanjutan selalu tera Jakarta Simatupang 

Peringatan Hari Habitat dilaksanakan di Auditorium Istana BNI memberi lebih Free voucher F2B Ri 
Wakil Presiden, Jakarta, Senin (1/10). Acara dihadiri Wakil Periode 2-6 Oktotser 2012 
Presiden Boediono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, 
dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. 

Wakil Presiden Boediono meminta Kementerian Pekerjaan 
Umum untuk menyusun cetak biru nasional pembangunan 
perkotaan di seluruh Indonesia. Cetak biru ini nantinya ber- 
peran sebagai rambu-rambu bagi setiap pemerintah daerah 
dalam mengembangkan kota mereka. 

Djoko Kirmanto menuturkan, kota merupakan mesin per- 
tumbuhan. Kontribusinya 52,7 persen terhadap produk do- 
mestik bruto, Namun, kawas- 
an perkotaan mengalami s 
jumlah persoalan, antara lain 
permukiman kumuh dan ur- 
banisasi. Sebanyak 23 persen 
warga kota diperkirakan 
tinggal di permukiman ku- 
muh. 

Masalah kekumuhan telah 
menjadi persoalan dunia. 
Asia adalah penyumbang ter- 
besar penduduk kumuh, yak- 
ni 504,2 juta jiwa. Bagaimana 
dengan Indonesia? Data ter- 
akhir menunjukkan luas ka- 
wasan kumuh nasional 
57.800 hektar, 

Laju pertambahan kan- 
tong-kantong permukiman 
kumuh di perkotaan mencapai 1,37 persen per tahun. Dengan 
asumsi laju pertambahan konstan permukiman kumuh, tahun 
2020 luas wilayah kumuh diperkirakan menembus 67.000 hek- 
tar! 

Kekhawatiran itu menjadi wajar karena faktor pemicu ke- 
kumuhan kian mendapat tempat. 

Tlampir tidak ada upaya nyata membendung kemiskinan dan 
arus urban 
penanganan kekumuhan kerap dianggap angin lalu sehingga mengumumkan infl 
tidak masuk sel strategi pengembangan kota. rendahnya angka infla 

Di tengah laju kekumuhan yang terus menguat di perkotaan, 


Dibir SW 


. Berita di halaman 20 


i yang mendorong kekumuhan baru, Bedanya, Pedagang sayuran dan kebutuhan pokok melayani pembeli di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (1/10). Badan Pusat Statistik 
i September 2012 sebesar 0,01 persen. Penurunan harga barang kebutuhan pokok setelah Lebaran berkontribusi pada 


Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


BNIcreditcard 


Lebih spesial di Hotel Mercure | Pay What You Like, Like What You Pay Kunjungi www.bni.co.id 


ia MN o—0- AS BNI 


ONGKOS BANDARA 


Tiga Hari, 
Transisi 


Penyatuan 
di Tiket 
JAKARTA, KOMPAS — PT 
sa Pura IT (persero), PT 

Pura 1 (persero), dan 
maskapai Garuda Indonesia me- 
nyepakati transisi selama tiga ha- 
ri untuk penyatuan pembayaran 
penumpang banda au 
ssenger service charge atau air- 
port tax (ongkos bandara). Jadi, 
penyatuan pembayaran demi ke- 
mudahan yang lebih baik bagi 
penumpang efektif diberlakukan 
hari Kamis (4/10). 

Kesepakatan ditandatangani 
hari Senin di Jakarta. Penan- 
datanganan dilakukan Direktur 
Pelayanan uda Indonesi 
ik Fahmi, Direktur Komersia 
dan Pengembangan Usaha Ang- 
asa Pura (AP) 1 Robert D Wa- 
, dan Direktur Kargo dan 
bangan Usaha AP 2 Su- 
di. 


KOMPAS/HERU SRI KUMONO 


presiden mencanangkan target kota-kota di Indonesia bebas 
kumuh tahun 2020, Muncul keraguan apakah target itu mam- 
pu terwujud di tengah masalah koordin: 


Isi teknologi tidak ada 
ah lagi. Setelah kesepakat- 


i yang lemah an- uh anini hanya dalam beberapa hari 
tarpemangku kepentingan untuk menangani masalah kumuh, dapat dikerjakan,” ujar Direktur 
Bahkan, belum ada kesamaan data dan indikator kekumuhan. Utama AP 2 Tri Sunoko, Senin, 


Tidak hanya satu-dua kementerian dan pemda yang ber- 
tanggung jawab menganti kekumuhan. Ini adalah kerja 


nasional, Butuh keterlibatan swasta dan semua pemangku ke- Impor H ortikultura Tak Terkendali 


pentingan. (BM LUKITA GRAHADYARINI/A TOMY TRINUGROHO) 


JAKARTA, KOMPAS — Kekhawatiran sejumlah 


degafood | (HONIG, Since & kalangan terkait masih belum membaiknya krisis 
— 1968 Eropa ternyata menemui kebenaran. Kinerja ekspor 
mecagalood.co.id yang tercatat naik 4,6 persen pada bulan Juli 
A Family Favourite kembali turun ke level 12,27 persen di bulan 
Agustus, 


Pada bulan Agustus defisit per- miliar dollar AS. Penurunan eks- 
dagangan naik menjadi 250 juta — por nonmigas terbesar terjadi pa 
dollar AS dari sebelumnya 180 da lemak dan minyak hewan/na- 
juta dollar AS di bulan Juli. bati sebesar 666,3 juta doll 

Berdasarkan data Badan Pusat sedangkan peningkatan terbesar 
Statistik (BPS), yang dirilis Senin terjadi pada bahan kimia anor- 
(/10), ekspor bulan Agustus ter- — ganik sebesar 10,5 juta dollar AS, 
catat 1412 miliar dollar, semen- Impor Agustus tercatat 13,59 
tara nilai impor 13,87 miliar dol- miliar dollar AS, dan 10,56 mi 


2012 juga tercatat turun 248 produk nonmig 


pertinya masih terus n 2012 


kinerja ekspor Indonesi 


menel , sementara impor migas na- 


liar dollar AS dan miga 


mungkinan dampak dari s 
lar AS, Ekspor bulan Agustus dollar AS di antaranya berupa lah pembatasan yang d 
Impor non- pemerintah, 


ditemui di Bandara Soekarno- 
Hatta seusai penandatanganan. 
Selama masa transisi, para pe- 
numpang Garuda Indonesia ma- 
sih harus memba PSC di ban- 
dara. Setelah ma: sisi tidak 
perlu lagi bayar airport tax di 14 
bandara yang dikelola AP 1 dan 12 
bandara yang dikelola AP 2. 
Bandara yang mengalami pe- 
nyatuan pembayaran adalah ban- 
dara-bandara utama seperti Soe- 
karno-Hatta, Polonia (Medan), 
Ngurah Rai (Bali), Juanda (Su- 
rabaya), Hasanuddin (Ma 9, 
Adisucipto (Yogyakarta), dan Se- 
EKSPOR INDONESIA pngen Balikpapan), 
(MILIAR DOLLAR AS) Meski demikian, penyatuan 
pembayaran PSC belum dapat 
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt diberlakukan di bandara yang di- 
(litbang "Kompas"/BIM, diolahdari BPS | kelola Unit Pelaksana Teknis 
xovas | (UPT) Kementerian Perhubung- 
an, seperti Bandara Malang, Palu, 
jum- No 30/2012 tampak persyaratan | Kendari, Timika, dan Tanjung- 
bagi importir lebih longgar, karang, 
min. Data BPS menunjukkan, da- "Sistem organis 


Agt Sep Okt Nov 
2011 


dan ke- 


persen dibandingkan Agustus migas tersebut turun sebesar — Sementara itu, Sekretaris Jen- lam lima tahun terakhir impor | uangan bandara UPT memang 
2011. "Dampak krisis Eropa se- 22,35 persen dibandingkan Juli deral Dewan Hortikultura Na- hortikultura meningkat tajam. | berbeda. Belum ada pembicaraan 


Nik 


onal Karen Tambayong meng 


impor buah dan sayur 2007 | terkait penyatuan UPT, Toh pe- 


” papar  ik19,97 persen. Nilai impor non- takan, dalam Peraturan Menteri sebesar 78786 juta dollar AS, | masukan dari PSC langsung di- 


Kepala BPS Suryamin. migas terbesar Agustus 2012ada- Perdagangan Nomor 60 Tahun tahun 2011 naik menjadi 1,76 | transfi agai Penerimaan Ne- 
Ekspor bulan Agustus terdiri lah golongan barang mesin dan 2012 tentang Ketentuan Impor miliar dollar AS, gara Bukan Pajak” kata juru 
dari nonmigas sebesar 1126 mi- peralatan mekanik. "Penurunan — Produk Hortikultura yang me- (ENY/MAS/RAZ/JOS/BAY/ | bicara Kemhub, Bambang S Er- 


286 impor produk nonmigas ke- rupakan hasil revisi Permendag ETA/DEN) | van, (RYO) 


J3COFFEE SHARE THE FUN 


Na 73 At JCO 
Buy 1 Get 2 


BEAN 
CHA RED 
MP CAPPUCCINO CArp 


Me, Ry, 


BII Credit Card 
- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(-x) 
bu 
@ Maybank 


“ Beli 1 dapat 2 berlaku hingga 31 Oktober 2012, untuk 
semua BII Kartu Kredit. 

» Beli Matcha Red Bean atau Cappuccino Caramel Jelly 
GRATIS minuman apapun dengan harga sama atau lebih 
murah. 

» FREE UPSIZE setiap hari sampai dengan 31 Oktober 2012. 


Beli 1 dapat 2 


Syarat & ketentuan berlaku 
Apply Now! sMskec98n 
Ketik: APPLY (spasi) KK#Nama 


bii customer care| Informasi lebih lanjut hubungi: 
A69 BU! ending az) 21 ati, Ygykarta (0270) 5488, Semarang (4) 35 tt, 
p: me MEA Solo (0271) 731 811, Surabaya (031) 550 6811, Batam (0778) 430 811, 
& (021) 788 69 811 Medan (061) 456 8811, Denpasar (0361) 238 811, Makassar (0411) 362 3811, 
Balikpapan (0542) 780 B11, e-mail: cs@bii.co.id 
www.bii.co.id 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


PT PPA: Tuban Petro Gagal Bayar 
PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) menerbitkan surat 

peringatan gagal bayar (notice of default) kepada PT Tuban 
Petrochemical Industries (Tuban Petro). Sekretaris Perusahaan 

T PPA Renny O Rorong, dalam siaran pers, Senin (1/10), di 
Jakarta, menyebutkan, hal itu sebagai konsekuensi atas ke- 
gagalan perusahaan itu dalam pembayaran obligasi tahun ja- 
mak (multi-years) seri VII kepada Menteri Keuangan melalui 
PT PPA senilai Rp 734 miliar yang jatuh tempo pada 27 
Agustus 2012 dan setelah tambahan waktu 80 hari kalender 
imana diatur dalam perjanjian obligasi tahun jamak 
-years bond). Grup Tuban Petro telah mengajukan pro- 
posal restrukturisasi secara komprehensif atas utang Tuban 
Petro dan utang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT 
TPPI) kepada kreditor pemerintah—yaitu PT Pertamina, Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan PT 
PPA—melalui skema perjanjian restrukturisasi induk (master 
restructuring agreement). Namun, hingga batas waktu 17 Agus- 
tus 2012, beberapa klausul yang diatur dalam perjanjian belum 
dapat dipenuhi sehingga perjanjian dinyatakan tidak berlaku. 
"Dengan diterbitkannya notice of default ini, seluruh obligasi 


Jelang Rapimnas Kadin 


Rapimnas Kadin 2012 
Meningkatkan Peran Dunia Usaha 
untuk Membangun Daerah Dalam Rangka 
Mendukung Perekonomian Nasional 


Ketua Umum 
Lamar Dagang 


| Bambang 
Sulisto: Wakil 
Ketua Umum 
Kadin Anindya 
Bakrie: dan 
Ketua Lembaga 
Pengkajian, 
Penelitian, dan 
Pengembangan 
Ekonomi Kadin 
Didik J R: 
bini (dari 
di Jakarta, 
Senin (1/10), 
memberikan 


PERTAMBANGAN 


Operasi 
Martabe 
Dihentikan 
Sementara 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Agincourt Resources, pengelola 
tambang emas Martabe, meng- 
hentikan sementara kegiatan px 
nambangan dan pengolahan bijih 
di tambang emas Martabe, Keca- 
matan Batang Toru, Kabupaten 
Tapanuli Selatan, Sumatera Uta- 
ra. Hal itu terjadi karena pemz 
sangan pipa air sisa proses ke 
Sungai Batang Toru menuai pro- 
tes dari sekelompok masyarakat. 

Menurut Presiden Direktur 


multi-years berjumlah Rp 2,83 triliun menjadi jatuh tempo rencana Tambang Emas Martabe Peter 
seketika. PT PPA berhak mengeksekusi jaminan dan penagit pelaksanaan Albert, Senin (1/10), di Jakart: 
da Honggo Wendratno sebagai pemberi jaminan pribadi Rapimnas Kadin | pihaknya telah menginform: 
kata Renny O Rorong. (/EVY) 2012, 2-4 kan kepada pemda setempat bah- 
Oktober, di wa pipa air sisa proses ke Sungai 
Kerja Sama Citilink-Bandung Pilot Academy Yogyakarta, Batang Toru harus terpasang pa- 


Maskapai berbiaya rendah, Citilink, bekerja sama dengan Ban- 
dung Pilot Academy (BPA) untuk memenuhi kebutuhan pilot. 
Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan Hadinoto, Chief 
Operation Officer PT Citilink Indonesia, dan Capt Nasrun 

Natsir, Direktur Utama BPA. "BPA ad olah 
kejuruan penerbang terbaik di Indon 
ink tidak perlu khawatir dengan tenaga pilot ber- 
an datang, terutama ketika s 
idah kami terima lengl 
ran persnya. Citilink memang 
telah memesan 25 unit Airbus A320. C/RYO) 


KURS BEA MASUK DAN PAJAK 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Hemat Rp 6,3 Triliun 


Penghematan Biaya Perjalanan Dinas Bisa Rp 11 Triliun 


BATAM, KOMPAS — Pemerintah menargetkan 


penghematan biaya perjalanan dinas Rp 6,3 triliun, 


Caranya dengan mengurangi frekuensi dan jumlah 
peserta rapat, serta mengubah sistem pembayaran 
uang perjalanan dinas. Pemerintah daerah 


6, 


ke 


Azwar optimis 
an bisadilaku 


is Jenderal Forum In- 
sia untuk Transparansi Ang- 
garan (Fitra) Yuna Farhan 
mengatakan penghematan bisa 
Rp IL triliun. Hal itu 
ta banyak per- 
k perlu, 


triliun. Target itu lebih kecil 
si anggaran perjalan- 
2011 yang mencapai Rp 


is penghemat- 
n. Sejumlah I: 
pkan. "Frekuensi 


a 
jalanan dir 


sudah d 


ling lambat akhir September. Na- 
mun, pemasangan pipa tidak bisa 
dituntaskan karena gangguan da- 
ri sekelompok warga sehingga 
operasi tambang dihentikan se- 
lama 10 hari terakhir ini. 

Kami memiliki sumber dana 
terbatas dan tidak dapat ter. 
menanggung biaya tenaga kerj 
dan kegiatan operasi tanpa ja 
lannya tambang. Ini tentu ber- 
dampak pada persepsi investor 
asing terhadap Indonesia dan hi- 
langnya peluang pertumbuhan 
ekonomi bagi warga Tapanuli Se- 
latan,” ujarnya. 

Menurut Peter, pengaliran air 
ke Sungai Batang Toru sudah 
melalui studi kelayakan intensi 
dan mendapat izin dalam anal 


LN Semar Lanang Ten dikaran kan tudasme andi mersalanan dang dan jumlah px at hi Banyak per as dengan | mengenai dampak lingkungan 
- aa ane iharap san Juga mengarang penjalanan, Simas dikurangi. Sekali rapat kalau bisa '”'rombongan besar dilakukan | (amdal) yang disetujui Bupati 

LA An San Tak membahas beberapa agenda se- menjelang akhir tahun anggaran. | Tapanuli Selatan, Maret 2008, 

Ke Data TN Maka Ld Menteri Pendayagunaan Apa- — Pemerintah mengusulkanang- kaligus. Perjalanan dinas bukan "Kalau anggaran tidak ditekan |” Di tempat terpisah, Menteri 

LAND Brunei 2. AMMKAyanmar 12 | ratur Negara dan Reformasi De- garan perjalanan dinas Rp 21 untuk bagi-bagi uang” ujarnya, akan dihabiskan dengan cara-ca- 

11 Gina 9 LNOK Norwoda war Abubakar menga- triliun dalam Anggaran Penda Pemerintah daerah juga di- ra tidak jela Jei ik menyatakan, peng- 

LDKK Denmark APK pakistan takan, target penghematan itu patan dan — Belan minta mengubah pola pemba Namun, hent nbang emas 

LEUR tuo 011 Sendi baru hanya untuk pemerintah pusat. (APBN) 2013. Angga an uang perjalanan. Selama ini jala Marta 

LENP RN 22912 1c0 Sngapua Target untuk pemerintah daerah nilai terlalu besar, dan DPR me- digunakan pola lump sum atau hanya jadi komoditas | manan dan kurangnya sosia 

LN Kena 2ngaI PLUS Laka ditetapkan masing-masing dae- minta pemerintah memangkas- dibayarkan seluruhnya sesuai politik. Ada kesan saling tawar | kepada masyarakat. 

TI ma TAS anda ' nya (Kompas, 26/9). plafon. Cara itu ditengarai dipa- dalam target penghematan, Ke- | "Mereka tidak mendapatkan 

Naat ME "Kamitargetkan penghematan —” Dengan target penghematan kai oknum pegawai untuk men-  menterian Keuangan hanya me- pa sehingga ada penolakan 

oa ai 2 an 30 persen dari usulan anggaran,” 80 persen, realisasi anggaran per- tambahan penghasilan. "Le- matok penghematan 10 persen, Karena itu, s0- 
Matah Be An ee ujarnya, Senin (1/10), di Batam, jalanan dinas tahun depan hanya bih baik dibayarkan sesuai biaya” sementara DPR meminta peng- nya harus diperbanyak,” 
TAG Ii 28 Kepulauan Riau, Rp 14,7 triliun atau berkurang Rp yang dikeluarkan,” ujarnya, hematan 40 persen. (RAZ) kata dia. (EVY) 


01-07 Oct Central Park 
KUNJUNGI 16-28 Oct Puri Indah Mall 
Pameran Kami @ 24 Oct 04 Nov Kelapa Gading 


BEST OFFER DEAL | Oct-Dec AA 


Beragam Pilihan 
di Penghujung Tahun 


Tak terasa penghujung tahun kian mendekat dan sebagian 
besar dari Anda mulai memikirkan agenda liburan yang 
mengasyikkan. Ya, jika berniat untuk menikmati liburan pada 
periode peak season, satu hal yang perlu dilakukan adalah 
menyusun rencana jauh-jauh hari. Misalnya saja, menetapkan 
tujuan, anggaran, lama perjalanan, dan kerabat yang diajak 


berlibur. 


1 Djati memilih destinasi wisata 
akhir tahun, wisatawan Tanah 
Air cenderung memilih negara 
beriklim dingin dan bersalju," ungkap Tour 
Manager PT Chan Brothers Travel Indonesia 
'Theodorus Teja. Berlibur dengan menikmati 
butiran salju yang turun perlahan tentu akan 
memberikan sensasi sendiri bagi wisatawan 
nasional yang terbiasa dengan iklim tropis. 


Asia 

Apabila ingin merasakan sensasi liburan 
akhir tahun dengan jarak yang tak terlampau 
jauh, Anda dapat memilih China sebagai 
destinasi alternatif. Tak hanya Beijing dan 
Shanghai yang patut disinggahi, tetapi juga 
Jiuzhaigou Scenic Area yang menyuguhkan 
pemandangan Danau Panca Warna. Kunjungi 
pula Zhangjiajieyangmemiliki GunungTianzi. 
Sementara di Guilin, Anda berkesempatan 


4 Hare 
Te 3 Pai world In EUROPE 1 


Europe 


BEST” 
SUPERSTAR DD 
EUROPE4LOURDES 
TG" 


v 18D 


FIAKI 


MENLOHT 453 


EURO STAR »Da 1 PARIS & 


EURO DISNEY 


» Ti 
&22/Dme 6 AJA 2S 27,20 Non 6 
an 1968 
Den aaana 


TURKEY & DUBAI 
#CAPPADOCIA 10D 
MENGINAP 2 MALAM DI DUBAI 


BELLY DANG 


mospi 
& MENI 
Nem 6 


BEST OFFER DEAL TO CHINA 


CHINA ROMANTIC 8D 


878 : 


rs USD BPARKLING 
# SHENZHEN 5D Ox 


IEAUTIFUI, PEARI, 


RIVER DE: TA MACAU 6D 698 #Lhangjiojie 


» 598 


ANGZHOU 


19,26/ Dec 1 


San Deal to 


Satu , 
SHANGHAI HANGZHOU LS Sura $ 


658 


, BEST 0! Mn 
ah Pa PHANGIIAJIE 798 


Eropa | untuk belayar menyusuri Sungai Li sambil 2 Ab Oa 12 2 
| Destinasi pertama yang dapat menjadi ' menikmati panoramasekitar. Dee 07, 14.21.3920, 30 
pilihan utama adalah Inggris. Negara Pilihan berikutnya adalah Korea. Berbeda 


yang tergabung dalam Britania Raya ini 


dengan Negeri Tirai Bambu, Korea memiliki 


GUILIN 4-4 


ZHANG IAJIE 8D 998 


JIUZHAIGOU 
LESHAN 


ZHANGJIAJIE 
YANGTZE 5STAR “1398 
CRUISE 11 


23, 30 


Agan USD 


memiliki infrastruktur kota yang sarat tempat hiburan yang dapat dinikmati 
dengan bangunan sejarah serta terlihat bersama buah hati. Misalnya saja, taman 
semakin memukau dengan hamparan saljudi bermain Everland dengan wahana seru yang 
sepanjangjalan. telah disesuaikan dengan musim dingin yang CHINA VACATION Lela) GRAND CHINA 


Pesona bangunan-bangunan tua yang 
terus berdiri dengan gagah dapat dinikmati 
di London. Salah satunya adalah Buckingham 
Palace yangdibangun bangsawan Buckingham 
John Sheffield pada tahun 1703. Bagi para 
penggemar sepak bola, kota Manchester 
dapat menjadi tujuan berikutnya. Anda 
dapat menjelajahi Old Trafford Stadium, 
Manchester United Museum, Mega Store 
untuk berbelanja suvenir Manchester United 


bersalju. Pilihan lain adalah Jepang. Di Negeri 
Sakura ini, Anda sekeluarga dapat bersenang- 
senang di Universal Studio, Disneyland, dan 
Disney Sea yang tiada duanya di dunia. Tak 
kalah mengasyikkan, temukanlah keunikan 
saat menginap di hotel Disney Hollywood, 
Hongkong, yang berinterior pernak-pernik 
Disney. 

'Theodorus mengingatkan, ada sejumlah 
hal yang wajib diperhatikan saat menikmati 


dan Manchester Cathedral. Kemudian, Jiburan musim dingin. Di antaranya adalah 
perjalanan dapat dilanjutkan menuju jaket, baju hangat, vitamin C, dan obat-obatan 
Liverpool. pribadi. “Untuk makanan, kami biasanya 

Usai menjelajahi kawasan Britania mengajak wisatawan untuk menyantap Asian 


Raya, nikmatilah liburan di salah satu kota 
romantis, Paris, dengan menggunakan Euro 
Star. Setibanya di sana, jangan lupa untuk 
menghabiskan waktu bersama keluarga 
di Euro Disney yang dilengkapi wahana 
menyenangkan. Ingin atraksi memukau 
lainnya? Bertandanglah ke Zurich, Swiss, 
untuk mendaki Gunung Titlis (3.020 m), 
Venice dengan atmosfer romantisnya, Italia 
dengan obyek wisata ikonik Menara Pisa, dan 
Roma yang memiliki negara kecil Vatikan. 


mrioperkoran @ & 


Jood pada saat berkunjung ke kawasan Eropa, 
tetapi tetap memberi kesempatan untuk 
mencicipi makanan lokal negara tersebut,” 
tambahnya. 

PT Chan Brothers Travel Indonesia juga 
memberikan tawaran perjalanan wisata 
tujuan Thailand, Singapura, Malaysia, dan 
Bali. Berbagai rute ditawarkan dengan 
harga bersaing tanpa mengabaikan kualitas 
pelayanan. Oleh karena itu, hubungi segera 
biro wisata tersebut untuk mendapatkan 
diskon terbaik. (GPWJ 


JLKH.HA 


dl4?” JAKARTA 10 


#IN HONGKONG 1 


Imel LIU $ 


1358 Sana 


De 02, 09, 16, 20, 2 


CHAN BROTHERS TRAVEL INDONESIA 


IPLEX ROXY MAS 


/ Email :tour@chanbrothers-ind.com 


» 1568 : 


HONGKONG 15D 


Oka 104 122027, 


, Special Deal 
China " tongkong 


HOTLINE:(021) 


6385 8411 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


Koordinasi Diperkuat 


BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK Bekerja Sama Cegah Krisis 


JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan, 
Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan 
Otoritas Jasa Keuangan menyepakati memperkuat 
koordinasi dan memelihara stabilitas sistem 
keuangan. Langkah itu diperlukan guna mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 


"Pada saat sama memperkuat 
ketahanan dalam menghadapi 
kemungkinan terjadinya gejolak 
perekonomian,” kata Menteri 
Keuangan Agus Martowardojo 
dalam konferensi pers di Jakarta, 
Senin (1/10). 

Hadir pada konferensi pers 
tersebut Gubernur Bank Indo- 
nesia Darmin Nasution, Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Muliaman D 
Hadad, serta Ketua Dewan Ko- 


Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) Heru Budiargo. 
Agus mengatakan, Forum 


Koordinasi Stabilitas Sistem Ke- 
uangan (FKSSK) pada Senin me- 
nyelenggarakan pertemuan ke- 
dua setelah sebelumnya meng- 
gelar pertemuan pertama pada 7 


Juni 2012, Sejumlah hal dibahas 
dalam pertemuan kedua tersi 
but, termasuk finalisasi CMP 
Framework Nationwide (proto- 
kol manajemen krisis) dan ren- 
cana melakukan simulasi 

"CMP Framework Nationwide 
sudah difinalisasi. Dan bahkan 
telah dilakukan review oleh salah 
satu institusi independen yang 
lebih dikenal Toronto Center un- 
tuk meyakini kelengkapan CMP 


Setelah dilakukan kajian dan 
perbaikan, rencananya di awal 
November akan ada simulasi. 
mulasi ini lebih untuk menguji 
protokol manajemen krisis yang 
ada di tingkat tiga institusi, yakni 
Kemenkeu, BI, dan LPS, 
Adapun pada kuartal pertama 


tahun 2013 simulasi akan me- 
libatkan OJK. "Jadi ada dua kali 
simulasi. Dalam hal ini kita juga 
dibantu oleh World Bank untuk 
bisa membuat agar CMP Fra- 
mework Nationwide menjadi 
lengkap,” tutur Agus 

Agus mengatakan, di dalam 
nota kesepahaman yang telah di- 
finali: sekretai FKSSK 
tetap dipimpin Kepala Badan Ke- 
bijakan Fiskal Kemenkeu. Tugas 
FKSSK adalah melakukan per- 


tukaran data dan informasi, 
mengevaluasi stabi sistem 
gan, melakukan rapat 


, dan menetapkan status 
sistem keuangan. 
Selain itu, juga membuat re- 
komendasi kepada masing-ma- 
sing anggota untuk mel: 
atau menetapkan kek 
lam rangka menjaga sta 
tem keuangan, menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan yang di- 
perlukan dalam rangka pence- 
gahan dan penanganan krisis pa- 
da em keuangar ai tugas 
masing-masing, serta melakukan 
komunikasi kepada pemangku 
kepentingan dan publik. 


Gubernur BI Darmin Nasution 
mengatakan, protokol manaje- 
men krisis di tingkat wakil men- 
teri, deputi gubernur BI, dan ko- 
misioner eksekutif LPS sebetul- 
nya sudah berjalan baik. 

“Untuk gambaran, protokol 
manajemen krisis adalah suatu 
mekanisme kerja yang sangat 
operasional dengan berbagai in- 
dikator di dalamnya yang men- 
jadi petunjuk ka uasi di- 
anggap waspada dan seteri 
serta siapa melakukan apa. Ini 
ada di BI, LPS, dan Kemenkeu. 
Nanti OJK juga akan ada,” kata 
Darmin. 

Meskipun sudah bagus di ting- 
kat tersebut, Darmin melanjut- 
kan, hal itu sebenarnya belum 
merupakan jaminan bahwa me- 
kanismenya akan bekerja dengan 
baik pada saat situasi riil atau 
nyata. 
tu sebabnya selain komu- 
nikasi, tukar-menukar informasi, 
seperti dilakukan hari ini, 
perlu lagi simulasi supaya be- 
nar-benar jalan siapa melakukan 
apa, Jangan di atas kertas bagus, 
tapi pada waktu pelaksanaan ti- 


- — ——  -.—-— 


M KOORDINASI STABILITA & 


Menteri Keuangan 


4 
KOMPAS/PmIYOMMODO 

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo (kedua kanan) bersama (kiri ke kanan) Ketua Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, 

serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Heru Budiargo menggelar jumpa pers 

at Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan, di Jakarta, Senin (/10). Pertemuan 

sebut antara lain membahas protokol manajemen krisis guna menjaga stabilitas sistem keuangan. 


dak klik, tidak nyambung, Se- Langkah tersebut diperlukan 
benarnya inilah yang sedang di- agar pada saat dibutuhkan semua 
tingkatkan, disempurnakan,” ka- berjalan dengan baik. 

ta Darmin. ”Tidak berarti kita sudah kha- 


watir, wah ini sudah sangat men- 
desak, Tidak, Setiap negara me- 
lakukan hal yang sama,” ujar Dar- 
min. (CAS) 


IKLIM INVESTASI 


Pengusaha Minta 
Pemerintah Atasi Mogok 


JAKARTA, KOMPAS — Saat 
Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono di Amerika Serikat gen- 
car mengundang investor asing 
menanamkan modal di Indone- 
pengusaha di dalam negeri 
malah resah menghadapi mogok 
buruh. Pengusaha tidak mem- 
persoalkan rencana mogok se- 
panjang buruh tidak menyisi 
pabrik, memblokade jalur dis- 
an mengintimidasi bu- 
ruh yang memilih tetap bekei 


dan Ketua 
Umum Himpunan Kawasan In- 
dustri Sanny Iskandar, di Jakarta, 
Senin @/10). Forkan merupakan 
wadah komunikasi pengurus 22 
asosiasi indu: mulai dari 
pertekstilan, alas kaki, makanan 
dan minuman, dan manufaktur. 
mpai sekarang pemerintah 
belum sungguh-sungguh meng- 
ingatkan ke semua pihak yang 
akan mogok agar tidak mem- 
blokade jalan umum dan meng- 
intimidasi orang yang bekerja, 
Kami sangat khawatir karena pe- 
ristiwa 27 Januari 2012 sudah di 
depan mata dan i tidak me- 
lihat ada langkah serius dari pe- 
merintah mencegahnya agar ja- 
ngan terulang,” kata Franky. 
Pengusaha menuntut peme- 
intah membenahi ber i 
aan rumah 
sung dengan iklim investasi. Hal 
itu antara lain infrastruktur, ja- 
minan energi, dan kebijakan ang- 
garan yang tidak populis. 
meminta pemerintah 
an mogok buruh tidak 
sampai mengganggu proses pro- 
duksi yang ber langsung de- 
ngan ketepatan jadwal. Menurut 
Franky, dia tidak melihat ada 
kesamaan promosi pemerintah 
terhadap investor di luar negeri 
dan real iklim inv do- 
mestik berkait masalah keaman- 
an investor untuk bisa bekerja 


dengan tenang sesuai aturan. 
Sanny mengatakan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2009 menegaskan, kawasan in- 
dustri adalah obyek vital yang 
tidak boleh ada blokade karena 
akan mengganggu arus lalu lintas 
logistik. Pengusaha di kawasan 
industri kini resah karena kerap 
terjadi pengepungan dan penyi- 
n pabrik, i pemaksaan 
pembuatan ke yang ti- 
suai norma ketenagaker- 


ksi 27 Janua 
kami sudah mengingatkan pe- 
merintah agar menegakkan atur- 
an dan jangan kalah pada te- 
kanan r Sekarang terbuki 


2012 


anny. 
nya 500.000 buruh ang- 
gota Konfederasi Serikat Pekerj: 
Indonesia (KSPI), Konfedera 
Serikat Pe eluruh Indone- 
Konfederasi Serikat Bu- 
jahtera Indonesia yang 
bergabung dalam Majelis Pekerja 
Buruh Indonesia mogok kerja di 
21 kawasan industri pada Rabu 
(3/10). Aksi ini mengusung tiga 
isu utama, yakni penetapan upah 
minimum sesuai angka kebutuh- 
an hidup layak, penghapusan pe- 
alih daya (outsourcing), dan 
n jaminan kesehatan. 
Sementara itu, Pre 
Said Tgbal se 
dengan Menteri 
Perekonomian Hatta Raji 
kawasan Widya Chandra 
ta. Hatta meminta mogok di- 
tunda, tetapi Igbal menolak. 
S ah, Ketua Umum 
Nasional Bam- 
menegaskan, 
pekerja yang tetap mau be- 
juga harus dihargai dan 
idak boleh diintimidasi. "Jangan 
sampai aksi mogok mereka ma- 
lah mengganggu hubungan in- 
dustrial secara nasional,” ujar 
Bambang. (HAM/HEN/ETA) 


PASSIVE INCOME BERSAMA 
PARA INVESTOR / TRADER 


TERBAIK 


DI DUNIA 


INGIN TAHU CARA GAMPANG UNTUK PASSIVE INCOME DARI PASAR 
MODAL SECARA KONSISTEN? JIPLAK PERSIS APA YANG DILAKUKAN 
PARA INVESTOR / TRADER TERBAIK DUNIA 


Im Dapatkan signal trading EMAS, 


SAHAM, serta komoditas 


lainnya yang terkirim langsung 
melalui sms ke ponsel anda dari 


Trader-Trader Terbaik Dunia. 

8 Ingin tahu saham-saham yang 
diburu George Soros, Warren 
Buffett, serta investor TOP 
dunia lainnya? 

Im Anda bahkan bisa MENJIPLAK 
LANGSUNG TRADING para 
JUARA DUNIA ke Account 
anda secara OTOMATIS. 


Dibawakan oleh HARY SUWANDA, Siock 


Market & Derivative Trainer Terbaik di 
Indonesia, Penulis BEST SELLER 
“RAHASIA BEBAS FINANSIAL dengan 
BERINVESTASI di PASAR MODAL” & 


TETAP UNTUNG KETIKA SAHAM TURUN 


GRATI 


Benyamin Suharjo-Bandung: 

“Saya mui trading dengan USD 5,000, km 
profit konsisten saya TOP UP jadi USD 
45,000 ternyata Account saya sudah 


Sabtu, 06 Oktober 2012 


SMS : REG NamaLengkap TGL 
kirim ke 081 3884 10000 
021 2357 9858 
021 2357 9859 
021 3306 6880 


RAHASIA 


BEBAS FINANSIAI 
Hn BERINVESTASI 


di PASAR MODAL 


TI 


kuman 
e3 
Kemana 


BONUS SOFTWARE 
asocin Rntsar 


- - 
HANYA BAGI 
PENDAFTAR PERTAMA 


100 


Yeremia Irawan - Surabaya 
Terus terang belum pernah saya 


melihat bisnis yang tingkat 
returnnya mencapai » 60X dalam 
waktu kurang dari 1 tahun. 


Minggu, 07 Oktober 2012 
13:00 - 16:00 WIB 
Hotel Mercure 
(Ruang Paris) 

Jl. Raya Darmo, SURABAYA 


'SMS: Kompas. NamaLengkap 
kirim ke 081 3324 10000 


Seminar ini didukung oleh 


Sm GRAMEDIA 


penerbit buku utama 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bayar tol, mandiri saja 


mandiri call 


atau (021) 5299-7777 


Lakukan isi ulang di mandiri atm bertanda 


www.bankmandiri.co.id 


14 tahun Bank Mandiri, gratis tol dari kami 


Dalam rangka HUT Bank Mandiri ke-14, nikmati Gratis Bayar Tol bagi pengguna 
e-Toll Card, Indomaret Card dan GazCard. 


Program ini berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2012 jam 05.00-22.00 WIB 
di 51 GTO (Gardu Tol Otomatis) di Jabodetabek. 


Beli e-Toll Card, Indomaret Card dan GazCard di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson 
dan Cabang Bank Mandiri. 


a 


@mandirifiesta 


14000 


mandiri 


Terdepan, Terperca: . 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
232000 214000 | 1 1160000 909,00 88033 | 55900 740,00 - 1.120,00 | 1096,95 
2:2h8,03 1996,02 538,05 . 
2.260,00 2010,00: 1550,00 KT 870,00 - 540,00 — 72500 1—-736,28 1080,00 -$ Lo. 
2.200,00 Ne 1880,00 t t 1.500,00 | 840,00 530,00 —£ | 710,00 ———— 1.010,00 - | L 
25 26 27 28/9 1/10 25 26 27 28/9 1/10 25 2 27 2/9 110 25 26 27 28/9 1/10 25 26 27 2/9 1/10 25 26 27 2/9 1/10 25 2 2 2/9 1/19 
Indikator Perdagangan KEVANSAN 
di Bursa Efek Indonesia Sedikit Eksportir yang Melaporkan Transaksi 
DATA SENIN, 1 OKTOBER 2012 
JAKARTA, KOMPAS — Walau 
telah menjadi ketentuan Bank 
Indonesia, hingga kini eksportir 
yang melaporkan transaksi eks- 
pornya masih sedikit. Di Bank 
Mandiri, misalnya, dari transaksi 
Rp 36,7 miliar dollar AS, yang 
Kode Emiten Sebo MG Md Pa 4 vol per dilaporkan hanya 10,3 miliar Petugas 
ad Every Tik 1390 KA Ia7n LA0 -20 2040 96 dollar AS, : memperkenal- 
EME MEME NO TOY Padahal, membuat rincian kan produk 
TTM TTM ME NE MERE UNTAG ES ANE Ok andiri 
AKRA—AKR Corporindo Tok. T250 A20 4125 Y175 75 10.278,50026028.53 transaksi ekspor itu tidak sulit. Mandiri, 
ASRI Hun Sat ly TIK CAME TO MY Kami pun menyediakan fasili- electronie- 
ANT nga tantang PeseroTIK 1250 350 130 1319 HID 63623003 Benda nobar OlNEA ata Si Ta 
Asin Pacific Fibers 230 DAS D0 D5 225 I037NW 052 tasnya secara online," kata Su Joreign 
Alia otetaitk Ta TI m0 101 D0 121220176 narso, Managing Director Com- exchange 
opal Tae— AR 2 2200 mercial & Business Banking PT (Mandiri e-tx), 
Tik 0 50 Bank Mandiri (Persero) Tbk, di di Jakarta, 
Baki Sunat PantaTOTE TIK, TP Ta — An lean Sami Seni 
Pesan (at Jakarta, Senin (/10). Senin 4/10). 
Ban Buk Tote Ta Tg —— 590026 Bank Indonesia melalui Per- Produk baru 
Tbk. Too TS Too 1350 -50 10423000 1809 P ga n asia ini diha “9 
an aa Sha, | aturan Bank Indonesia No ini diharapkan 
Bank Mandiri Persero) Tbk. 8.200 0.150 019508050 -150 “TEA6I,500 12:56 15/20/PBI/2011 tanggal 30 Sep- dapat 
Bank Negara Indonesia 3925 3925 328 3075 -50 15119500 1007 PI or 3 onta ej maa e 
BP Indonesia Tb G0 MO G0 70040 A6035M0 675 tember 2011 tentang Penerimaan mendorong 
Bak Peri Darah JabardanE L1DD TA TDOO-TOO0 HID 626550072 Devisa Hasil Ekspor dan Penarik- peningkatan 
Tn0 HBO MB5N A00 SI HO 000 033, pe Ta Sahara HA Ai Pengeai vallita 
Bai Tabungan Negata LD BY A30 A70 AD MEMBAS0 376 an Devisa Utang Luar Negeri transcki yaluta 
Bayan Resources Tok. T3.200 12,250 12.100 12 100-1.100 2000 0336 mengharuskan semua eksportir asing hingga 30 
mem TK 8 012 2 R0 1 melaporkan devisa hasil ekspor persen pada 
OT 1 1 — 6 2 
Gate Twestara To, 15 3033 A kepada pemerintah. Laporan ini tahun 2013. 
BIS tema Tk TO IM TA IT ai akurdineakani dsayat Jepara 
An 25. | akan dicocokkan dengan laporan 
Bumi Resources Minerals Tok ”—560- 560 540 550 -1O 17.854.010 -0073 dari Dirjen Bea dan Cukai, 
P0 OTO AD» TO 201000239 En tar tt Ganseke al 
I'Serpong Damaf TK. 1.130 TLl0 TOp0 1.090 “40 40.709.500 16,21 Sementara itu, transaksi valuta 
Mn Tt 500 -LApO LAI —LA09 201520000 —19.15 asing non-interbank di Bank 
CAT LAM MENANTI AS andi selama semester 2015 
Ha mata TAN Mandiri selama semester I 2012 
ndeso Tt — TO TT P0 0 LG 500 2001 mencapai 3202 miliar dollar AS. 
Cia Mat Nunaohaa PSI Z125 T175 075 TN 75 31362500 MD, Pad op 
Makan imkepah 203 AR In AN Ham ana Volume ini meningkat 22 persen 
abi TO TE T7 Tan LL 00 321 dibanding periode yang sama ta- 
Darma Ha s0 50 25.00 —an f m0 Ht aa 
Delta Dunia Makmur 30 3 Z0 IG IB2NNSN 36 hun lalu yang hanya 2/1 miliar KOMPAS/PRIYOMBODO 
a 1 6 175 1 13015.000 1244 dollar AS. 
AT 0, AN NI 0 Direktur Utama Bank Mandiri 
Persero) TUK. 620 670 0 Mao sal Zulkifli Zaini mengatakan, untuk "Produk ini diharapkan dapat kantor cabang untuk melakukan — hadiran layanan Mandiri e-fx ini saksi mata uang asing sudah 
al Medlacom Tuk 125 52671500 1797 


150 


abi 
SMCB on 
Todia Energy Tok 621 499 
Indo Tambanaraya Megah TBK, 42.150 12.000-40.900 71.250 -400-— 700500 3.96 
Indocement Tunggal Prakasa “20.350 20.150 19980 20.010 --350 2679000 1699 
Todotarma Toe 215 225 20 25 200000 29916 
Indofood CBP Sukses Makmur 350 6.480 4.300 -GMM0 50 3025000 “1564 
Indofood Sukses Makmur Tok, 8.450 5.650 -5:550 “8.400 50 TA. M0 500 — 0,73 
TndomobT Sukses Internasional 5700-5750-5400 5,600 -IOO— 2871500 5.03 
Todosat Tb 5200 5100-5200 5250350 3.10 500 TAN 
andberelopment Tue 330 345 305 335 5 2062000 1,12 
260 Penta Tbk 130630 10 2) 874,500 
IeegIndonega TUK. 4700-0775-0630 1725 25- 317.500 
Marga (Persero) Tbk. 3.30 5231 5,739 000 3. TI3O 500 
Inya Par Stooi Tok 370 31 35 IP 5 TAS 
Kate farma To TAO 150 TE YO B0 TDM 
Kawasan Industri Tabanan TBC 215 215 205 “7021000 
Kakntau Sio Persero Tik 67) 710 670 ID) 21550 
Lippo Citarang Tb 3775 2925 3750 Tn— #0091 
Lippo Karawaci To mm Im 20.057.300 
Malindo Feedn TU TB10 Ts40 1.500 Ke ET 
Mayora Indah TDK I2.100 210 50 — G0 
10 
Adat 


“6300 Ipo— 41740.500 
55 79510 
TA 60520 12.000 
Pacific StrarcgkcFipandal Tik 200205 200 369.000 
Pakuwon Ja To 20 0 0 0.335.000 
PLP — Panin Financial Tb 128 129 126 20726500 
Perusahaan Gas Negara T325 Tr90 025 57 
Polychein Indonesia TK Beo 375 350 5 
PP (Persero) Tbk 20 — A0 GM 
PP London SumatraTndoneg 250 2450. 2400 
Ramayana Lestari Sentosa TDK, 0501090 040 : 
Salin Ivomas Pratama To ——-290 1300 1.260 
Sampoerna Agro Tbk 2900 2950 2075 Fa 
Semen Grasi (Porsero) Tk, 14.450 14 480-1/000 14,050 “200 
Sontul City Tbk, 2 210 25 Z0 - 
Inarmas Mutiara TER :625 “1,600 50 530 TS 2.103.000 16,75 
hem Tok 50 S0 MS) -—— 36000 TI37A 
can Agung TB 180 T7L0 1670 190 ID 1XOG9,500 1591 
Semesta Interhusa TDR 320 1310-1290 1310 19 “23014000 806 
Tampang Batubara Bukit Asam 16.200 16.800 16.000 16,700 500 3.296.000 12. 
Telekomunikasi Indonesia” 9450 9450. 9300. 9400-50 10505500 1051 
Tia Pilar Sejantera FoodTik,— 730 740 720 240 3, 
Th ro) Tbk T550 T550 
Tower Bersama Infrasiructure 4430. 4550 


mempermudah layanan valas ini 
ank Mandiri memperkenalkan 
produk Mandiri Electronic Fo- 
reign Exchange (Mandiri e-fx) 
bagi nasabah bisnis treasury. 


mendorong peningkatan tran- 
saksi valas hingga sekitar 30 per- 
sen tahun 2013,” kata Zulkifli. 
Melalui layanan Mandiri e-fx 
ini, nasabah tidak perlu datang ke 


transaksi valas Nasabah juga ti- 
dak perlu menghubungi dealing 
room untuk mengetahui kurs 
spesial secara langsung. 

Zulkifli mengungkapkan, ke- 


diharapkan juga dapat memper- 
kuat penguasaan pasar Bank 
Mandiri di bisnis transaksi va- 
las, 

"Pangsa pasar kita untuk tran- 


hampir mendekati 25 persen,” 
tutur Zulkifli, Per Juni 2012, jum- 
lah nasabah yang melakukan 
transaksi melalui Bank Mandiri 
tercatat 31.328 nasabah. (ARN) 


Rekor Inflasi Terendah 


Peneliti Menilai Tidak Ada yang Istimewa 


JAKARTA, KOMPAS — Inflasi bulan September 


2012 ter 


satat 001 persen, dan mencatat rekor 


sebagai inflasi bulan September terendah selama 


lima tahun terakhir, Rendahnya inflasi te 


but 


disebabkan penurunan harga kelompok bahan 


makanan dan transportasi. 


Masing-masing kelompok itu 
tercatat mengalami penurunan 
0,92 persen dan 0,8 persen. 
Kepala Badan Pusat Statistik 
(BPS) Suryamin, di Jakarta, Se- 
nin (4/10), mengatakan, 
bulan September bias 


dingkan Agustus 2012, yakni 0,95 
persen, Inflasi periode Janua- 
ri-September tercatat 3,79 per- 
sen, inflasi tahunan (yearon year) 
sebesar 4,31 persen. Adapun in- 
flasi komponen inti tercatat 0,34 
persen dan inflasi inti tahunan 


dang (147 persen) serta kelom- 
pok pendidikan, rekreasi, dan 
olahraga (107 persen). Semen- 
tara kelompok bahan makanan 
justru menjadi penyumbang def- 
lasi terbesar (-0,92 persen), di- 
ikuti kelompok transportasi, jasa, 
dan sektor keuangan (-0,8 pe 
sen). 

Dari 66 kota Indeks Harga 
Konsumen, 21 kota mengalami 
inflasi dan 45 kota mengalami 
tertinggi terjadi di 
Pangkal Pinang (0,74 persen) dan 
Padang, Sumatera Barat (0,54 
persen). Inflasi terendah di Du- 
mai (0,01 persen). Sementara def'- 
lasi tertinggi terjadi di Singka- 
wang (-2,18 persen). 

"Jadi, pola inflasinya sama de- 
ngan tahun-tahun sebelumnya, 


di mana setelah Lebaran banyak 
li penurunan harga,” kata 
amin. Berdasarkan data BPS, 
September 2007-2011 se- 
lalu lebih tinggi dari 0,2 persen, 
yakni berturut-turut 0,8 persen 
pada 2007 097 persen pada 
2008: 105 persen pada 2009: 044 
persen pada 2010: dan 0,27 per- 
sen pada 2011. 


Pola tahunan 


Menurut peneliti ekonomi dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 
donesia, Latif Adam, pemerintah 
tak perlu bangga dengan ren- 
dahnya inflasi di bulan Septem- 
ber. Kondisi itu sudah menjadi 
pola tahunan dan sudah dipro- 
yeksikan sebelumnya. 

Ada tiga faktor yang meme- 


ngaruhi. Pertama, pada bulan 
September permintaan pangan 
tidak setinggi bulan-bulan sebe- 
lumnya. Apalagi dibandingkan 
dengan saat tahun ajaran baru, 
puasa, dan Lebaran. Kedua, pa 
sokan pangan juga berlimpah ka- 
rena musim panen gadu atau 
musim panen di antara dua pa- 
nen raya. Turunnya permintaan 
dan naiknya pasokan otomatis 
membuat harga pangan turun. 
Ketiga, faktor turunnya harga mi- 
nyak mentah hingga 5 dollar AS 
per barrel sepanjang September. 
"Penurunan harga minyak 
mentah otomatis berdampak pa- 
da nilai impor migas. Karena itu 
penurunan inflasi tersebut bu- 
kanlah suatu prestasi yang perlu 
dibanggakan,” ujarnya. (ENY) 


Trade Maritime Tote CT 70 tapi pada September tahun ini 412 persen. 
Tj Ti Sa Na SN angkanya tercatat paling rendah. Dia mengatakan, penyumbang 
Vale Indonesi 2950” 2905 2235310 Inflasi bulan September jugater- inflasi terbesar selama Septem- 
Mingfans Paseotn —ha0 Jae 441 1as0 20 DAN 3 catat jauh lebih rendah diban- ber 2012 adalah kelompok san- 
MEDIA SOSIAL 
KURS UANG KERTAS ASING # 
ai Pulse Lab Jakarta Dibuka 
us$ 09an 95man 1001800 seonon 
po 195610 Basa tang 1531090 JAKARTA, KOMPAS — Se- dicanangkan Presiden Susilo 
host vat.10 osnan taman 1000010 buah pusat inovasi untuk meng- — Bambang Yudhoyono dan Sek- 
Sab kat Jaa Ta eksplorasi penggunaan sum-  retaris Jenderal Perserikatan 
Tr Tara FT Tag bersumber data digital dalam Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon. 
TT Na PA perencanaan pembangunan, Lab Lembaga itu dikelola melalui se- 
- Na Sar Ag Pulse, secara resmi dibuka di buah kemitraan Pemerintah In- 
Jakarta, Senin (4/10). Ini menjadi — donesia dan UN Global Pulse. 
Au Et 21an Jagat lembaga pertama di Benua Asia. Koordinator Residen PBB di 
tur m4566 maaaoo—L295aN 1229590 "Pulse Lab Jakarta menjadi Indonesia, El-Mostafa Benlam- 
cara baru bagi mitra publik dan lih, menyatakan, Indonesia di- 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS swasta untuk bekerja bagi ke- nilai tepat sebagai tempat untuk 
Bank (Ro/USD) A bulan (0) 3bulan(W) —— Gbulan(0 A2 bulan pentingan perlindungan sosial ' mencoba pendekatan-pendekat- 
Gak bisnai sasa 350028 Wa025— danyzs dan pembangunan ekonomi,” ka- an baru, termasuk dalam pem- 
Bam ON (R0 10 Na) jang App MAN SO ta Menteri Perencanaan Pem- bangunan. "Fasilitas serupa di 
Na Nana Maag “SANA Tan bangunan Nasional/Kepala Ba- — Indonesia ini juga diluncurkan di 
aan aa aa dan Perencanaan Pembangunan Uganda,” kata El-Mostafa. 
Nasional (Bappenas) Armida Pulse Lab diharapkan menjadi 
ank Mandiri Rp 100 Juta) a2syn25”— 4smas Arya soon a . | 
Alisjahbana. sumber rujukan untuk melihat 
Park Pan oojAAtai Mana ANA Pulse Lab Jakarta terdiri dari preferensi, kecenderungan, seka- 
Bak CIMB aga (100 Juta) Arsjusa)— Arsitas)—o 50005 525/075 para peneliti pemerintah, ba- ligus harapan masyarakat di bi- 
tank 31 annyoas— 400473 4007085 dan-badan di Perserikatan Bang- dang ekonomi dan sosial secara 
Bak Panin Bana 350080 SAMA 600747 -Bangsa, akademisi, dan sektor seketika (real time) yang dapat 
Ba UOO dmc CR 100 ta) PA swasta untuk menguji, mengem- dilihat melalui media sosial. Bagi 
Bank DKI (Rp1 Juta 5/4 Ro 1 Milan) Par arngo— amnsi bangkan, dan menerapkan peng- pemerintah, dari kondisi itu di- 
PA Da Lt TN gunaan data digital dalam meng- — harapkan ada respons yang lebih 
ANN . PEN hadapi tantangan pembangunan, cepat dalam memecahkan per- 
EA PAN aa 3 Fasilitas tersebut adalah bagian soalan-persoalan yang ada di 
3 dari inisiatif Global Pulse yang tengah masyarakat. (BEN) 
Gank ntamasaal Indonesia asoman — Asnos0 —As0/osn 
Baok Chinatust Indonesia —— s0ioo”—” sooiod”— S0d/L0d 
Transaksi Miata Uang 
vote u m0 IR MR 0 50 Ho Mo mo ro Ro cp 
us ia 19 adi0— Aoi BRP KMP OREO BAWA AMI gmn ORRA LIA LAMA ALS 
rn ons ama am oma DASI gap BALA OMA aa OA 12an 
1 Ts am 0272 0ome 256 pam OIBB GAM DKM yag OESIN Ipa 125191 
ng Lan KAS Da5 VA UM AR RAB NM UN KL 0 BU 
10R sms Gsn6EL  LIMAO7ON — IALSN02 IIA BNOELI  TaKaya6L  291ML 77MD05 BBG Dea HOIR6 WANAS LINA BAM 
JP NP 833 100549 14793 000e2 ANA HTM 18672 BA Does 2k506 25214 B3 1015144 1258422 
mg Bp RB Ng AK om asas WM3 26 DM Oa DIM B7 IT AM 
1 6 2 3 H9 oma 2m Os G8 OA gone 9 
mp H7 ama Ina aa Dam 2m Be os ha 20 Gam 
sa TA OS H3 om Tn on BB Ime 
Ko ampas Ia A9 MH MA OA MI gama BAL MA Bam umma Lapas LIA 
m 2s mo OM MA G0 Aan MO BMT RB Ig TM 02 
imo Da AKA IMS OS DM DB MA Ia M6 BR D6” La Ba MT 2m 
ar D5 AM AM OMA MOM MLM AM Ap MS NB OM Um OA 2 asi 
Eni 73m BRP MMI MM OTAK emg ODU6 MOM UM gmg 02 AN 22 
en Dewa AG AA OMA MAL AM AMI AS MARS AA OM YM RA OK MA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ATs 


KUNJUNGI KAMI DI: 
07D- 109 


EUROPE EXPRESS Ai 
karam & j 


Oct 25 | Moe 10) 


Aa unov | 


Moe 21 O0e 10 PP 22 


10/14D- EASTERN EUROPE 
# HALLSTATT CITY 
SOUND OF MUSIC 


CENTRAL 
UN 


AN 


PARK MA H 1 
ECON 

/ op 
USA WEST COAST 
| HIGHLIGHT 


et 197-251 Mov YAN” 22 DE 10 
| ng a2nN25 02017 GM 
'12/130- 
EASTERN USA & 
CANADA 


ON 10:10 


184991 


anta LC 
RP 


Jepan MR. PL 


/x NKG 
061 1211610.20212510| 

Wav 46.9113.16, 020 

227.30) Dee 11.16 

ly pay 


Ya cations 


FF, 


EADTALK, 9-21 


OKTOBER 2 


Dot ALA. 14. 10.10.2020 


10D- 
BEST OF TURKEY 


1 /x PRINCE ISLAND 


Free molty Der 
Ih Onve Soup 
v2 Mighnts 1 In 


but 


0 FUROPE & TURKEY ,, 
BEST OFFER 


10D-TURKEY-DUBAI « CAPPADOCI IA 
et 201 Wkoe 10.161 


00e 3, 26by IK 


TOD-TURKEY-DUBAI « ABU DHABI 
finedude FERRARI WORLD $2288: 


D0c 25, 20 0y EK 


et 28 Moe 34.211 Dec Ay IK 


1O/14D-EUROPE SPAIN an” 
/x LONDON 


28) Nov 10.14 


0116 


14D-BEST OF EAST & 
WEST EUROPE 


Dec 22 by MM 


TAD-BEST OF EUROPE « 
SOUND OF MUSIC 


an (GI) 


T4D-EUROPE RIVIERA LOURDES 
4 LONDON 


Der 19 tyEK 


08D-WINTER HOLYLAND 


Dee 22 | dam 19 bp TK 


2088 08D-KOREA JEJU ISLAND 


07D-BEIJING & TIANJIN 


221) 


HMNDAREST OF GUANGNI - $92 8 


saling ve 
Oct 16-22.301 Nov 613-207 0y ch “Meagcenaad 


10/11D-CHINA HIGHLIGHT /4 HKG 


am Dai 
Lena 


MOvAH NIA NE 21.2020 Dp Cl 


14D-GRAND CHINA 


 Shorgn abe Hursgaten Kongehon 


Batang Kon ulin Shatahan 
001 15.229 Nov 51219260 


$1828 


968 
$1188 
( $1a78 


10D-USA WEST COAST HIGHLIGHT 
4 SAN DIEGO 


Dec 20212271242 2moyci 


12D-USA WEST COAST HOLIDAY 


27.20 Were 10.24 My CI 


Omp-Discover TAIWAN 


Oct 13-34 | Mere 10.24 Dy CI 


De1 20 (Moe NONA Dee 1 By OKE 


T2/N3D-DELUXE WEST COAST HIGHUIGHT 
Papan 


FE11/13D-USA WEST COAST « ORLANDO 


023.25 by 613 


UNTUK JABODETABEK HUBUNGI 


SAPTA TOUR 
TRAVEL SOLUTION (PLUNT) 
WORILD MOLIDAY 

MUTIARA TOUR 

MULTI CONTINENT 

POINT TOUR ROKY 


2702721 
661 3759 
66600278 
252 6008 
532 6020 
6335 6040 


JOETRAVEL BOGOR 
KITA TOUR 

ARITA TOUR 
BUANA HOUDAY 


02518311885 
791 s148 

751 1025 
29321618 
GOUNTAS.COM 


sena 


BELLA IAIN A0 Proton Ado 


08D-BEIJING « SHANGHAI 
Der 21 How 10 
aza 


09D-ZHANGJIAJIE & GUILIN 
ISP ECTACULAR SCENERYI 


Ox 
Dat 
08D/-JUZHAIGOU & 
120 ZHANGJIAJIE € 


Der MALAS NG OARIOAN 
Wow A0 INN 1621 
I2asan 


04D-HANOI & HALONG 


Dee y0.17 31 | 
Nou ZAA.21.28 


06D-KOREA SPOTLIGHT 


Oct 1225| Moe31524 


08D-BEST OF THAILAND 


raheh Punoro huhu Pl 
Pee Paya 
Ot 1.20 Nov 10, 


2D-HONOLULU & USA WEST COAST 
« MONTEREY BAY 


202524250701 


4D-BEST OF USA (WESTsEAST COAST) 


USA & CANADA 


6D-EASTERN USA & CANADA 4 ORLANDO 


20 tg KI 
OD-DELUXE CANADIAN ROCKIES 
20.22-24 by Cl 

TOUR INFORMATION HOTLINE: 


021-5695-1666 


(O8.3OAM » 10.30 PM) 
EFUROPE DESTINATION HOTLINE: 


0896-3030-3233 
www.ats-vacations.com 


Lpat Pas Cet 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


KECELAKAAN 


NUSANTARA 


21 


Bus Wisata Terguling, 
4 Penumpang Tewas 


BANDUNG, KOMPAS — Bus 
Dian Mitra berisi 20 wisatawan 
asing terguling di Jalan Raya 
Bandung-Subang, tepatnya di 
Tanjakan Emen, Ciater, Kabupa- 
ten Subang, Jawa Barat, Senin 
(4/10). Empat penumpangnya 
meninggal. 

Berdasarkan keterangan yang 
dihimpun, kecelakaan tersebut 
terjadi pada pukul 11.20, saat bus 
bernomor polisi AA1486TP yang 
dikemudikan Junianto (32) me- 
nabrak sepeda motor F4181IWY 
yang dikendarai  Dirmansyah 
(44). Bus melaju dari Tangku- 
banparahu ke arah Ciater. 

Tabrakan mengakibatkan bus 
oleng dan menabrak tebing di 
sebelah kiri jalan lalu terguling 
u 
Ian dan hingga pukul 15.30 
masih diperiksa polisi. 

Kepala Unit Kecelakaan Lalu 


Lintas Polres Subang Inspektur 
Dua Harman Sitorus menyata- 
kan, empat korban meninggal 
terdiri atas tiga warga asing dan 
seorang warga Indonesia berna- 
ma Ahwa (55), pemandu wis: 

Pihak RS Santosa tidak bei 

sedia menyebut nama korban ke- 
celakaan yang berkewarganega- 
raan Taiwan dan China itu. 
20 wisatawan asing yang 
diangkut bus tersebut, 16 orang 
dirawat di RS Santosa, s 
dirawat di RS Hasan Sadiki: 
dua jenazah korban di kamar 
mayat RSHS, 

Oktober 2011, di lokasi ter- 
sebut terjadi kecelakaan bus wi- 
sata yang juga menewaskan em- 
pat penumpang. Mereka adalah 
WJ Oomen, Ny A Lambertz, dan 
Ny ECM Engelen (ketiganya wi- 
tawan asing), serta Sandra Ma- 
a (pemandu wisata). (ELD) 


Promosi Pameran 


Siswa SMA Kolese de Britto, Yogyakarta, menggelar karnaval De Britto Education Fair 20 
(4/10), di sepanjang Jalan Sudirman, Yogyakari 


Pendidikan 


ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN 


Senin 


Karnaval ini sebagai promosi penyelenggaraan 


pameran pendidikan yang melibatkan 55 perguruan tinggi negeri dan swasta di sekolah itu serta 
berlangsung pada 6 dan 7 Oktober 2012, 


Sekolah Terganggu Asap 


Belum Ada Pelaku Pembakaran Lahan yang Ditahan 


JAMBI, KOMPAS — Pemerintah Kota Jambi dan 


Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Senin (1/10), 
memulangkan sebagian siswa sekolah dasar karena 
pekatnya kabut asap kebakaran lahan. Pemulangan 
itu demi menghindari bertambahnya penderita 
infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap. 


Siswa yang dipulangkan mulai 
dari tingkat pendidikan anak 
dini hingga siswa sekolah dasa 
kelas T hingga kelas IIT. 
Kabut asap sudah sangat pekat 
sejak pukul 0600, dengan jarak 
pandang hanya 200 meter, Siswa 
masuk sekolah pukul 0700, tetapi 
dipulangkan oleh pihak sekolah. 
Kepala SDN 131 Kota Jambi 
Junaida mengatakan, pemulang- 
an sebagian siswa dilakukan se- 
telah ada surat dari pemerintah 
daerah yang menyebutkan bahwa 
kondisi indeks kualitas udara te- 
lah mencapai batas tidak sehat, 
yaitu 100, Sabtu-Minggu lalu. 
Selain meliburkan sebagian 
swanya, kegiatan belajar-meng- 
as juga distop. 
bagai contoh, upacara sekolah 
dan olahraga ditiadakan untuk 
sementara waktu. Namun, libur 
sementara ini belum dapat di- 


mpai kapan. 
Badan Me- 
teorologi, Klimatologi, dan G 
ofisika (BMKG) Jambi, Kurni- 
aningsih, menjel , pekatnya 
kabut 
normal hing 

Berdasarkan data Dii 
hutanan Provinsi Jambi, jumlah 
titik api yang terpantau Satelit 
NOAA mencapai lima, dua di 
anya di Muaro Jambi. 

Sementara itu, untuk meng- 
atasi kabut asap yang makin 
kat, Gubernur Kalimantan 
latan Rudy Ariffin telah meng 
rim surat ke Badan Nasional P 
nanggulangan Bencana Alam, 
rat tersebut berisi permintaan 
dilaku hujan buatan di wi- 
layah Kalsel. 

”Kami sudah meminta hujan 
buatan. Memang saat ini ada be- 
berapa provinsi yang menjadi 


p sejak pagi belum juga 


a menjel 


ar 


karena mendes 

luas 
apinya banyak, seperti Kaliman- 
tan Tengah,” uji 


priorita 
hny 


dilakukan secep 
mengingat intensit: 
saat ini kian tebal. Kabut 
telah mengganggu penerbangan 
di Bandara Syamsudin Noor, 
baru, 
Dinas Kehutanan Pro- 
vinsi Kalsel Rachmadi Kurdi 
mengatakan, kabut 
menyelimuti sejumlah w 
Kalsel tidak hanya ber 
kebakaran lahan 
wilayahnya, tetapi juga dari pro- 
vinsi tetangga, seperti Kalteng. 
Saat ini, titik api kumulatif 
yang terpantau satelit di wilayah 
Kalsel selama 2012 mencapai 
600 buah lebih. Dari jumlah itu 
yang berada di dalam kawasan 
hutan mencapai 35 persen. 


Belum ditangkap 

Meskipun kabut asap di Pa- 
langkaraya, Kalimantan Tengah, 
kian pekat, belum ada pelaku 
pembakaran lahan yang ditahan. 
Langkah yang dilakukan baru se- 
batas imbauan agar warga tidak 
membakar lahan, 


BEBERAPA KASUS KABUT ASAP DI INDONESIA TAHUN 2012 


1. Aceh: Dari awal 2012 hingga 
permulaan September, telah terjadi 
745 kali kebakaran hutan di Aceh, 

2. Riau: Untuk mengurangi kabut asap 
akibat kebakaran hutan dan gambut 
di Riau, diupayakan pembuatan hujan 
buatan menjelang PON XVII. 

3. Sumbar: Kabut asap telah 
menyebabkan pengguna jalan di 
wilayah Sumbar yang berbatasan 
dengan Provinsi Jambi harus lebih 
hati-hati, 

4. Jambi: Kabut asap telah menyebab- 
kan potensi peningkatan jumlah 
penderita infeksi saluran pernapas- 
an. Pelayaran di sepanjang Sungai 
Batanghari pun terganggu, 

5. Sumsel: Wali Kota Palembang Eddy 
Santana Putra terpaksa mengeluar- 
kan surat edaran memundurkan jam 
kerja dan jam masuk sekolah. 

6. Jabar: Kebakaran hutan di Taman 
Nasional Gunung Ciremai di 


Kabupaten Majalengka dan Kuningan, 
yang terjadi sejak 5 September. 

7. Jateng: Kebakaran hutan di 

lereng Gunung Slamet sejak 25 

Agustus, Kebakaran hutan juga 

terjadi sejak Juni di beberapa lokasi, 

terutama kawasan hutan di lereng 
gunung Sindoro, Sumbing, dan 

Merbabu, 

Kalbar: Kabut asap di Bandara 

Supandio sudah mengganggu 

pernapasan meski belum sampai 

mengganggu penerbangan. 

Kalteng: Kabut asap di Palangkaraya 

mulai mengganggu penerbangan di 

Bandara Tjilik Riwut, Jadwal 

penerbangan berubah, bahkan ada 

yang dialihkan pendaratannya ke 
tempat lain. 

10, Kalsel: Keberangkatan pesawat di 
Bandara Syamsudin Noor, di 
Banjarbaru, ditunda sekitar 1 hingga 
2 jam tiap pagi. 


» 


Sumber: Litbang "Kompas”/SJP, dlolah dari pemberitaan "Kompas" 


Menurut Ketua Tim Penang- 
gulangan Kebakaran Lahan dan 
Hutan Palangkaraya Letnan Ko- 
lonel Wahyu Marhaendro, seba- 
sar kebakaran di Palang- 
li karena disengaja. 

Adapun Sumatera Selatan se- 
lama ini mengandalkan datang- 
nya musim hujan untuk mere- 
dam kebakaran lahan. Berdasar- 


kan data Pelaksana Teknis Dae- 
rah Pengendalian Kebakaran La 
han dan Hutan Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Selatan, Se- 
nin, titik api di wi itu m 
nurun menjadi hanya 9 titik dari 
142 titik sehari sebelumnya. Hal 
ini karena hujan sekitar dua jam 
yang mengguyur wilayah itu tiga 
hari lalu. (TA/IRE/WER/BAY) 


KORUPSI KEHUTANAN 


Mantan Bupati Kampar Dituntut 


PEKANBARU, KOMPAS 
Burhanudin Husin, mantan Bu- 
pati Kampar, Riau, Senin (1/10), 
dituntut enam tahun penjara dan 
denda Rp 250 juta dalam per- 
sidangan Pengadilan Tindak Pi- 
na Korupsi Pekanbaru. Jaksa 
Suharli dan Ronald R dari Kor 
Pemberantasan Korupsi meni 
Burhanudin terbukti bersalah 
melakukan korupsi secara ber- 
sama-sama, seperti diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Ta- 
hun 1999, yang diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 T: 
hun 2001 tentang Pemberantas- 


an Tindak Pidana Korupsi, 
"Perbuatan terdakwa dilaku- 
kan saat pemerintah sedang gen- 
car memberantas korupsi. Per- 
buatan terdakwa tidak mendu- 
kung program pemerintah dalam 
pelestarian hutan dan pembe- 
rantasan korupsi,” ujar Suharli 
tentang hal-hal yang memberat- 
kan Burhanudin. 
Tuntutan jaksa didasari per- 
buatan Burhanudin menerbitkan 
izin usaha pemanfaatan hasil hu- 
tan kayu-hutan tanaman, semasa 
menjabat Kepala Dinas Kehu- 
tanan Riau tahun 2005-2006. 


Burhanudin dianggap mengeta- 
hui dasar dari pengeluaran izin 
itu cacat hukum sehingga produk 
yang dihasilkan juga cacat. 

Kasus Burhanudin terkait pe- 
nyalahgunaan wewenang dalam 
bidang kehutanan juga melibat- 
kan mantan Bupati Pelalawan 
Azmun Jaafar, Azmun dihukum 
1 tahun penjara. Selain itu, kasus 
ini juga melibatkan mantan Bu- 
pati Siak, Arwin AS, yang di- 
hukum empat tahun penjara dan 
mantan Kepala Dinas Kehutanan 
Riau Suhada Tasman. 

Dalam perkara itu, diduga ter- 


6 Tahun Penjara 


dapat suap Rp 14 miliar dari 
Supendi, Direktur PT Bina Daya 
unariyo (Direktur PT 
National Timber and Forest Pro- 
duct), dan Ficky ZZ, Direktur PT 
Bina Daya Bintara. Seluruh uang 
itu dirampas untuk nega 
Burhanudin seusai persidang- 
an tidak mau memberikan ko- 
mentar, Kuasa Hukum Burha- 
nudin, Novriandi, mengatakan, 
jaksa tidak mampu membukti- 
n tuduhan kliennya memper- 
kaya diri sendiri.”Yang dilakukan 
klien saya adalah kesalahan ad- 
ministrasi,” paparnya. 


Dari Jawa Tengah, Senin, di- 
laporkan, dana Program Penang- 
gulangan Kemiskinan di Pe 
taan (P2KP), yang adalah bagian 
dari Program Nasional Pember- 
dayaan Masyarakat (PNPM) di 
Kelurahan Lodoyong, Kecamat- 
an Ambarawa, Kabupaten Sema- 
rang, diduga diselewengkan. Ne- 
gara pun dirugikan Rp 170 juta 

Kepala Satuan Reserse Ki 
minal Polres Semarang Ajun Ko- 
misaris Agus Puryadi mengakui, 
polisi menetapkan dua tersangka, 
yaitu Hadi Purnomo dan Sri T 
anto dalam kasus itu. (SAH/UTI) 


KILAS DAERAH 


Kematian Siswa Pelayaran Diselidiki 

SURABAYA — Maulana Ainul Yagin (19), calon taruna Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2TP) Surabaya, 
ditemukan tewas di kolam pelatihan SAR di lembaga tersebut, 
Minggu (30/9), di Surabaya, Jawa Timur. Keluarga korban 
menduga korban tewas dianiaya. Namun, hingga Senin (/10), 
polisi belum dapat memastikan penyebab kematian. "Otopsi 
jenazah korban sudah selesai, tetapi kami juga masih me- 
nunggu hasilnya,” kata Kepala Kepolisian Sektor Rungkut Su- 
rabaya Ajun Kon Yakhob Silvana, Senin sore. Ainul di- 
temukan tewas di kolam pelatihan SAR pada Minggu sore 
sekitar pukul 16.00. (DEN) 


Hotel Santika Mataram Mulai Beroperasi 


MATARAM — Hotel Santika Mataram mulai beroperasi setelah 
diresmikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi, 
Senin (1/10). Acara peresmian dihadiri Wali Kota Mataram 
Ahyar Abduh, CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo, Di- 
rektur Eksekutif PT Grahawita Santika Lilik Oetama, Gubernur 
Zainul Majdi menyambut baik keberadaan hotel yang berlokasi 
di pusat pemerintahan dan bisnis itu. Dilengkapi 123 kamar, 
hotel ini adalah hotel ke-46 dalam jajaran grup Hotel Santika 
Hotels & Resorts. (RUL) 


Warga Tuntut Saluran Limbah Ditutup 


PASURUAN — Ribuan warga Re- 
joso dan Lekok, Kabupaten Pa- 
suruan, Jawa Timur, Senin (/10), 
menuntut PT Cheil Jedang In- 
donesia Pasuruan menutup salur- 
an pembuangan limbah cair per- 
usahaan itu ke Sungai Rejoso, 
Kerusakan tambak dan tercemar- 
nya sumur sebagai contoh dam- 
pak hadirnya perusahaan penye- 
dap Korea itu. Menang- 
gapi hal itu, General Manager 
General Affair and Environment 
PT CJI, Kulup Widyono, menya- 
takan, menyerahkan se 
ke hukum dan keput 
Pasuruan Dade Angga. "Undang-undang membolehkan limbah 
dibuang ke sungai asal sesuai baku mutu yang ditetapkan. 
Limbah kami sudah diolah dengan baik,” ujarnya, (DIA) 


SERAMKAN — BAGUS ITU 


ISAL TIDAK 
"adas TERPMAK 


Berkas Pegawai Honorer Diverifikasi 

BATAM — Pemerintah masih memverifikasi berkas sedikitnya 
72000 pegawai honorer, Berkas-berkas itu diduga palsu se- 
hingga tidak dapat diproses untuk pengangkatan pegawai ho- 
bagai PNS. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

a Azwar Abubakar mengatakan, verifikasi usulan peng- 
angkatan datang dari 400 kabupaten/kota. Setelah diumumkan 
aja yang akan dia ari 203 daerah. 
a harus diveri ulang,” ujarnya di Batam, Ke- 

1, Senin (1/10). (RAZ) 


Modern PowerPoint 


& Presentation Technigues “ss5) 


30 - 31 Oktober 2012, Hotel Redtop, Jakarta 
DEnI Kaneyan "LD 021-3862827/29/30 cip SHANTY, sigmaseminardymai.com 


CUCI GUDANG BERLIAN 


LEBIH DARI 10.000 PCS EMAS & BERLIAN TERMURAH 
SENAYAN CITY, THE HALL, TGL. 2 - 6 OKTOBER 2012 


da1 
Ne 


DISCOUNT 


0 


TE Wa AE 
ng & Buktikan Ribu: 


Persediaan kursi 


INDONESIA 


Promo tersedia untuk pembelian di : 
www.airasia.com 

- Sales Call Center : (021) 2927 0999 
Sales Office : 
Kelapa Gading : Jl. Boulevard Raya LA4 - No.10 
Dharmawangsa : Komp. Rukan Dharmawangsa 
Sarinah : Sarinah Plaza, LG Floor 
ATSC: SPBU Jl. Boulevard Barat Raya, 
Kelapa Gading - Ph (021) 2938 5395 
Sales Kiosk Carrefour tertentu 

- Travel Agent terdekat 


AirAsia BIG LOYALTY PROGRAM 


Program yang memberikan anda 


TERBANG GRATIS 


Gabung sekarang di airasia.com 


PENERBANGAN (@Z) DIOPERASIKAN OLEH PT INDONESIA AIRASIA, PENERBANGAN (AK) DIOPERASIKAN OLEH AIRASIA BERHAD, PENERBANGAN (FD) DIOPERASIKAN OLEH THAI AIRASIA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


an tidak tersedia di 


akan kartu kredit 


makan per penumpang 


libur sekolah dan akhir minggu. Proce 


akar 


NUSANTARA 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


Buruh tani di lahan persawahan Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (1/10), memanen bibit ikan nila 
di lahan menjelang ditanami padi. Buruh itu mendapatkan upah memanen ikan Rp 500 per kilogram bibit ikan nila untuk memasok 


karamba di Waduk Ci 


ata. Pemanfaatan lahan persawahan untuk pembes 


merupakan usaha pertanian dan perikanan dengan memaksimalkan fungsi lahan yang ada. 


au dikenal dengan sebutan mina padi ini 


Petani Terus Waspada 


Ketersediaan Embung Perlu Diperbanyak 


CIAMIS, KOMPAS — Kemarau berkepanjangan 
membuat ribuan lahan pertanian di Kudus, Jawa 
Tengah, mangkrak akibat krisis air. Kondisi serupa 
juga membuat penanaman cabai merah di wilayah 
Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, merosot 
50 persen. Petani pun waspada dan tak mau merugi. 


"Petani takut rugi besar bila 
memaksakan menanam cabai 
merah saat kemarau panjang ini, 
Apalagi saat ini harga cabai me- 
rah anjlok, dari Rp 28.000 men- 
jadi hanya Rp 13.000 per kg. 

ini air memengaruhi ku- 
bai merah," kata Ketua 
Kelompok Tani Karangsari, Ke- 
camatan Sukamantri, Pipin Arif, 
di Ciamis, Senin (1/10). 

Banyak petani tak mau meng- 
ambil 0 menghadapi minim- 
nya pasokan air saat musim ke- 
marau tahun ini. Saat ini, dari 
sebelumnya mampu memasok 4 
ton cabai merah per hari, petani 
sentra cabai di Ciamis ini hanya 
mampu memasok 2 ton cabai 
merah ke Bandung dan Jakarta. 

Kepala Balai Penyuluh Per- 
tanian, Perikanan, Perkebunan, 
dan Kehutanan Kecamatan Su- 
kamantari Ciamis, Itang menga: 
takan, kondisi paling aman s 


3 


Kami hanya bisa 
berharap musim 
kemarau tidak akan 
berlangsung lama. Kami 
juga mengharapkan 
rencana hujan buatan 
yang akan dilakukan. 


musim kemarau adalah tidak me- 
maksakan menanam cabai me- 
rah. Alasannya, minimnya pa- 
sokan akan memper- 
besar risiko kerugian petani. 
"Kami hanya bisa berharap 
musim kemarau tidak akan ber- 
langsung lama. Kami juga meng- 


harapkan rencana hujan buatan 
yang akan dilakukan Pemprov 
Jabar segera terealisasi supaya 
petani bisa menanam banyak ca- 
bai merah kembali,” katanya. 


Lahan mangkrak 
Dinas Pertanian, Perikanan, 
dan Kehutanan Kabupaten Ku- 
dus mencatat, lahan mangkrak 
seluas 2.000 hektar, Dari jumlah 
itu, sekitar 860 hektar merupa- 
kan bekas sawah dan seluas 1.140 
hektar berupa lahan tebu. Lahan 
itu tersebar di Kecamatan Me- 
jobo, Jekulo, dan Undaan. 
Kepala Dinas Pertanian, Per- 
ikanan, dan Kehutanan Kabu- 
paten Kudus Budi Santoso men- 
jelaskan, lahan mangkrak dapat 
berfungsi lagi jika pembangunan 
Embung Logung tercali Pa- 
salnya, embung itu untuk meng- 
antisipasi banjir di hilir Kudus. 
Selain itu, Sungai Juwana di 
wilayah Kudus harus segera di- 
normaliasi sehingga daya tam- 
pungnya bertambah. Sungai ter- 
sebut dan sejumlah anak sungai- 
nya kerap menimbulkan banjir di 
Mejobo, Jekulo, dan Undaan. 
"Untuk — sementara, — kami 
mengalihfungsikan lahan mang- 
krak itu menjadi area perikanan 
darat. Agar tidak tersapu banjir, 


kami membangun tanggul kolam 
tingginya di atas tinggi maksimal 
genangan banjir,” kata Budi, 

Pada tahun 2012, Pemkab Ku- 
dus menganggarkan Rp 1,5 miliar 
untuk membangun kolam ikan di 
Bulungkulon, Kesambi, Ngem- 
plak, dan Karangrowo. Selain itu, 
jugaada bantuan hibah dari Pem- 
prov Jateng senilai Rp 300 juta 
untuk membangun kolam ikan di 
Desa Kirig dan Gulang 

Sementara itu, jumlah embung 
di Kabupaten Temanggung, Jawa 
Tengah, dinilai belum 
butuhan, Saat kemarau ii 
lah daerah rawan kekering 
Temanggung sekitar 14 kecamat- 
an, sedangkan jumlah embung 
a baru tiga lokas 
Pp tiap tahun ka- 
sa terus membangun em- 
bung agar kebutuhan air selama 
musim kemarau bagi 14 keca- 
matan rawan kekeringan dapat 
tercukupi,” ujar Wakil Bupati 
Temanggung Budiarto, di sela 
kunjungan ke lokasi embung di 
Kecamatan Kledung, Kabupaten 
Temanggung. 

Embung adalah kolam yang 
dirancang sebagai penampungair 
hujan. Air yang ditampung di- 
distribusikan ke lahan perta 
saat kemarau. (HEN/EGI/CHE) 


KEPALA DAERAH 


Disetujui Mundur, Jokowi Tunggu Pelantikan 


SOLO, KOMPAS — Rapat pa- 
ripurna Dewan Perwakilan Rak- 
yat Daerah Kota Surakarta, Jawa 
Tengah, Senin @/10) malam, me- 
nyetujui permintaan pengundur- 
an diri Joko Widodo atau Jokowi 
sebagai Wali Kota Surakarta (So- 
lo) periode 2010-2015. Den, 
persetujuan itu, Jokowi kini ting- 
gal menanti pelantikannya se- 
bagai Gubernur DKI Jakarta ber- 
sama dengan Basuki Tjahaja Pur- 
nama sebagai wakil gubernur, se- 
telah memenangi Pemilihan 
Umum Kepala Daerah DKI Ja- 
karta pada 20 September lalu. 
Rapat Paripurna DPRD Solo 
juga menyetujui usulan pengang- 
katan Wakil Wali Kota Solo FX 
Hadi Rudyatmo menjadi Wali 
Kota Solo 2010-2015. Rapat di- 


hadiri 35 dari 40 anggota DPRD 
Kota Solo. Empat di antaranya 
menunaikan ibadah haji dan satu 
orang sakit. Rapat dipimpin Ke- 
tua DPRD Kota Solo YF Sukasno, 
yang didampingi Wakil Ketua 
Supriyanto dan M Rodhi. 

Persetujuan itu, kata Sukasno, 
karena ada surat permohonan 
berhenti dari Jokowi sebagai Wa- 
li Kota Solo tertanggal 1 Oktober 
2012, Surat Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) DKI Ja- 
karta tentang Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Suara dalam Pilkada 
DKI Jakarta Putaran Kedua, dan 
Surat Keputusan KPU DKI Ja- 
karta tentang Penetapan Hasil 
Pilkada DKT Jakarta Putaran Ke- 
dua yang dimenangi Jokowi dan 
Basuki. Selanjutnya, DPRD Kota 


Solo mengusulkan pemberhen- 
tian Jokowi dan pengangkatan 
Hadi Rudyatmo kepada Menteri 
Dalam Negeri. 

Jokowi mengakui, selama tu- 
juh tahun merasakan kerja sama 
dan sinergi antara Pemerintah 
Kota Solo dan DPRD Kota Solo. 
Ia pun tidak pernah merasa di- 
jegal meski demikian tetap me- 
rasa dikontrol. 

”Saya tak ingin pamit dan juga 
tidak ingin Bapak dan Ibu meng- 
ucapkan selamat jalan pada saya. 
Saya hanya pindah tugas, masih 
di Negara Kesatuan Republik In- 
donesia,” kata Jokowi. 


Pelantikan Gubernur DIY 


Dari Daerah Istimewa Yog- 
yakarta dilaporkan, anggaran pe- 


lantikan Gubernur/Wakil Gub 
nur DIY sebesar Rp 16 mi 
dinilai terlalu besar dan tak efek- 
tif, Karena itu, perlu dipangkas. 

Desakan pemangkasan biaya 
pelantikan itu menguat saat Ra- 
pat Koordinasi Panitia Khusus 
Penetapan Kepala Daerah DIY, 
Senin petang, di DPRD DIY. Be- 
berapa mata anggaran yang akan 
dihapus adalah dana publikasi 
Rp 300 juta dipangkas menjadi 
Rp 75 juta. Dana jamuan makan 
untuk warga Rp 250 juta, untuk 
10000 orang, dihapuskan. 

“Saya tidak yakin warga yang 
hadir sebanyak itu. Jika mereka 
sebagian besar tidak hadir, dana 
jamuan itu akan s ” papar 
anggota Komisi D DPRD DIY, 
Esti Wijayanti. (EKI/ABK) 


PEMILIHAN KEPALA DAERAH 


KPU Sulawesi Tenggara Belum Tetapkan Calon 


KENDARI, KOMPAS — Ko- 
misi Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Tenggara, hingga Senin 
(1/10) pukul 22.00 Wita, belum 
mengumumkan pasangan calon 
gubernur/wakil gubernur yang 
akan bersaing dalam pemilu ke- 
pala daerah. Rapat penetapan 
yang digelar KPU Sultra terus 
molor sehingga belum membu- 
ahkan hasil. 

Sesuai jadwal tahapan pilkada, 
pada 1 Oktober KPU Sultra me- 
netapkan pasangan calon kepala 
daerah setelah persyaratannya 
diverifikasi. Setelah itu, tahapan 
dilanjutkan dengan pengundian 
nomor urut, 

Rapat tertutup KPU Sultra di- 
mulai sekitar pukul 16.00 Wita di 
Kendari. Rapat diikuti empat dari 
lima anggota KPU Sultra, yakni 
Ketua KPU Mas'udi dan tiga ang- 
gota, yakni Eka Suaib, LM Ardin, 
dan Abdul Syahrir. Seorang ang- 
gota KPU, Bosman, berada di 
Jakarta untuk urusan dinas. 

Setelah berjalan sekitar dua 
jam, rapat bubar tanpa kepastian 
kapan pasangan calon diumum- 
kan. Mas'udi enggan memberi- 
kan keterangan. Eka Suaib hanya 
menjawab, "Masih (akan) ber- 
lanjut.” 

Penetapan calon ini alot. Sejak 


DAFTAR BAKAL CALON GUBERNUR SULTRA 


YANG MENDAFTAR KE KPU 


1. Nur Alam-Saleh Lasata (petahana) 


Partai: PAN, PKS, PDI-P, Partai Demokrat, PKB, Partai Bulan Bintang, 
Gerindra, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan 11 partai 


nonparlemen 
2. Ali Mazi-Wuata Saranani 


Partai: Golkar dan 21 partai nonaprlemen 


3. Buhari Matta-Amirul Tamim 


Partai: PPP, Hanura, PNBK, PBR, PKNU, PPRN 


4. Ridwan BAE-Haerul Saleh 
Partai: Golkar 


5, Sabaruddin Labamba-Kasir 
Partai: PAN 


6. Laode Asis-Justin 
(independen: 


pagi, kantor KPU Sultra dida- 
tangi pengunjuk rasa yang me- 
nilai banyak terjadi pelanggaran 
dalam tahapan pilkada. Salah sa- 
tu kelompok massa menamakan 
diri Aliansi Masyarakat Penegak 
Demokrasi Sultra. 

”Tahapan (pilkada) tak sesuai 
dengan undang-undang dan per- 
aturan KPU” papar Arwah, koor- 
dinator aksi. Keberatan massa, 
antara lain, penetapan calon di- 
nilai melangkahi tahapan pene- 
tapan daftar pemilih tetap. Selain 
itu, Panitia Pemungutan Suara 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yatakan gugur oleh KPU) 


(PPS) tidak melakukan pemu- 
takhiran data pemilih. 

Pilkada Sultra akan digelar pa- 
da 4 November 2012. Ada enam 
pasang calon yang mendaftarkan 
diri ke KPU. Keenam pasang ca- 
lon itu adalah petahana (incum- 
bent) Nur Alam-Saleh Lasata, Bu- 
hari Matta-Amirul Tamim, Ri- 
dwan BAE-Haerul Saleh, Ali Ma- 
zi-Wuata Saranani, Sabaruddin 
Labamba-Kasir, dan — Laode 
Asis-Jusrin. Adapun Laode Asis 
sebelumnya berpasangan dengan 
Wuata, tetapi saat verifikasi oleh 


KPU, Wuata mundur. 


Calon perseorangan 


Dari Bandung dilaporkan, ca- 
lon perseorangan untuk Pilkada 
Jawa Barat dibuka mulai Senin 
hingga 5 Oktober 2012. Agar bisa 
mendaftar, calon perseorangan 
harus menyerahkan bukti du- 
kungan sebanyak 1474614 orang 
yang tersebar di minimal 14 ka- 
bupaten/kota di Jabar. 

"Penyerahan berkas harus di- 
lakukan oleh pasangan calon,” 
kata Ketua KPU Jabar Yayat Hi- 
dayat, Senin. Jumlah persyaratan 
minimal dukungan lebih dari 14 
juta itu diatur dalam Peraturan 
KPU Nomor 9 Tahun 2012, yakni 
3 persen dari total populasi pro- 
vinsi yang bersangkutan. Hasil 
penghitungan data penduduk po- 
tensial pemilih pemilu dari Pe- 
merintah Provinsi Jabar, jumlah 
penduduk provinsi itu mencapai 
49.153.773 jiwa. 

KPU Kota Sukabumi, Jabar, 
Senin, juga membuka pendaf- 
taran untuk calon kepala daerah 
dalam pilkada tahun 2013. Ketua 
KPU Kota Sukabumi Anton 
Rachman, Senin, menjelaskan, 
calon perseorangan harus me- 
miliki minimal 17722 dukungan 
warga. (ELD/ENG/HEI) 


KEDAULATAN UDARA 


Pesawat Asing Dicegat, Dipaksa Mendarat 


BALIKPAPAN, KOMPAS — 
Sebuah pesawat sipil asing jenis 
Cessna dari Amerika Serikat di- 
paksa mendarat oleh Tentara Na- 
sional Indonesia Angkatan Udara 
di Bandar Udara Sepinggan, Kali- 
mantan Timur, Minggu sore, Pe- 
sawat itu dinilai melintasi 
layah udara Indonesia tanpa izin. 
Hingga Senin (1/10) sore, pesawat 
yang dipiloti Michael A Boyd itu 
belum dibolehkan melanjutkan 
penerbangan. 

"Pesawat dan pilotnya masih 
kami amankan di Bandara B 
papan sampai dokumen perizin- 
an terbang dipenuhi” ungkap 
Kolonel (Pnb) Djoko Senoputro, 
Komandan Pangkalan Udara TNI 
AU Balikpapan, Senin. 


Dokumen itu antara lain flight 
approval dan flight security (izin 
terbang dan keamanan terbang). 
Apabila tidak memiliki dokumen 
itu, pesawat itu tidak tercatat 
sebagai yang diperbolehkan me- 
lintasi wilayah udara suatu ne- 
gara. Pesawat bisa saja dipaksa 
mendarat (forced down). 

Pesawat Cessna 208 dengan 
nomor registrasi N-354RM itu 
berangkat dari Kepulauan Koror, 
Republik Palau, di Perairan Pa- 
sifik, menuju ke Singapura. Pe- 
sawat terdeteksi radar TNI AU di 
Manado sejak Minggu pagi dan 
ditanyai kelengkapan dokumen- 
nya. Pilot tidak bisa memberi- 
tahukan dokumen yang dimiliki 
untuk melintasi Indonesia. 


TNT AU pun mengerahkan dua 
pesawat tempur Sukhoi dari Ma- 
kassar untuk mengejar, Saat ber- 
ada di wilayah udara Palu, pilot 
diperintahkan mendarat dan di- 
arahkan ke Bandara Sepinggan. 
Pilot Cessna mematuhi dan men- 
daratkan pesawat. 

Pesawat itu dipesan Hawker 
Pacific Jet melalui Operator 
Globeflyers dan akan diopera- 
sikan di Papua dengan rencana 
registrasi PK-ICY. 

Prasetyo dari Humas Bandara 
Balikpapan mengatakan, barang 
yang dibawa pilot asing itu hanya 
kelengkapan pribadi dan kamera. 
Isi kamera sedang dianalisis. "Pe- 
meriksaan masih dilakukan,” 
ujarnya di Balikpapan. (PRA) 


PERTANIAN 


Lahan Sawah Terus Menyusut 


BENGKULU, KOMPAS — Lu- 
as lahan sawah di Provinsi Beny 
kulu pada tahun 2011 tersisa 
103.771 hektar. Padahal tahun 
2007, luas sawah masih mencapai 
106.822 hektar. Sebaliknya, luas 
perkebunan kelapa sawit pada 
tahun 2010 mencapai 190.787 
hektar, atau meningkat dari 
105.654 hektar pada tahun 2007, 

Penyusutan lahan terjadi k: 
rena sejumlah petani mengalih- 
kan sawahnya menjadi kebun ke- 
lapa sawit yang dinilai lebih 
menguntungkan. 

"Jika laju penyusutan ini tidak 
segera dikendalikan, akan meng- 
ganggu ketersediaan beras pada 
masa mendatang di Bengkulu," 
kata Kepala Dinas Pertanian 


Provinsi Bengkulu Edi Nevian, 
Senin (4/10). 

Penyusutan sawah rata-rata 
750 hektar per tahun. Jika asum- 
si produktivitas 5 ton per hektar, 
berarti 7500 ton gabah kering 
panen hilang dalam dua tahun. 

Edi 


sekitar 30 persen dari total sawah 
yang ada, maka kebanyaka 
ni di Bengkulu menanami sawah- 
nya sekali dalam setahun. Peng- 
hasilan dari panen padi yang di- 
peroleh setahun sekali itu sangat 
mungkin jadi alasan petani ber- 
alih menanam sawit. Dengan sa- 
wit diyakini bisa panen secara 
rutin setiap bulan. 
Barlian, petani di Di 


Sungai 


Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, 
Kabupaten Mukomuko, menga- 
takan, alih fungsi lahan sawah di 
Mukomuko cukup banyak. Sem- 
bilan pabrik pengolahan minyak 
sawit mentah (CPO) yang ber- 
operasi di Mukomuko menjadi 
jaminan pz Il panen sawit. 
Menurut Kabid Pengembang- 
an Dinas Perkebunan Provinsi 
Bengkulu Nazamuddin, petani 
memilih menanam kelapa sawit 
karena budidayanya yang dinilai 
mudah serta bisa dipanen secara 
rutin dua kali setiap bulan. 
Karet, kopi, kakao, dan sawit 
jadi komoditas yang diunggulkan 
di Bengkulu. Permintaan bantu- 
an bibit sawit dari petani banyak 
sekali,” ujar Nazamuddin. (ADH) 


(B? 10561) 766 15 


Bogor 


@ 1&:00-18:00 
t4 Hotel Santika 
&' (0251) 8390 2112 


Serpon 


@ 12:00-17: 


tx4 Hotel Santika-BSD 
(&' (021) 29211484 


Bandun 


@ 14:00-191 


ae ad 


4 Hotel Hilton 


'B' 1022) 8606 2212 


IM Edlnkconnex 


@edinkconnex 


IN wwwadiinkaducaton.com 


an- 


ar Wiz 


"5 2. 


(B' 1031) 738 2068' 


Jakarta 


@ 18:00-18:00 
tx Hotel GRAND SAHID JAYA 
(&' (021) 252 4568 


» Bawa data akodemis untuk penilaian langsung 
didukung oleh 


1 


» 


» 


defined in the ADB Guidelines 


a 


office of: 


- 


Asia Afrika No. 63 Bandung. 


« 


preparation or delivery of bids. 


The Government of Republic of Indonesia 
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 


Invitation for Bids 


Date: 

Loan No'and Titis” | ADB-2619 INO 

Package Noand | Package P7 

Titi: West Java Region : Bandung, Bekasi & Karawang Branches 
Deadiine for Bid 

Pear 19 November 2012 ia 


PT, PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 
Chairman of Procurement Committee 

Jl. Asia Afrika No. 63 

Bandung - INDONESIA 

Telephone: (62-22) 4230747(Hunting) Facsimnile : (62-22) 4230822 


5. The bidding documents may be obtained in hard copy in person from the above address by the 
prospective bidders themselves or their authorized representatives, or upon specific reguest will be sent to 
the prospective bidders through courier services, upon payment of non-relundabie fee of IDR of IDR 
5,000,000,- or in a convertible currency. 


6. The provisions in the Instruction to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of 
the Asian Development Bank Standard Bidding Documents (September 2010). 
Works-Smali Contracts (SBD Works-Smai!). 


Pre-bid Conference will be held on 16 October 2012 at PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Office at Jl. 


The Republic of Indonesia (GOI) has received a loan from the Asian Development Bank in towards the cost 
Of the Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project. It is intended that part of this 
loan will be used for payments under the contract named above. The contracts will be jointly financed by 
the ADB and the Agence Francaise de Developpement (AFD). The eligibiity rules and procedures of the 
ADB will be govern the bidding process. 


The PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (the Employer) now invites sealed bids from eligible Bidders 
for the supply of eguipment and instaliation, testing 

170 kmcof UG Cabie Lines NA2XSEYBY 12/20 kV, 3x 240 mm2 

48 kmcof UIG Cable Lines NA2XSEYBY 12/20 kV, 3 x 300 mm2 
mc 20 KV O/H Lines AAAC 3 x 150 mm2 
units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 100 KVA 
15 units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 160 KVA 
2 units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 400 KVA 
B7 kmcofLV OM Cable Line NFA2X-T 3x70 mm? # 1x50 mm 


and commissioning of Distribution lines as follow: 


National Competitive Bidding (NCB) will be conducted in accordance with ADB's Single-stage: Two 
Envelape bidding procedures and is open to all bidders from eligible source ADB member countries as 


Interested eligible Bidders may obtain further information from and inspect the Bidding Documents at the 


the Procurement of 


8, Bidders shall submit their bid in sealed envelopes and clearly marked " Bid for Package 7 : Supply and 
Instaliation of Distribution Material and Eguipment for West Java Region : Bandung, Bekasi & 
Branches to the address above not later than 19 November 2012 at 10.00 a.s. WIST, together with Bid 
Security of an amount as Indicated in bidding document. Late bids will be rejected. 


Bids will be opened on 19 November 2012 at 10.10 a.m. WIST at the address above in the presence of the 
Bidder's representatives who Choosen to attend. 


10.The Empioyer will not be responsible for cost or expenses incurred by bidders in connection with the 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


23 


INFO | KESEHATAN 


eluarga merupakan pusat 

kehidupan yang menen- 

tukan sebagian — besar 

kualitas kebahagiaan setiap 

individu. Dewasa ini, seiring 
dengan tuntutan kehidupan yang semakin 
tinggi dalam hal karier dan penghidupan 
menyebabkan waktu yang seharusnya 
banyak dihabiskan untuk keluarga menjadi 
jauh berkurang. Hal ini semakin terlihat 
pada keluarga modern dan urban yang 
rata-rata menghabiskan waktu kerja lebih 
dari 8jam di luar rumah. 

Kemajuan teknologi, hiburan, dan 
komunikasi pun semakin mengurangi 
waktu berkualitas keluarga. Akibatnya, 
masing-masing individu menjadi seolah- 
olah terkungkung dalam dunianya sendiri, 
bahkan di saat berkumpul bersama anggota 
keluarganya. Ketika anggota keluarga 
berkumpul, — masing-masing individu 
justru asyik menatap layar ponsel atau 
televisi tanpa kehilangan fokus sedikit 
pun. Dengan demikian, dapatlah ditebak 
kualitas kebersamaan sebuah keluarga 
menjadi semakin berkurang. 

Waktu bersama keluarga sejatinya 
sangatlah penting. Pada momen itulah 
orangtua dapat menjalin komunikasi 
dengan anak atau mendengarkan kisahnya 
di sekolah maupun dalam lingkungan 
pergaulan. Lebih dalam lagi, orangtua 
dapat — mendengarkan — aspirasinya, 
menyatakan kasih sayang, serta perlahan- 


SHuTERSTOdI 


lahan secara konsisten menanamkan nilai- 
nilai pendidikan dan budi pekerti pada 
sang buah hati. 

Hal utama yang menjadi kunci solusi 
dari minimnya waktu berkualitas adalah 
kemampuan mengatur waktu dengan 
baik. Cobalah untuk membuat jadwal 
dan menuliskan kegiatan-kegiatan yang 
telah menjadi agenda rutin. Dengan 
demikian, terlihat waktu luang yang dapat 
didedikasikan penuh untuk keluarga. 
Jangan lupa untuk bertanya kepada 
pasangan atau anak-anak terkait waktu 
yang tepat untuk berekreasi atau sekadar 
berkumpul bersama. 

Akan tetapi, kemampuan manajemen 
waktu tak semata-semata menjadi solusi 
satu-satunya tanpa dibarengi dengan 
penentuan skala prioritas. Pastikan bahwa 
Anda dapat memberikan porsi perhatian 
lebih besar untuk keluarga dibandingkan 
dengan hal lainnya, terutama pada saat 
buah hati masih membutuhkan kasih 
sayang orangtua secara intens. Hindarilah 
membawa pekerjaan kantor ke rumah 
agar dapat memfokuskan diri untuk 
mendampingi anak mengerjakan tugas 
sekolah, makan malam, atau menonton 
televisi bersama. 


Tanamkan kesadaran 

Terkait hal ini, PT Kalbe Farma Tbk 
yang berdiri sejak tahun 1966 juga ingin 
merangkul pelanggan dalam satu ikatan 


Ketika Keluarga 
adalah Segalanya 


Apakah Anda termasuk orangtua pekerja yang menjalani rutinitas berangkat 

di saat langit masih gelap dan pulang ketika langit telah gelap kembali? Apakah 
Anda termasuk orangtua pekerja yang kerap mendapati buah hati dalam keadaan 
terlelap saat tiba di rumah? Jika iya, mulailah pandai-pandai mengatur diri agar tak 
kehilangan waktu berkualitas bersama keluarga. 


keluarga Kalbe. Salah satu wujud konkret 
yang dilakukan adalah meluncurkan Kalbe 
Family Rewards Card, Ini merupakan 
program yang merangkul semua pelanggan 
dalam satu ikatan keluarga Kalbe. 

Kalbe Family, lebih dari sekadar 
program yang diluncurkan oleh Kalbe 
Farma untuk mengapresiasi pelanggan 
setianya. Kalbe Family pada hakikatnya 
juga merupakan sebuah ajakan untuk 
keluarga agar menyadari bahwa harta yang 
paling berharga dari setiap individu adalah 
keluarga. 

“Nama Kalbe Family diangkat dengan 
semangat yang sama bahwa pelanggan 
setia Kalbe adalah orang-orang terdekat 
yang lebih dari sekedar sahabat, tetapi 
merupakan anggota keluarga kami," jelas 
Director & Chief Marketing Officer PT 
Kalbe Farma Tbk Ongkie Tedjasurja. 


Bahagia dan sehat 

Melalui program Kalbe Family, PT 
Kalbe Farma Tbk menyediakan banyak 
sarana untuk keluarga agar menjadi 
keluarga yang semakin bahagia dan sehat. 
“Dengan program Kalbe Family, kami 
mengharapkan seluruh keluarga Indonesia 
dapat menjadi keluarga yang sehat jasmani 
dan rohani, lebih rutin memberikan waktu 
yang berkualitas bersama keluarga,” ujar 
Business Unit Head CRM PT Kalbe Farma 
Tbk Andreas Setiawan Santoso. 


Produk-produk — Kalbe disediakan 


KALBE family 


REWARDS CARD 


1319 5b18 931b 


RAHAYU SULISTIYANI 


REWARDS 
CARD 


Persembahan Terbaik untuk Keluarga Anda 


Nikmati kebahagiaan keluarga bersama Kalbe Family Rewards Card. Dapatkan 


ribuan hadiah menarik dan nikmati manfaat istimewanya di ratusan Kalbe Family 


SPOT di kota Anda. 


2 KALBE 


Customer Care 


Segera dapatkan kartunya dengan membeli produk nutrisi Kalbe senilai mnimum 


150.000,- melalui 


Rp 


Kalbe Home 


Delivery 500880, 


www.kalbestore.com atau toko terdekat." 


“syarat dan ketentuan berlaku, info lebih lanjut hubungi Kalbe Customer Care 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kalbe e-Store 


Bebas Pulsa 


untuk menjaga kesehatan 
seluruh anggota keluarga. 
Konsumen juga dapat 
menikmati ribuan hadiah 
berupa mainan maupun 
alat rumah tangga 
untuk menyemarakkan 
suasana berkumpul 
bersama — keluarga di 
rumah, Ditawarkan pula 
Kalbe Family SPOT yang 
merupakan program 
kerja sama dengan 
ratusan merchant untuk 
memberikan pilihanrumah 
makan, layanan kesehatan, 
pendidikan, serta fesyen 
untuk meningkatkan frekuensi dan 
kualitas kebersamaan anggota keluarga 
di luar rumah pada saat rekreasi di akhir 
pekan. 

Pemegang Kalbe Family Rewards Card 
dapat menikmati potongan harga dan 
program promosi lainnya yang ditawarkan 
oleh ratusan merchant rekanan, Cukup 
dengan menunjukkan Kalbe Family 
Reward Card saat bertransaksi di beberapa 
merchant yang berpartisipasi, konsumen 
akan mendapatkan manfaat lebih yang bisa 
dinikmati bersama keluarga tercinta. 

Selain Kalbe Family Reward Card, 
layanan lain yang telah diluncurkan adalah 
Kalbe e-Store, Kalbe Home Delivery, 
dan Kalbe Customer Care. Kalbe e-Store 


Dapatkan manfaat Ka at 


TOMMY B UTOMO 


adalah layanan belanja daring (online) 
untuk produk-produk Kalbe. Kalbe e-Store 
juga menjadi online nutrition store pertama 
di Indonesia. Anda dapat mengaksesnya 
melalui www.kalbestore.com. 

Jika ingin menikmati layanan Kalbe 
Home Delivery, Anda dapat menghubungi 
nomor telepon 500880. Ini merupakan 
layanan pemesanan dan pengantaran 
untuk setiap pembelian produk-produk 
Kalbe. Layanan ini sudah dapat dinikmati 
hampir di seluruh kota besar di Indonesia, 
Kalbe Customer Care yang merupakan 
layanan konsultasi gizi dan produk-produk 
Kalbe ini dapat diakses melalui nomor 
telepon 0800-140-2000. (IKLAN/GPW) 


Ya 
Ng 


(Kalbe Family/SPOT :/ | 


KALBE 


Home Delivery 


memnjo 


#“BEPPU 


sme6ach 


KALBE e-srtore 


Online Nutritionals Store 


www.kalbestore.com 


Kami Jawab, Kami Antar 


NUSANTARA 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


Harmoni 


Menyeberangi sungai besar dan melewati jembatan 
serta apit surang (gapura) jadi pertanda memasuki 
Pura Taman Ayun, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. 
Taman yang asri dengan hamparan rumput hijau, 
cemara angin, pohon bodi, kolam seperti sungai berisi 
ikan nila yang mengelilingi area pura, serta candi air 
mancur menjadi pemandangan luar biasa. 


Oleh AYU SULISTYOWATI dan COKORDA YUDHISTIRA 


ura Taman Ayun berdiri 
Pss abad ke-17 atau se- 

kitar tahun 1634. Saat itu, 
yang memimpin Raja Mengwi 
Tjokorda Sakti Blambangan atau 
I Gusti Agung Ngurah Agung, 
Area pura tercatat seluas 100 
meter x 250 meter, Raja Meng- 
wi memercayakan pembangun- 
an pura ini kepada arsitek asal 
China, Kang Choew, 

Jika melihat fisik dari seluruh 
pahatan bangunan memiliki ga- 
ya Jawa dan Bali. Ketinggian 
jumlah meru merupakan angka 
ganjil, tertinggi adalah 11 tum- 
pang dan jumlah tumpang pa- 
ling sedikit tiga. Meru adalah 
bangunan dari ng ber- 
atap limas dari ijuk, serabut po- 
hon enau. Adapun tumpang 
adalah atap limas yang bertum- 
puk dari paling besar dan me- 
ngecil ke atas seperti pohon ce- 
mara, 


dijadikan perwakilan pura-pura 
utama di Bali. Ini upaya Raja 
Mengwi saat itu meringan 
warganya jika ingin sembah- 
yang, tak perlu jauh-j 
ra Besakih karena sarana trans- 
portasi belum sebaik sekarang. 
Sementara itu, tempat sem- 
bahyang kalangan keluarga Ke- 
rajaan Mengwi memiliki pura 
sendiri di dalam Utama Man- 
dala. Seorang Pendeta Pura 
Taman Ayun Jro Mangku Ida 
Bagus Punia dan beberapa pe- 
mangku memiliki amanat 
menghaturkan sc setiap hari. 
Sejak pagi hingga sore, 
pengunjung dapat berkeliling 
melihat pura hingga mengajak 
keluarga sekadar menikmati ko- 
lam dan taman. Namun, 
pengunjung tidak diperkenan- 
kan memasuki kawasan utama 
pura, Tiket pengunjung harga- 
nya Rp 15000 per orang untuk 


per orang untuk wisatawan do- 
mestik, 

Letak Taman Ayun sek: 
kilometer dari Kota Denpasar, 
Di sekitar pura terdapat warung 


jaga kesucian serta keber: 


Meru di Pura Taman Ayun 


PURA TAMAN AYUN, MENGWI, BALI 


Tabanan 
KABTABANAN  // 
Kediri 


Tanah Lot ” IL 
DeNpasAR || 
SAMUDRA HINDIA ATA 
Legian g )| 
Kutas| 1 
| 
Bandar Ngurah Ra ak Pi 
TELUK JIMBARAN ““((- 1) Benoa 
Jimbaran 
1 Nusa Dua 
Uluwatu Ox. 1 
TANJUNG — 
MEBULU 


wisatawan asing dan Rp 10.000 


Ha TN 
If Gianyar 
Ska cianyar N-—-— 


tradisional, jajanan, dan tempat 
parkir, Ke depannya, pemerin- 
tah setempat akan membebas- 

sekitar lima kilometer 
JM di depan Pura Ta 

i dilalui kend 
bagian dari mer 
n tanahnya dan keh 
alam sekitarnya. 

Pura Taman Ayun terbagi da- 
lam tiga kawasan: Utama Man- 
dala, Madia Mandala, dan Nista 
Mandala. Umat Hindu yang 
akan bersembahyang dan ka- 
langan keluarga Kerajaan Meng- 


Ayun agar 
Ini 

ga ke- 

ikan 


Iki Utama Mandala. Ma 
yang berkunjung hanya bi- 
melihat dari luar pagar pura 
itar 150 sentimeter, 


ang diperkenankan me- 
Bi 

RN 

Bj 9 


n tetap bisa mengam- 
bil gambar dan melihat aktivitas 
di kawasan utama. 


5km Aturan dibuat agar pengun- 
—— jung tidak sembarangan mema- 
cuxawan Suki wilayah untuk sembahyang 


Alam Pura Taman Ay 


hingga tempat itu tetap ter- 


Pintu masuk berupa bangun- 
an gerbang tinggi dengan pintu 
dari ukir kayu hanya 
terbuka saat ada upa- 
cara besar di pura itu. 
Dalam kesehariannya, 
para pemangku serta 
umat yang bi 
bahyang melalui 
pintu kecil dari kanan 


cunikan pura ini 
terdapat di dua kolam seperti 
slu- 


n utama, Ini menjadi 
konsep kolam yang 
mengelilingi pura di Pulau Bali. 
Bupati Badung Anak Agung 
Gede Agung yang juga keturun- 
an Kerajaan Mengwi menjelas- 
kan, area pura ini tetap punya 
konsep China, yaitu konsep ang- 


S Seorang 
wisatawan asing 
berkeliling menik- 
mati keindahan 
Pura Taman Ayun, 
Kabupaten Badung, 
Bali, akhir Agustus 
lalu. Selain 
pengunjung yang 
ingin bersembah- 
yang, pengunjung 
lain hanya bisa 
menikmati 
keindahan pura dari 
luar pagar, Pura ini 
dibangun pada abad 
ke-17 oleh Raja 
Mengwi Tjokorda 
Sakti Blambangan 
dan menjadi bagian 
dari Warisan 
Budaya Dunia. 


KOMPAS /AYU SU LISTYOWATI 


sa tidur jika dilihat dari angk: 
Apit surang merupakan kepala 
dari angsa, lalu jalan setapak 
masuk itu adalah leher angsa, 
dan baru menuju badan angsa. 
Selain itu, fungsi pura ini me- 
muat tiga hal, yaitu religius, 
mersatu, dan « 
ekonomi, Fungsi reli- 
gius merupakan pela- 
dap ma- 


mers 


an dan ma 
dari & 
turunan, serta sosial 
ekonomi tecermin pada kolam 
yang bisa menjadi waduk bagi 
pengairan subak sekitar 40 desa 


ni pun terharu dengan 
tah selama 
pura dari 
menjadi 


serta Bali hingga bagian war 
dunia. Kami berusaha konsii 
mempertahankannya,” kata Ge- 
de Agung, pertengahan Agustus 
lalu, di Badung. 


Juni lalu, UNESCO menetap- 
kan Pura Taman Ayun jadi ba- 
gian dari empat lokasi budaya 
subak Bali sebaga risan bu- 
daya dunia. Tradisi itu menun- 
jukkan nilai filosofi Tri Hita Ka- 
rana, yakni keseimbangan ma- 
nusia dengan Tuhan, manus 
dengan manusi: 
dengan alam. Lokasi itu adalah 
Pura Ulun Danu Batur dan Da- 
nau Batur (Bangli), Subak Pa- 
kerisan (Gianyar), Catur Angga 
Batukara (Tabanan), dan Pura 
Taman Ayun (Badung). 

Ketua Grup Riset Sistem 
Subak Universitas Udayana I 
Wayan Windia menyatakan, air 
kolam mengelilingi pura mampu 
memberikan manfaat bagi peng- 
'a. Karena 
n Ayun layak jadi 
an budaya dan perlu dijaga 
Semua menyatu 
menjaga harmoni alam. 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Harmoni Alam Pura 
Taman Ayun" di 
vod.kompas.com/ 
tamanayun 


Dialog 
Tangkal 
Radikalisme 


JIMBARAN, KOMPAS — Di- 
alog menangkal radikalisme mu- 
lai usia dini menjadi topik dalam 
peringatan tujuh tahun peledak- 
an bom di Kafe Menega, Kafe 
Nyoman (Jimbaran), dan Kafe 
Raja's (Kuta), Badung, Bali, Senin 
(4/10), di Kafe Menega. 

Penyelenggara dari Lazuardi 
Biru serta Kelompok Isana De- 
wata mengajak sejumlah siswa 
bersama guru tingkat SMP dan 
SMA dari Pulau Dewata berdis- 
kusi bersama mantan anggota 
Jemaah Islamiyah yang kini 
menjadi penggerak Barisan Tolak 
Terorisme, Mohamad Nasir bin 
Abas, dan tokoh Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama KH Masdar Fa- 
rid Mas'udi, 

Dalam dialog terungkap, ge- 
nerasi muda dianggap meru 
kan kalangan yang rawan disu- 
supi kekuatan radil . Ling- 
kungan keluarga, sekolah, serta 
sistem dari pemerintah memiliki 
tanggung jawab menjaga gene- 
rasi muda agar tidak terpengaruh 
seperti masuk dalam satu ke- 
lompok tertentu yang mengatas- 
namakan salah satu agama. 

”Anak muda usia sekolah mulai 
menjadi sasaran perekrutan ke- 
lompok radikalisme. Pemahaman 
radikalisme hingga terorisme perlu 
disampaikan kepada siswa di se- 
kolah ataupun lingkungan kelu- 
arganya," kata Nasir Abas. 

Ta menekankan pentingnya 
pengaruh toleransi anta 


muda. 
radikalisme 
sej jumlah 


bagi kaum 


kelompok 
perekrutan 


seperti 
anggota 


tu agama itu makin 
berani dan tidak terarah sasaran 
peledakannya, seperti yang ter- 
jadi di Solo (Jawa Tengah) belum 
lama ini, 

Adapun Masdar Mas'udi me- 
nekankan perlunya memberikan 
pemahaman pengertian me- 
ngenai keagamaan yang benar 

la generasi muda, terutama 
yang masih sekolah. 

Sementara itu, pada 12 Okto- 
ber mendatang, Pemerintah Aus- 
tralia merencanakan peringatan 
10 tahun peledakan bom di Kut: 
Kegiatan itu akan digelar di Ga- 
ruda Wisnu Kencana. (AYS) 


Berkelana di Negeri Dongeng 
Santa Claus Village 


Penghujung tahun akan segera tiba. Banyak orangtua kembali 
sibuk mempersiapkan rencana untuk mengisi libur, antara lain 
dengan mengajak anak mengunjungi tempat-tempat menarik. 
Perencanaan matang sangat dibutuhkan agar liburan berjalan 
sesuai rencana, termasuk destinasi dan perlengkapan dokumen 
yang dibutuhkan bila hendak berlibur ke luar negeri. 


empat wisata yang menyuguhkan 

| hiburan menarik dan menghibur buah 
hati Anda adalah Santa Claus Village 

di Rovaniemi, sebuah kota di Finlandia yang 
hanya berjarak 5 kilometer dari Kutub Utara. 
Desa Santa Claus ini dapat membuat anak- 
anak senang dengan berbagai ornamen Natal 
di hamparan salju putih nan lembut. Beragam 
atraksi juga tersedia di Santa Claus Village, 
seperti Santa Claus Post Office. Pengunjung 
dapat membeli berbagai macam suvenir Santa 
Claus dan mengirimkan surat kepada kerabat. 
Pengalaman istimewa tidak hanya dapat 
dirasakan oleh sang buah hati, tetapi juga 
para orangtua. Menginap di kapal pesiar dari 
Helsinki ke Stockholm dan melihat berbagai 


bangunan bersejarah seperti Vigeland 
Sculpture Park tentu akan membuat Anda 
terkesima. 

Tak hanya itu, pengunjung dapat 


menikmati taman pahatan terbesar di dunia 
yang hanya dibuat oleh satu orang yang 
berisikan lebih dari 200 pahatan yang terbuat 
dari perunggu, granit, dan besi tempa. Melihat 
lokasi ski jump paling modern di dunia, 
Holmenkollen Ski Jump hingga bernostalgia 
ke lokasi terjadinya karya terkenal William 
Shakespeare, Hamlet: Prince of Denmark di 
Hamlet Castle-yang masuk dalam daftar situs 
warisan budaya UNESCO, akan memberikan 
kenangan tersendiri sepulang berlibur. 

Tempat menarik lainnya adalah Eropa 
Timur. Wisatawan dapat melihat langsung 
showroom mobil papan atas, BMW, di negara 
asalnya, Jerman. Selain memamerkan produk 
otomotif kelas wahid, para penggila belanja 
akan dimanjakan dengan produk-produk 
ternama yang disuguhkan di beberapa tempat 
romantis, di antaranya Budapest, Vienna, 
dan Praha. Anak-anak akan merasa terhibur 
dengan melihat Neuschawanstein Castle yang 
menjadi inspirasi dari ikon negeri dongeng, 
Disneyland. 

Selain itu, negara-negara yang terletak 
di antara Pegunungan Ural dan Kaukasus 
erbatasan Rusia Barat ini pun 
berbagai situs bersejarah dari 
masa Perang Dunia dan Perang Dingin yang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


patut dikunjungi, seperti Victory Column 
Cheekpoint Charlie. Tempat ini merupakan 
batas penyeberangan antara Berlin Timur 
dan Berlin Barat sewaktu Perang Dingin 
dulu. Brandenburg Gate yang merupakan 
lambang kota Berlin, Wawel Castle yang 
merupakan istana raja terakhir Polandia dari 
Dinasti Piast, dan berbagai kastil lainnya akan 
membawa pengunjung merasakan atmosfer 
kerajaan zaman dahulu. 


Perencanaan matang 

Perjalanan wisata bersama keluarga 
adalah impian semua orang. Akan tetapi, 
perhatian ekstra dibutuhkan ketika Anda 
bepergian bersama anak kecil. Perencanaan 
yang rapi dan matang diperlukan agar 
sang buah hati mengalami perjalanan 
menyenangkan, terlebih perjalanan tersebut 
merupakan perjalanan wisata pertamanya. 

Salah satu langkah yang harus diambil 
adalah memilih dengan cermat paket-paket 
wisata yang ditawarkan agen perjalanan 
wisata. Percayakanlah rencana liburan 
Anda pada agen perjalanan yang sudah 
berpengalaman memberikan — pelayanan 
maksimal sesuai dengan kebutuhan. 

Bayu Buana Travel Services merupakan 
salah satu biro perjalanan yang dapat 
dijadikan sahabat berlibur bagi Anda dan 
keluarga. Biro perjalanan tersebut sudah 
berpengalaman lebih dari 40 tahun membawa 
berbagai rombongan wisatawan ke berbagai 
belahan dunia. Pilihan paket perjalanan yang 
ditawarkan pun sangat bervariasi, mulai dari 
Asia hingga Eropa. 

Sederet paket wisata menarik siap 
membawa Anda dan keluarga melakukan 
petualangan dan menimba pengalaman 
di penghujung tahun. Di antaranya paket 
“Classic East Europe with Neuschwanstein” 
selama 14 hari dan paket “Scandinavia Plus 
Santa Claus Village” selama 12 hari. Temukan 
lebih banyak lagi paket lainnya dan diskon 
menarik. Jadikanlah libur akhir tahun 
2012 ini mengesankan dan tak terlupakan. 
LIKLAN/#/BYU| 


Bayu Bua 


since (172 


na 


Travel Services 


KX Mas & Year Sud Halidaso 


- FAMILY DISCOUNT 
TUROPE.., 


2000 


Toh, 


rx 
EUROPE SENSATON wah DISNEYLAND 12130 
00 113 


BEST ol WINTER TURKEY andi 
BOSPHORUS CRUISE 100 


TURKEY and CYPRUS 100 


CLASSIC EAST EUROPE pkis 
NEUSCHWANSTEIN 14D 


EUROPE DISCOVER with JUNGFRALUOCH 120 


0 san 


12271 


GREAT UK SOOTLANO ps HARRY POTTER 
and THE BEATLES 130 v0 2501 


ELROPE ROMANTIC plus SOUND ol vannsys 
MUSIC AUSTRIA and DISNEYLAND 120 P7:72) 


“INSTANT CASH BACK: 


GET OUR ULTIMATE Hd 
HOLIDAY C0MB0 DEALS 


CENTRAL PARK 


01-07 OCTOBERAZ 


MALL PARAGON 
(SEMARANG) 


05-07 OcToBEn'12 


MAL TAMAN ANGGREK 


03-07 OCTOBEN'12 


HONGKONG DISNEYLAND plus SHENZHEN and 
MACAU 0D mawas Gp Yi 010 “1 


CHINA MOSLEM 06D 


0007223 


Mer teMNaM 2173| 


HARBIN SNOWS FESTIVAL 100 — peprecu 


sol 


CHINA FANTASTIC 091100 


Ali ora 


CHINA MEMORY plus MACAU t1D 
mor 


SE 


JL.Ir. H. Juanda Ill No. 2, Jakarta 10120 -Telp 


Email 

PORIUMPLUTM 
021-72276821N 

022-4211711 5 


lour@bayubuanatravel.com : Websi 
1 021-66676266 


031-5615678. B4 


121) 2350 9999 - Fax: (021) 3451519 
: www-bayubuanatravel.com 


APA GADING PERMN O21-4528720 KE 
YAMRIN O21-3157927 1 


NG 021-7504572 
0361-755728- BALI 


R02 


AN 0542-7203389 


WINTER KOREA G7/DOD 


Ba. 


WE KOREA pls JEIU 08000 


MINI CHINA plus GUILIN 08090 


INA HONGKONG 080 


CHINA MEMORY 11D 


3 021 - 23509925 
AN og1 703 
383377 IN 0254- s906e3: , 


“Terms & Conditions Apply 


" MY REWARD DRSESUNT for TOUR REPEATER:3 


proud reciplent et 
Iso 9001 - 201 
certified agent 


1000 


STARIS 
EROM: 


PERTH WESTERN AUSTRALIA OSD s5 WE0M61 


AUSTRALIA TANGAL OOM pas BLUE an 
MOUNTAN ared BALLARAT OBD LINI pp 
: 129971 


KIMI NEW ZEALAND phus 4 
LORD of THE RING SAFARI 100 


WEST TO EAST AMERICA 15D bin 
: ansasaal 5223) 
USA EAST COAST plis FRENCH CANADA 12130 


#0123 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


PEMERINTAHAN 


METROPOLITAN 


Biaya Pelantikan 
Jokowi Rp 550 Juta 


JAKARTA, KOMPAS — Ang- 
garan pelantikan gubernur dan 
wakil gubernur terpilih DKT Ja- 
karta dipastikan senilai Rp 550 
juta. Anggaran ini dipakai untuk 
menyewa paduan suara dari Uni- 
versitas Indonesia, sound system, 
menghadirkan grup musik Ke- 
roncong Tugu, konsumsi, dan ke- 
amanan. Nilai anggaran pelan- 
tikan Joko Widodo yang akrab 
dipanggil Jokowi sebagai guber- 
nur terpilih ini beberapa kali 
berubah. 

Sebelumnya, alokasi dana pe- 
lantikan gubernur terpilih diang- 
garkan Rp 822 juta Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) 2012. Nilai ini berubah 
dalam Perubahan APBD 2012 
menjadi Rp 1,05 miliar. Nilai ini 
berubah lagi jadi Rp 622 juta, 
Rp 4994 juta, dan terakhir jadi 
Rp 550 juta, 

"Perubahan anggaran ini se- 
suai keputusan rapat pimpinan 
DPRD. Kami juga mempertim- 
bangkan, gubernur terpilih ingin 
acara yang sederhana, kami me- 
an keinginan itu,” kata 
Sekretaris DPRD DKI Jakarta 
Mangara Pardade, Senin (1/10), 
di Jakarta seusai menggelar rapat 
dengan KPU DKI Jakarta, Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta, dan 
kepolisian. 

Pelantikan gubernur dan wakil 
gubernur terpilih digelar di ruang 
paripurna DPRD DKI Jakarta. 
Panitia tidak akan membatas 
pendukung gubernur dan wakil 
gubernur terpilih yang akan 
mendatangi acara pelantikan. 
Untuk pengunjung di luar ruang 
sidang, panitia menyediakan la- 
yar besar di lobi DPRD DKI 
Jakarta, Adapun undangan yang 
bisa masuk ke ruang sidang pa- 
ripurna sebanyak 800 orang. 


Ada rencana untuk menutup 
Jalan Kebon Sirih di depan Kan- 
tor DPRD DKI jika pengunjung 
membeludak. "Namun, penutup- 
an jalan itu bukan kewenangan 
kami, pihak kepolisian dan dinas 
perhubungan yang memutus- 
kannya,” kata Mary 

Sebagai perbandingan, menji 
lang pelantikan, biaya awal Gi 
bernur Fauzi Bowo-Prijanto ta- 
hun 2007 dianggarkan Rp 142 
miliar. Anggaran ini digunakan 
untuk pengadaan jas, mobil di- 
nas, percetakan, dan bingkai foto, 
Namun, Fauzi menolak pengada- 
an mobil dinas hingga anggaran 
diturunkan menjadi Rp 600 juta, 
(Kompas, (22/9/2007). 

Uchok Sky Khadafi, Sekretaris 
Nasional Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran, menilai 
anggaran — pelantikan — sebi: 
mungkin dihemat, terutama pada 
belanja konsumsi, Begitu pun de- 
ngan menghadirkan grup musik 
yang tidak terlalu mahal. 

Soal hari pelantikan, Mangara 
belum dapat memastikanr 
bab pelantikan baru dapat d 
lakukan setelah terbit surat Mah- 
kamah Konstitusi yang meny: 
takan tidak ada gugatan Pilkada 
DKI putaran kedua. Di sisi lain, 
masa jabatan Gubernur DKI Ja- 
karta periode 2007-2012 akan 
habis 7 Oktober. "Saya belum bisa 
mengatakan tanggal 7 Oktober 
pelantikan gubernur dan wakil 
gubernur yang bar atanya. 

Achmadi, perwakilan Sekreta- 
riat KPU Jakarta, mengatakan, 
semua dokumen yang dibutuh- 
kan untuk pelantikan sudah siap. 
Namun, KPU belum mengirim- 
kan salinan penetapan pasangan 
Joko Widodo-Basuki — Tjahaja 
Purnama sebagai gubernur ter- 
pilih. (NDY) 


Rambu Trotoar bagi Tunanetra 


aa 
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Pekerja memasang ubin yang digunakan sebagai jalur khusus 
pejalan kaki di trotoar bagi penyandang tunanetra di Jalan Jenderal 
Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/10). Jalur itu akan 


dipasang di sepanjang trotoar dari Senayan hing 


'a Monas. 


Sulit Tekan Kenaikan Tarif 


Naikkan Subsidi KRL Ekonomi untuk Pemberlakuan Satu Tarif 


JAKARTA, KOMPAS — 
Kenaikan tiket Rp 2.000 
yang memicu perde- 
batan di kalangan peng- 
guna setia KRL komer- 
sial nonsubsidi, Senin 
(4/10), sulit untuk dihin- 
dari. Kebijakan kenaikan 
tarif ini ditempuh PT 
KAI karena subsidi KRL 
ekonomi yang terbatas 
dan juga karena biaya 
operasional yang terus 
meningkat, 


Direktur Utama PT Kereta Api 
Indonesia (KAI) Ignasius Jonan 
mengatakan, kenaikan tarif ini 
merupakan konsekuensi dari 
naiknya sejumlah biaya opera- 
sional KRL. Tarif dasar listrik, 
naik mulai 1 Oktober. 
memakan 10 persen 
dari komponen biaya. Listrik 
yang dipakai untuk KRL dike- 
nakan tarif industri nonsubsidi 
Selain itu, ada pula kenaikan lain- 
nya, seperti biaya perawatan yang 
membutuhkan terbesar, 
yakni 30 persen dari keseluruhan 
biaya. Jumlah armada yang 
membutuhkan perawatan terus 
bertambah dengan adanya pe- 
nambahan kereta. 

Saat ini, jumlah KRL, 654 unit, 
atau meningkat ketimbang jum- 
lah armada tahun 2007 yang ber- 
jumlah 986 unit. KRL yang di- 
gunakan di Jabodetabek meru- 
pakan KRL bekas dari Jepang. 

"Biaya perawatan ini meliputi 
pengadaan suku cadang KRL 
yang harus diimpor," kata Tri 
Handoyo, Direktur Keuangan 
dan SDM PT KAI Commuter 
Jabodetabek (KCJ). 

Perusahaan juga harus mem- 
pertimbangkan komponen lain- 
nya, seperti penyusutan KRL, 
biaya pegawai, petugas kebersih- 
an, petugas keamanan, biaya pen- 
cucian kereta, 'a pemasaran, 
dan pengembangan SDM. PT 
KCJ juga harus membayar peng- 
gunaan prasarana kepada PT 
KAI, dengan besaran sekitar 16 
persen dari biaya pokok. 

Total seluruh biaya pokok 
yang harus ditanggung PT KCJ, 
menurut Tri, selaku operator la- 
pangan, untuk relasi Jakarta-Bo- 
gor mencapai Rp 8,8 juta per 
lintas, Apabila ditambah keun- 
tungan perusahaan 10 persen, se- 
harusnya tiket KRL untuk jarak 
terjauh, yakni  Jakarta-Bogor, 
mencapai Rp 11.285 per orang. 

Akan tetapi, dengan seluruh 
pertimbangan, ujar Jonan, per- 
usahaan hanya menaikkan tarif 
Rp 2000 di seluruh lintas. Apa- 
lagi, PT KAT juga diserahi tugas 
au mengadakan sarana dan 
na KRL lewat Perpres 
Karan 83 Tahun 2011. Dengan 
peraturan ini, perusahaan harus 
mempertimbangkan seluruh hal 
agar operasional KRL bisa terus 
berlanjut dan berkembang. 

Apabila ingin menghindari ke- 
naikan tarif dan berlaku satu tarif 
dan satu manajemen pelayanan 
KRL, menurut Jonan, sangat 
mungkin dilakukan oleh peme- 
rintah pusat atau daerah dengan 
mengalokasikan subsidi bagi pe- 
numpang. 

Perusahaan bisa menetapkan 


rangl 
perempuan i 


if tunggal untuk seluruh lintas 
besar Rp 5.000 dengan subsidi 
pemerintah Rp 5.000 untuk KRL, 
Berpendingin udara, Dengan de- 
di yang di- 
butuhkan Rp 750 miliar jika total 
jumlah penumpang yang diang- 
kut 400 juta orang per tahun, 


Subsidinya kecil 


Sebagai gambaran, angka sub- 
sidi untuk KRL itu relatif kecil 
Jika dibandingkan dengan total 
subsidi untuk BBM di RAPBN 
2013 sebesar Rp 193,8 triliun, 

sekitar Rp 47 triliun untuk 
yah Jabodetabek. Artinya, 
kebutuhan subsidi untuk KRL 
hanya 1,7 persen dari total subsidi 
BBM untuk Jabodetabek. 

Sementara tahun 2012, alokasi 
i BBM dalam APBN-Per- 
capai Rp 1374 tri 
Iiun, Bandingkan dengan subsidi 
penumpang KRL ekonomi pada 
tahun yang sama yang hanya di- 
alokasikan Rp 136,14 miliar, itu 
pun hingga kini belum cair, 

Di sisi lain, Keputusan Men- 
teri Perhubungan Nomor KM 8 
Tahun 2001 tentang Angkutan 
Kereta Api mensyaratkan kereta 
penumpang s ekonomi per- 
kotaan mem ciri-ciri dileng- 
kapi dengan sistem pengaturan 
udara kipas angin. Sedangkan ke- 
reta dengan pendingin ruangan, 
termasuk kelas eksekutif, tidak 
diperkenankan menerima sub- 
sidi pemerintah. 

Sementara itu, pengamat per- 
keretaapian Taufik Hidayat me- 
minta pemerintah selaku regu- 
lator bisa menjembatani aneka 
kepentingan pemangku kebij 
an terkait tarif kereta. Hal ini 
penting untuk mencegah peno- 
lakan dari pengguna. "Perdebat- 
an seharusnya dilakukan di ting- 
kat pemangku kebijakan sebelum 
kenaikan tarif ini diumumkan 
kepada publik,” paparnya. 

Di sisi lain, pemerintah juga 
mutlak harus mengevaluasi ada- 


nya dua tugas PT KAT. Tugas itu 
adalah — perusahaan sebagai 
BUMN serta pengemban misi s0- 
sial pemerintah. 

Sebagai BUMN, PT KAI di- 
tuntut meraih la i 
ginya. Di sinilah peri 
hak memasang tarif kereta ko- 
suai dengan target laba 


kereta harus ditekan agar te 
jangkau masyarakat luas, Di sini, 
ada selisih antara biaya yang di- 
keluarkan dan harga tiket. Selisih 
itu yang harus disubsidi peme- 
rintah. 

Di sisi lain, pemerintah juga 
mengeluarkan Perpres Nomor 83 
Tahun 2011 yang menugaskan PT 
KAT untuk mengadakan sarana 
dan prasarana dengan pendan: 
an di luar APBN. Penugasan ini 
merupakan beban bay 
yang harus ditutupi dari pen- 
dapatannya, termasuk dari pen- 
jualan tiket kereta. 

"Satu-satunya c: 
ngerem komei si tiket ada- 
lah pemberian subsidi. Perlu ada 
keterlibatan negara dalam pe- 
layanan publik,” papar Taufik. 

Taufik juga berharap penum- 
pang membuka diri untuk ber- 

dan tidak memaksakan 
creta murah. Apabila pak- 
saan itu terus dilakukan, operator 
n kembali menerapkan pe- 
layanan buruk bagi penumpang. 

Direktur Institut Studi Tran 
portasi Darmaningtyas menga- 
takan, pemerintah seharusnya 
juga melihat kereta sebagai 
transportasi massal yang bi: 
mengurangi penggunaan bahan 
bakar minyak kendaraan pribadi. 
Dia mendorong pemerintah 
memberikan subsidi bagi KRL, 

Peningkatan pelayanan yang 
sudah dilakukan PT KCJ juga 
perlu dikomunikasikan ke peng- 
guna se dan intensif. 
”Sepertiny h terjadi ham- 
batan komunikasi sehingga kon- 


untuk me- 


PERHITUNGAN TARIF KRL 
Per penumpang jurusan Bogor-Jakarta 
Bogor-Jakarta 


Lintasan pelayanan 


KOMPAS/LASIN KURNIA 


delapan unit kereta ini hanya melayani jasa transportasi untuk penumpang perempuan. KRL khusus 
etiap hari melakukan delapan kali perjalanan, 


Jarak lintas pelayanan 54 km 

Waktu tempuh 1,37 jam 

Jumlah set 2 unit 

Jumlah rangkaian 8 unit 

Kapasitas penumpang per unit 153 penumpang 5 5 
Asumsi okupansi 705 | 

Umur ekonomis sarana 15 tahun 


A Total modal 

B Biaya operasi 
Total biaya langsung 
Total biaya tidak langsung 
Total biaya operasi 


C Total biaya perawatan sarana 


Biaya pokok (AtB#C) 

Keuntungan 

Tarif per penumpang 
Sumber: PT KAI Commuter Jabodetabek 


sumen merasa layanan sama saja 
dan tidak ada upaya perbaikan 
dari manajemen,” katanya. 


Tanggapan penumpang 
Yuana, penjaga toko elektronik 
di Glodok, merupakan pengguna 
setia KRL dari Tangerang ke Sta- 
siun Duri. Selanjutnya, dia ber- 
pindah ke transjakarta hingga ke 
Glodok. "Kalau sehari pengeluar- 
an bertambah Rp 4.000, berarti 
dalam sebulan harus menambah 
uang transportasi Rp 100.000,” 


Akibat kenaikan tarif itu, Yua- 
na berencana beralih menggu- 
makan sepeda motor ke tempat 


Di Stasiun Jatinegara, bebe- 
rapa penumpang KRL, Commu- 
terline tujuan Bogor menerima 
kenaikan tarif asalkan diimbangi 
perbaikan pelayanan. 

“Senin ini, seluruh kereta cu- 
kup bersih dibandingkan hari bi- 
asa, Saya harap ini bisa diperta- 
hankan. Jangan lantas menghi- 
lang karena isu kenaikan tarif 


Rp 245.356 per lintas 


Rp 3.031.707 per lintas 
Rp 2.327.131 per lintas 


Rp 5.358.838 per lintas 
Rp 3.185.728 per lintas 


Rp 8.789.922 per lintas 
10 
Rp 11.285 per penumpang 


GUNAWAN 


kereta juga sudah berlalu,” kata 
Purnomo, penumpang KRL. 

Fasilitas lainnya yang perlu di- 
lengkapi, menurut Sunadi (54), 
penumpang Commuterline Ja- 
tinegara-Pasar Senen, adalah 
pendingin ruangan di kereta. 
Pendingin ruangan terasa sejuk 
kalau penumpang sedikit. Na- 
mun, setiap kereta dipadati pc- 
numpang akan terasa pengap. 

Kustono, pengguna KRL dari 
Bekasi, berharap ada penataan 
pedagang, perbaikan toilet, dan 
kepastian KRL tidak terlambat. 
a terpaksa naik kereta ka- 
rena memang ini angkutan yang 
paling bisa diandalkan. Kalau ada 
yang lebih baik, kereta pasti saya 
tinggalkan,” katanya. 

Wahyu, pengguna KRL, ber- 
harap kereta lebih sering sehing- 
ga penumpang tidak berjubel. 
"Padatnya kereta sudah tidak 
manusiawi lagi,” kata karyawan 
bank swasta di bilangan Jalan 
Sudirman, Jakarta, itu. 

(RAY/BRO/RTS/PIN/ 
NDY/NEL/MDN/ART) 


KRIMINALITAS 


Perampok Roboh Ditembak Pemilik Rumah 


corang anggota TNI Ang- 
S katan Laut til iba terba- 

ngun dari tidur di kamar 
kediamannya di Kampung Ta- 
nah Baru, Pantai Makmur, Ta- 
tumajaya, Kabupaten Bekasi, 
Senin (1/10) pukul 02.30. 

Dia adalah anggota Staf In- 
telijen Komando Lintas Laut 
Militer (Kolinlamil) Sersan Ke- 
pala Lis Mujiono. Dia merasa 
ada gelagat tidak baik dan an- 
caman terhadap rumahnya. Mu- 
jiono pun membangunkan sang 
i, Siti Sundari, dengan amat 
. Mereka pun mengin- 
tip dari jendela kamar untuk 
mengecek suasana. 

Mujiono melihat ada lima 
orang yang diyakini lelaki ada di 
beranda rumah. Terlihat juga 
ada tiga sepeda motor di depan 
kediamannya. Saat itulah, Mu- 
jiono menjadi yakin bahwa yang 
dilihat bukan orang-orang baik. 

Mujiono kemudian mengam- 
bil senjata dan mengajak istri- 
nya keluar kamar untuk menge- 
cek suasana kediaman. Dengan 
amat hati-hati, mereka ingin 
memastikan keselamatan anak 
semata wayang berusia 15 tahun 
yang tertidur di kamar lain, 

Mujiono dan istri pun ber- 


hasil keluar kamar dan menuju 
lantai dua Saat itu, mereka be- 
lum melihat ada orang di dalam 
rumah, Mereka menemukan 
pintu belakang rumah rusak 
akibat dijebol secara paksa. 
Anak tangga menuju lantai dua 
dikotori bekas pijakan alas kaki. 

Ketika di lantai dua, Mujiono 
malah mendengar suara-suara 
orang di lantai satu. Untuk itu, 
ia mengecek ke lantai satu dan 
menemukan ada tujuh lelaki, ti- 
dak dikenali, dan bersenjata go- 
lok serta celurit. 

"Anggota kami menjadi ya- 
kin, ketujuh orang itu pelaku 
kejahatan,” kata Kepala Dinas 
Penerangan Kolinlamil Letnan 
Kolonel Laut (KH) Maman Su- 
laeman memaparkan kronologi 
peristiwa saat dikonfirmasi. 


Perampok ditembak 


Belum sempat Mujiono ber- 
tanya, ketujuh orang itu malah 
menyerang. Mujiono melepas- 
kan tembakan peringatan. Bu- 
kannya takut, ketujuh pelaku 
malah mengacungkan senjata 
dan nekat ingin menyerang. De- 
mi mempertahankan keselamat- 
an diri, Mujiono melepaskan 
tembakan ke arah komplotan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sebutir peluru mengenai le- 
her salah seorang pelaku dan 
roboh. Melihat rekannya terka- 
par, keenam pelaku bergegas ka- 
bur dengan sepeda motor. 
Seorang pelaku yang tertem- 
bak kemudian dibekuk. Istri 
Mujiono kemudian menghu- 
bungi petugas Kepolisian Sektor 
Tarumajaya, Kepolisian Resor 
Kabupaten Bekasi, dan Kolin- 
lamil. Tidak lama kemudian, pe- 
nyidik dan anggota TNI AL ber- 
datangan ke rumah Mujiono. 
Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Polres Kabupaten Bekasi 
Komisaris Dedy Murti Haryadi 
mengatakan, perampok yang 


tertembak berinisial MRP (21), 
warga Kaliabang Nangka, Bekasi 
Utara, Kota Bekasi. 

Dari pelaku, petugas menyita 
sebilah golok, topi, sepatu, dan 
sandal. "Pelaku lainnya sudah 
teridentifikasi dan sedang kami 
kejar,” kata Dedy. 

MBP kemudian dibawa untuk 
dirawat di Rumah Sakit Bha- 
yangkara Raden Said Sukanto 
(RS Polri) di Kramat Jati, Ja- 
karta Timur, "Tersangka sela- 
mat, tetapi belum bisa diperiksa 
secara intensif,” kata Dedy. 

Selama mengolah tempat ke- 
jadian perkara, penyidik Polri 
juga dibantu Tim Staf Intelijen 


dan Tim Polisi Militer AL Ko- 
linlamil yang dipimpin Mayor 
Laut (KH) Sukoco, 

Mujiono dan istri juga mem- 
berikan keterangan kepada pe- 
nyidik dan Tim TNI AL sebagai 
bahan pengejaran kepada ke- 
enam pelaku yang kabur, 


Ganas dan nekat 


Perampokan terhadap ke- 
diaman anggota militer meru- 
pakan tanda pelaku kejahatan 
masih atau malah kian nekat 
dan ganas. Kenekatan itu amat 
gamblang terlihat dari perla- 
wanan terhadap korban yang 
bersenjata pistol dan sudah me- 
lepaskan tembakan peringatan. 

Sejumlah kasus perampokan 
di Kota Bekasi dan Kabupaten 
Bekasi dalam kurun tahun ini 
menunjukkan setidaknya 20 
orang terluka bacok, tusuk, atau 
tembak, bahkan tewas terbunuh 
oleh perampok. Di sisi lain, se- 
tidaknya sudah lima perampok 
yang tewas ditembak petugas 
saat penyergapan. 

Tindakan tegas korban atau 
petugas bisa dimaklumi, dalam 
rangka bela diri menghadapi pa- 
ra perampok yang tetap ganas 
dan nekat. (AMBROSIUS HARTO) 


AAN 
MI AKSAGO 
BAYAR MAL FELA BELA DALAN PENTAS 13 TAMAN AK 


un 


LAN YA: TUNAS DAR GAYA AK 
IN YES LMEJAILAGAN CLIN  PNCARMAS, 


Waw me 13 


MEMMRL MOONESA (LI TANAM SCM. 
DALAM FABNON 


« MAN Voucher FAB ari Aly Cal 
VAN Voucher Menginap 1 Malam GLAI Season 


Kian Meet Bi 


AVEAR NN ANN KAP KEN KK OPREK NON PEREKNKNKERKYORKPKEKANE 


IMAM HOMETOMN MOTTIES IS BACK! 
(KONTES PEMLIMAN MINTA WANTA SEKS VERSI MANM 
KEMBALI LAGI DITAHUN MN. 


KAEMITA 
(MODEL BERAMBLIT CEPAK YANG SELAI BERGARAH 


HOTLINE: 021-527 3037 
herworid BRIDES MAXIM 


mrioperkoran @ 


METROPOLITAN 


KOMPAS, 


SELASA, 2 OKTOBER 2012 


Saluran Air Ditertibkan 


Pemerintah Administrasi Jakar- 
ta Barat kembali menertibkan 
saluran air yang tertutup beton 
dan bangunan. Burhanuddin, 
Wali Kota Jakbar, bahkan ikut 
membongkar penutup beton cor 
di depan salah satu rumah ge- 
dongan di Jalan Jembatan Besi 
VIII, Jembatan Besi, Tambora, 
Senin (1/10) pagi. Hari itu, pu- 
luhan penutup beton cor dan 
bangunan di atas saluran a 
panjang sekitar 2 kilometer me- 
nuju Kali Duri dibongkar 200 
personel gabungan Suku Dinas 
(Sudin) Pekerjaan Umum Tata 
Air, Sudin Tramtib, dan anggota 
staf Kelurahan Jembatan besi, 
Burhanuddin meng 
ingatkan warga untuk membia- 
an diri hidup sehat. "Jangan 
setelah genangan air dan banjir 
muncul, baru bekerja sambil 
menggerutu,” ujarr Ia meng- 
imbau warga membangun bak 
kontrol di setiap ujung pem- 
buangan air dari rumah ke sa- 
luran air di depan rumah. De- 
ngan demikian, saluran air mu- 
dah dibersihkan, baik lewat ke- 
giatan kerja bakti warga setem- 
pat maupun oleh petugas ke- 


sal 


Kamis 


bersihan. Burhanuddin meng- | kepoli 
ingatkan, di atas saluran air se- | Resor Jakarta 
baiknya dibuatkan tutup jeruji | kelu 


besi yang mudah dibuka tutup, 
"Saluran air hanya boleh diberi 
tutup jeruji besi dan bebas ba- 
ngunan," ujarnya. (WIN) 


menye 
ter 


Tujuh Tahun Ayah Cabuli 
Anak Kandungnya 


Seorang ayah, DY (43), tega 
mencabuli anak kandungnya, SD 
(19), selama hampir tujuh ta- 


pun 
membedakan 


hun, Menurut keter: atau status ekonominy: 
pala Satuan Res hukum yang dibe 
Resor Jakarta Timur Ajun Kc tegas,” kata Tauri. 


misi Besar Dian Perri, Senin 
(1/10), pencabulan itu dilakukan 
DY sejak SD duduk di kelas VT 
sekolah dasar, Setiap ada kesem- 
patan, ketika istrinya, Rm (39), 
pergi berbelanja, DY melakukan 
pencabulan itu, Kasus ini ter- 
ungkap setelah SD mengeluh 
kepada Rm t 
ayahnya. St 5 
rkan pada 6 September lalu, 
ari-hari 

penjahit pakaian di kawas 
an Kramat Jati, Jakarta Timur, 
langsung ditangkap dan ditahan 
di Polres Jakarta Timur, (MPN) 


mana prc 
tersangka 


kem 

karta Selatan. 
Di polre: 

sedikitny 


Polisi masih 


JAKARTA, KOMPAS — 
Tauri Yusianto (49), 
Senin (1/10), meminta 
pihak kepolisian 
memproses secara 
hukum tersangka FR 
(19) sesuai prosedur dan 
menjunjung tinggi 
keadilan. Tauri berharap 
pelaku pembunuhan 
sadis terhadap putranya, 
Alawy Yusianto Putra 
(15), menerima 
hukuman setimpal 
sesuai undang-undang 
yang berlaku. 


Sejak tersangka FR ditangkap, 
(27/9), Tauri menyampai- 
kan terima kasih kepada pihak 
an, khususnya Kepol 
Selatan, Tauri dan 
ya juga 
ahkan pros 
s asnya Alawy, 
X-8 SMA Negeri 6, Jl 
latan, kepada polisi 

Akan tetapi, sebagai orangtua 
korban dan juga warga mi: 
perlu terus me- 


pelakunya, 
siapa 
apa pelakunya, 


Untuk mengetahui sampai di 
» hukum terhadap 
FR oleh polisi, 
bersama istri dan anak « 
nya, didampingi pengacara, S 
rin, mendatangi Polre 


hingga Senin malam, 
delapan teman FR da- 
70 dipe 
Kedelapan or: 
adalah bagian dari 15 “ 
dipanggil untuk menjalani pe- 
meriksaan di polres. Ke-15 orang 
itu diduga turut terlibat tawur 
menunggu 


percaya dan 


hukum ka- 


yang menewas 


tangan tujuh siswa lainnya hing- 
ga hari ini, Selasa (2/10). 
Kepala Polres Jakarta Selatan 


ya- 


Komisaris Besar Wahyu Hadi- 
ada 


sebut. ke- 
tanpa 


anak 


ningrat menyatakan, 
mungkinan dari ke-15 
sebut yang nanti menjadi ter- 
sangka baru. Akan tetapi, sampai 
kemarin malam belum ada pe- 
netapan tersangk 

Tasil pemeriksaan sementara, 
kedelapan saksi mengakui berada 
di sekitar lokasi tawuran, yaitu di 
Tauri Bulungan, Blok M, Jakarta Se- 
lung-  latan, Ada yang mengaku turut 
i terlibat aktif tawuran, tetapi ti- 
dak ada yang melihat langsung 
FR membacok Alawy. 

Akan tetapi, Kepala Satuan Re- 
serse Kriminal Polres Jak 
latan Ajun Kom 
m 
kany polisi telah maensiliki bas. 
bukti berupa celurit, 

Hasil uji laboratorium, darah 
di celurit dengan darah korban 
identik. Polisi juga sudah punya 


dan 


pengakuan tersangka FR mem- 
bacok Alawy. 


Belum dihubungi 


Tauri mengatakan, 
ia dan keluarganya belum men- 
dapat kabar seputar rencana ke- 
datangan orangtua FR. Kalaupun 
iya, Tauri juga tidak tahu apa 
maksud kedatangan orangtua FR 
kepada mereka. "Kalau mau da- 
tang silaturahim, silakan. Tetapi, 
kedatangan mereka juga tidak 
mungkin akan menghidupkan 
ujar Tauri, 

FR, Buyung Haryadi, 
hukum FR, Na- 
rudin Lubis, dikabarkan n 
berkunjung ke rumah keluarga 
Tauri di Ciledug Indah, Kota Ta- 
ngerang. Kuasa hukum keluarga 
Tauri, Ramdan Alamsyah, me- 
ngatakan, ia baru bertemu de- 
ngan Nazarudin. 

Buyung, Senin pagi kemarin, 
mendatangi SMA Negeri 70. 
Meskipun tidak banyak berbicara 


Kasus Alawy Dikawal 


Tauri: Tersangka Harus Dihukum Tanpa Pandang Status Sosial 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Siswa SMA Negeri 70 membawa karangan bunga untuk ditempatkan di lokasi tawuran antara SMA 
Negeri 70 dan SMA Negeri 6 di kawasan Bulungan, 
hari pertama mereka kembali bersekolah setelah diliburkan selama lima hari sejak peristiwa tawuran 
kan pelajar Alawy Yusianto Putra, siswa SMA Negeri 6 


Jakarta Selatan, Senin (1/10). Kemarin merupakan 


di depan publik, kehadirannya 
menjadi pengingat bagi guru dan 
siswa tentang dampak buruk ta- 
wuran, Pagi itu, siswa SMA 
Negeri 70 mengikuti upacara 
bendara dengan mengenakan pi- 
ta hitam tanda berkabung. 

Hadir juga dalam upacara pagi 
itu, Kepala Dinas Pendidikan 
DKI Jakarta Taufik Yudi, pe- 
merhati masalah anak Kak Seto, 
juga perwakilan dari Direktorat 
Jenderal Pendidikan Menengah 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 

Pada pukul 10.00, acara dilan- 
jutkan dengan pertemuan antara 
orangtua FR, orangtua Alawy, ke- 
pala sekolah kedua SMA, dan 
beberapa pihak lainnya. 

(WIN/PIN/NEL) 


Lihat Video Terkait 
"Polisi Periksa 
Teman-teman FR" 
di vod,kompas.com/ 
temanfrdiperiksa 


KRIMINALITAS 


SMS, Omi 


TANGERANG, KOMPAS 
Omi binti Saanen (28), buruh 
perempuan di PT Panarub Dwi- 
karya, ditahan Kepolisian Resor 
Tangerang Kota karena diduga 
melakukan ancaman peledakan 
bom melalui layanan pesan 
singkat di perusahaan tempat dia 
bekerja, Sabtu (29/9). Omi yang 
sudah bekerja tiga tahun di per- 
usahaan yang memproduksi se- 
patu tersebut dititipkan ke Lem- 
baga Pemasyarakatan Wanita Ta- 
ngerang sejak Senin (1/10). 

Omi ditangkap di rumahnya di 
Jalan Raya Mauk, Kelurahan Se- 
patan, Kecamatan Sepatan, Ka- 
bupaten Tangerang, Sabtu sekitar 
pukul 1100. 
$ sedang istirahat, tiba-tiba 
ada polisi yang datang. Katanya 
mau melakukan pertemuan de- 
ngan Omi. Eh, ternyata adik 
saya langsung dibawa tanpa ada 
surat penangkapan,” kata Rudi 
yang ditemui di Polres Tangerang 
Kota, 

Rudi mengaku, saat penang- 
kapan tersebut, dia sedang ber- 
ada di rumah Omi, Sebelum 
penangkapan, kata Rudi, polisi 
sempat menggerebek rumah 


Jalam penggeledahan itu, po- 
si yang datang tidak menemu- 
kan latu yang mencurigakan 
di rumah Omi,” ujar Iwan (20), 
Ketua RT 003 RW 004 yang 
mengaku berada di lokasi saat 
penggerebekan itu dilakukan, 


Datangi lapas 

Puluhan buruh PT Panarub 
Dwikarya mendatangi Lapas Wa- 
nita Tangerang. M mem- 
an penangkapan dan 
nan yang tidak sesuai de- 
ngan prosedur itu. 

”Dalam waktu dekat ini, kami 
akan laporkan kasus Omi ke LBFI 
Jakarta dan Komnas HAM sebab 
ada indikasi kasus penangkapan 
Omi ini adalah pelanggaran 
TIAM," kata Mujiana, rekan se- 
perjuangan Omi. 

Mujiana menjelaskan, 


Omi 


dan puluhan buruh PT Panarub 
Dwi! 


'a berulang kali berunjuk 
sa memperjuangkan nasib me- 
reka. Sejak Juli, mereka mem- 
perjuangkan hak normatif rapel 
upah minimum kota/kabupaten 


(UMK). Dampak aksi tersebut, 


Ancam Bom Via 


Dipenjara 


3 


Dalam waktu dekat ini, 
kami akan laporkan 
kasus Omi 
ke LBH Jakarta dan 
Komnas HAM. 


Mujiana 


buruh ini tidak dikaryakan oleh 
perusahaan. 

Aksi unjuk rasa terakhir di- 
lakukan buruh tanggal 13 Sep- 
tember. 

Pada malam ha 
ngirim pesan mel 
lepon selulernya kepada dua re- 
kannya, SH dan EL Pesan ter- 
sebut akhirnya berantai hingga 
sampai ke tangan manajemen. 
Keesokan harinya, pihak mana- 
'jemen melaporkan ada ancaman 
bom melalui SMS tersebut ke 
Polres Tangerang Kota. 

Polisi pun kemudian melaku- 
kan penggeledahan di rumah 
Omi. Saat yang hampir bersama- 
an, Tim Gegana Polri diturunkan 
menyisir pabrik tersebut. Na- 
mun, Tim Gegana tidak mene- 
mukan barang mencurigakan. 

HRD Manager PT Panarub 

ikarya Eddi Suryono menga- 
takan, pihaknya melaporkan ka- 
ini karena menganggap SMS 
tersebut telah meresahkan kar- 
n di kalangan peluk 


, Omi me- 
ui SMS te- 


ang Kota 


to membe setan ada penang 
kapan dan pemindahan tahanan 
tersebut ke lapas wani 

"Pemindahan tahanan ini di- 
lakukan karena belum ada ruang 
tahanan khusus untuk wanita,” 
ujar Suharyanto. 

Menurut Suharyanto, Omi 
akan dikenai Pasal 36 KUHP 
45 Ayat 1 junto 
sal 27 Ayat 4 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 (UU No 
11/2008) tentang ITE, dengan 
ancaman hukuman maksimal 
enam tahun penjara. (PIN) 


Membidik Destinasi 
Wisata yang Berbeda 


Euforia liburan akhir tahun dewasa ini semakin membahana, 
belum lagi berbagai tawaran perjalanan wisata mulai 
bermunculan dan “menggoda”. Alhasil, Anda yang mulai 
memosisikan liburan sebagai bagian dari kebutuhan pokok, 
sebaiknya memiliki trik khusus dalam mengemas agenda wisata 


yang nyaman dan tak terlupakan. 


ak jauh berbeda dengan momen akhir 
| tahun pada umumnya, wisatawan 
Tanah Air cenderung mengincar 
destinasi bermusim dingin dan bersalju. 
Negara-negara Eropa, khususnya bagian 
barat dan timur kerap menjadi tujuan. Benua 
yang dijuluki Benua Biru ini boleh saja 
menjadi destinasi favorit setiap tahun, tetapi 
masih banyak destinasi lain yang tak kalah 
memesona pada musim dingin. 


Turki 
Suasana yang berbeda tanpa mengurangi 
keasyikan dalam berlibur dapat Anda 


dapatkan saat bertandang ke Turki. Negara 
yang berada di kawasan Eurasia ini memiliki 
perpaduan budaya Asia dan Eropa. Hal ini 
terlihat dari arsitektur beragam bangunan 
penghias wajah kota. 

Selain menyaksikan infrastruktur kota 
hasil harmonisasi perpaduan budaya, Anda 
dapat mengunjungi Blue Mosgueyangmenjadi 
simbol dari Istanbul dan menelusuri Topkapi 
Palace (Istana Kesultanan Ottoman). Jangan 
lupa untuk merasakan sensasi dari pijat 
turkish bath dan bermain ski bersama buah 
hati. 


Asia 

Jika ingin mencari destinasi jarak dekat, 
negara-negara yang berada di kawasan 
Asia yang juga bermusim dingin dapat 
dieksplorasi. Tak perlu berkecil hati, Anda 
tetap bisa merasakan keseruan bermain salju. 
Jika tak percaya, cobalah untuk menikmati 
pesona Korea. Negara yang sedang naik 
daun ini memberikan kesempatan kepada 
para wisatawan untuk bermain ski dengan 
perlengkapan yang telah disediakan dan 
seoranginstruktur. 

Pilihan tujuan wisata tak sebatas itu. 
Negara lain yang juga menawarkan sensasi 
musim dingin adalah Jepang dengan 
perpaduan sisi tradisional dan modern yang 
kian memikat. Ajaklah buah hati untuk 
menghabiskan waktu mencoba beragam 


wahana seru di Tokyo Disneyland. Kemudian, 
lanjutkan perjalanan menuju Sapporo, 
Hokkaido, yang akan mengadakan festival es 
pada Desember mendatang. 


Destinasi lain 

Selain pilihan bermusim dingin dan 
bersalju, ada pilihan destinasi bermusim 
panas. Biasanya, ini cocok untuk para 
pelancong yang tak ingin repot membawa 
keperluan khusus musim dingin, seperti 
jaket, baju hangat, dan selimut. Australia, 
Selandia Baru, dan Afrika Selatan adalah 
negara-negara yang tak dapat Anda lewatkan 
begitu saja. 
Berkunjung ke Australia, Anda dapat 
menikmati ccitytour di Sydney dengan beragam 
obyek wisata ikonik, seperti Sydney Harbour 
Bridge dan Sydney Opera House. Bagi yang 
ingin merasakan atraksi wisata alam, Phillip 
Island Nature Parks adalah pilihan yang tepat 
karena wisatawan dapat melihat jenis penguin 
terkecil pada saat senja turun. Sementara 
itu, Afrika Selatan menawarkan wajah kota 
modern dengan kegiatan perekonomian yang 
terus berkembang pesat. 

Melihat tingginya minat berlibur 
pada setiap akhir tahun, wisatawan juga 
perlu mengambil sikap bijak. “Kami ingin 
memberikan edukasi bahwa sebaiknya 
memesan perjalanan wisata lebih awal karena 
akan mendapat banyak keuntungan. Misalnya 
saja, dapat memilih tanggal sesuai dengan 
rencana karena kuota dari paket yang tersedia 
cenderung masih tersedia banyak. Apalagi 
Panorama Tours juga memberikan diskon 
khusus bagi wisatawan yang mendaftar lebih 
dini (early bird)” ungkap Product Manager 
Panorama Tours Adi Pratama. 

MenurutAdi, sejakdibukapadaSeptember 
yang lalu, 20 persen rute wisata telah terisi 
penuh dari total seluruh perjalanan yang 
ditawarkan Panorama Tours. Jadi, tunggu 
apalagi? Segera konsultasikan agenda liburan 
Anda sekeluarga agar lebih terencana dan 
menyenangkan. (IKLAN/GPW) 


Nag 
MARVELLOUS 
TURKEY 10D 


Istanbul, Bursa, Kusadinsi, Ephosus. 
Pamukkalo, Konya, Cappadocia, 
Ankara, Botu, Free Turkish Dellght 

& Turkish Bath, Bolly Danco, 
Istanbul, Temple Ciub Entrance, 
Luneh at Sarikaya Cave Restaurant, 
Green Park Ski Resort, Kartopa/ 
10ec.21.26,29,36,1/ Jan,01,02.03 


EUROpE Express 12.13D 
Plus Istanbul 


WEST EUROPE LOURDES 140 
ica, Nice, Monte Carlo 

i, Paris Dec.21 

AMAZING EUROPE 15-16D 

Plus Istanbul 


Rome, Euro Dianeyi Dec 
EUROPE GOMELETA 180 


Euro Disney! Dec.18,1 
BEST of SWISS 100 


Zurich, Ben ». Monitreux 
Geneva, Chamonix, Lugano, St,Moritz, 
Vaduz. Glacier 3000, Jungtraujoeh, 

Tummeibach Falls, Chliton Castie, 
Mont Blanc/ Dec: 


SAST EUROPE 114150 


h, Frankturt. Berlin 


ateburg, 
Krakow, 
Geneva. Folklore Dinner Show @ 
Prague, Neuschwanstein Castie, BMW 
Museum, Wiener Schnitzel/ Dec 


Ppap BRITAIN 120 


Edinburgh, York, Manchaster/ Dee.25 


SPAIN PORTUGAL : Ted 


TURKEY DUBAI 

& ABU DHABI 130 
Istanbul, C 

Parnukka 
Bolu, Dubai 


Pem, 


CALIFORI IA ADVENTURE 100 

oles, Las Vegas, Anaheim, Fresn 
San Fransisco, Disneyland, Universal 
Studio's, Sea World/ Dec 


EAST COAST 13-150 


Centre, Disney Hollywood, Animai 
Kingdom, Harry Potter Land, Magic 
Kingdom, Universal Studio's,/ Dec.26 


SOUTH AFRICA 
GARDEN ROUTE 100 


a, Oudtshoorn, Mi 


st9a, Kn 


Park, Lunch at Carnivore Restaurant 
Lobster Lunch at Fish Hoek/ Dec.2t 


aki “ie KEK 
ga 


sainosa: 
1 : 


AUSTRALIA POPULAR 8D 

d Motbourna, Brisbane, 
Tangaiooma. 1d, Tangalooma 
Resort, Star City Garden Buttet, Captain 
Cook Cruise, Sky Point, Movieworid 
Dreamworidi Do 


AUSTRALIA WONDERFUL 9-11D 


Monorall Ticket/ Dec.24,2 
BEAUTIFUL NEW ZEALAND 90 


3, Lake Tekapo 
Earnsiaw Cruise, Skyline 
Inner, Natures Wonders Tour, 

Te Pula, Agrodome Farm Show, Rainbow 

Springs Tour, Hangi Dinner, 

Waitomo Glow Worm' Dee.29 


AUSTRALIA & N 
NEW ZEALAND 120 

nol, Tangalooma, 

Movie Worid, Dream Worlg) 
Sky Point, Mt.Bulier, 
Rainbow Springs, 


Dg 


KOREA POPULAR/ 
plus SINGAPORE 7-8D 


Museum, Trick Art Museum, 
Everland, Cheese Making, Ice Gallery, 
Snow Siedging, Nanta Show, Kimchi 
Making & Hanbok Wearing/ 

Dec2 Jan.01.02 


HEAD OFFICE: Panorama Buliding 1” fo: 


mm, EM: 0015 


anorar 


“Kedoya 5698 121 


-Mol Artha Gading 4586 44 
2525 “Monara Kadin 5?7 4380 “Poo Pace 5 
(0251 


lam Sutura 2900 8565 -8SD Serpong 5316 1616 


Bomarung 1024) BAAA t 
long (034 1) 413 339 #ronehise 


(024) 900 “Surabaya (031 


Pe, 


Pan 


lu Isian, Seoul, Nami island, Skl resort 
M1 Sorak, Everland, Yatching & Fishing 
Teddy Bear Museum, Ice Gallery, Nanta 
Show, Kimchi Making & Hanbok We 
Dec2 


JAPAN CLASS! 
plus SINGAPORE 
Osaka, Toyohashi, 
Tokyo, Di 

Universal Studio's) Dec 


 pajrag ROMANTIC 7- 100 
kuoka, Nagasaki, Kumarnoto 

Saga, Nagasaki Atomic Bomb, Mt Inasa, 

MI Aso, Glover Mansion, Canai City, 

Yatal Street, Sulzenji Park/ D0c.26,28 


JAPAN WONDERDFUL 8D 
Tokyo, Kawaguchi, Mat 

Takayama, Kyoto, Matsumoto 
Omicho 5. 


o Onuma, Lake Toya. 
Sapp sahikawa, Chitose, Hakodate 
Morning Market, Ishiya Chocolate 
Factory, Noboribetsu Date Jidaimura, 
Otaru Kanal, Tokyo Disneyland/ Dec.27 


JAPAN KOREA 130 
Nam | Island, 
Gy a, Kawagur 
Everland, Universal Studio's, Di: 
Disneysea/ Doc.2 


menga 


BEIJING SHANGHAI/ 
Plus SKI 7D inc, Zhouzhuang Cruise 
Nanahan SkW/ Dec 28 


CHINA MAGIC 8-10D 


ruzhuang Cruise 


CHINA SPECIAL 9D 
Shanghai. Hang 

9. Beijing Ski 
New Year in Shanghai' Dec 


AMA HIGHLIGHT 9-11D 


Beijing 
Cruai Liu San Jie Show' Dec.25 


ORA PANONAMG 120 


"Worid Culture Heritage”) Dec.25 
CHINA HARBIN 10D 


mn. Jlin 
Sun Island Park Snow 
Seutpture, Ice & Snow Great Woridi Dec 28 


HONGKONG/ MACA 
SHENZKEN 5-8D 

Inci. Disneyland, Stay at Venetian/ 
Stay at Disney Hollywood/ Ocean Park 
Dec. 


BANGKOK HONGKONG 

SHENZHEN MACAU 4 

SINGAPORE 8-9D 
Disneyland/ Dec.26,27 


Jakarta 0 Fax 


| om wa penerang: -tours.com | Facebook: Panor 


Sun 10.00- 


355 “Mal Puri Indah 58 


“Oreen Garden SRIS BOGO “Tebet BIO 2535 -Buah 
590 A17) “Palembang (OTII) ISA 200 “Panorama Express: “Bogor (02515 
Intormetion (021) 2586 5586 de3h 17 


oramalours 


Bavance up MOU LO 


Pra 3 
SA 

THAILAND 5-10D/ 

Plus SINGAPORE/ MALAYSIA 
Phi Phi Istand: 

Phang Nga Bay, Dinner Cruise, Dinner 

Royal Dragon, Alcazar Show, Madame 

Tussaud, Floating Market/Universai 

tudic's Singepore/Lago Land 

Dec 


VIETNAM CAMBODIA 8-90 
Inct. Dinner Cruise, Chu Chi Tunnel, Mekong 
Delta, Angkor Wati Dec.27.30 


HOLYLAND 

SINAI PETRA 11-1 
Didampingi olah. 

Pembimbing Rohani 


IN In Dend Sen, Desort Satari Nuweiba. 
Nov.11,24/ Deo.17,18,19,20 


SHOCKING OFFERS 


MARVELOUS 
TURKEY 9-10D 
Istanbul, Canakkalo, 
Kusadasi, Pamukkale, Cappadoci 
Ankara, Bolu - Free Turkish Bath 
» Free Turkish Delight Gift P3 
- Free Mineral Water Every Day Ketsn 
- Free Porter Service at Hotels 
« Lunch at Exotic Cave Restaurant 
(Oct.18,24! Nov.14,15.24/ Dec 02/00.16 


Lowest Price in Town! MEA P4 sk) 


1499 


Pamektetaran 
Oet.18/ Nov D4/ Dec.00 


Plus Istanbul ra 
et:18/ Nov01.08.221 Dee.os.13 | 529) 
EUROPE EXPRESS 190 "0 
Plus Istanbul — Hey 
Buat 2 2199 
AMAZING EUROPE 160 AN 
Plus Istanbul 

Nov.03,17/ Dee:10 


Nav.04.11,1825/ D66.02 


0ct.21,2222/ € 
Nov O40507,11. anna 10 


Ing. Wus, Suzhou, Hangzhow! 
Shvanghial Oct.19.26/ Nov.14 
HONGKONG) 

MACAU 4-70 

Oei. 1021 2325.202031 SV 
Nov.04,07,08.09.11,14, 18,22 25.26.2029 
BANGKOK PATTAYA 4D — ha uu 


Oot.17,25.28/ 1 
Nov Dos.00 HID 


(02556 5555 


12007-2016 (Tour only) 


104 Mal Kelopa Goding 2 4587 
“Pluit Village 666 


Batu Bandung (022) 730 IKIA 
834 1435 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


27 


PENERBANGAN 


Perjalanan Bisnis 
Jadi Semakin Mudah 


Pagi ini rapat di Jakarta. Sorenya lanjut rapat di Bali. Besok siang, 
siap-siap bertemu klien di Makassar. 


mrioperkoran @ 


FOTO-FOTO: INO JULIANTO 
& SHUTERSTOCK 


sadalah salahsatu 
dinamika jadi pebisnis saa 
Perjalanan antarkota 


menjadi santapan 
hari.” Bahkan,  perjalana 

bisnis lintas pulau pun sudah menj 

rutinitas yang kerap dilakukan. 

Dulu mungkin sulit” memba- 
yangkan bagaimana menemui klien 
potensial yang be pulau, Dari 
segi waktu, 
seperti dari J tentu 
tak cukup ditempuh hanya dalam 
am, Belum lagi biaya yang harus 
uarkan. 

Sebagai gambaran, jika 
menggunakan bus dari Jakarta ke 
Denpasar, kira-kira kita butuh biaya 
sekitar Rp 400.000. Mengingat 
perjalanannya lintas pulau, waktu 
yang ditempuh bisa sekitar 24 jam. 
Kini, seiring dengan fenomena jasa 
penerbangan berbiaya murah atau 
Low Cost Carrier (LCC), kita diberi 
opsi transportasi yang lebih cepat dan 
terjangkau. 


ma Citilink, jelajahi inda 


Ciri utama dari layanan LCC ini 
adalah harga tiket yang terjangkau 
dengan layanan terbang yang 
minimalis. Jasa penerbangan ini 
memegang prinsip biaya rendah 
dengan — mereduksi — pengeluaran 
sional guna menjaringkonsumen 
sar menengah ke bawah lebih luas. 
Walaupun menerapkan prinsip hemat, 
LCC tetap mengutamakan faktor 
keamanan. 


Strategi 

Melihat potensi LCC di Indonesia 
yang begitu besar, banyak maskapai 
penerbangan yang semakin fokus di 
jalur ini. Ada banyak strategi yang 
mereka lakukan guna menjaring 
penumpang. Salah satunya adalah 
dengan membuka rute baru. Hal ini 
dilakukan Citilink, anak perusaha 
dari PT Garuda Indonesia (Pers 
Tbk yang — menyediakan j 
penerbangan berbiaya murah (LCC). 

Dalam acara Media Trip Citilink 


Indonesia Jakarta-Surabaya- 
Mi 

aa lot « 
b J AOlIRi 


Lombok (28/9), CEO PT Citilink Indonesi 
Wibowo menuturkan, strategi awal Citilink 
adalah memiliki brand image yang cukup kuat di 
domestik. Lalu, Citilink akan melebarkan sayap ke 
pasar ASEAN pada 2014. Setelah itu, Citilink akan 
melakukan IPO pada 2015. 

Sebagai informasi, per 15 September 2012, 
Citilink telah membuka rute Surabaya-Lombok 
(PP) dengan frekuensi dua kali sehari, Menurut 
Arif, rute ke Lombok dipilih karena secara 
lokasi banyak diminati wisatawan dan didukung 
infrastruktur bandara yang memadai. 

Selain itu, Citilink membuka rute baru 
yaitu Batam-Padang, Surabaya-Batam, Jakarta- 
Makassar, dan Denpasar-Bandung. Ke depannya, 
beberapa rute seperti Banjarmasin-Makassar, 


Balikpapan-Makz "Yogya, dan 
a akan segera dibuka. 


Citilink juga rencananya akan menambah 


frekuensi penerbangan yang telah ada, salah 
satunya rute Jakarta-Banjarmasin menjadi 
dua kali dalam sehari. Hal ini dilakukan guna 
mencapai target mengangkut 4,2 juta penumpang 
pada tahun 2012. 

Pembukaan rute baru ini memang sejalan 
dengan strategi bisnis Citilink yang fokus 
menggarap rute-rute yang sudah matang. “Kota- 
kota tujuan yang dibidik adalah yang berpote 
tinggi dari segi pariwisata dan memiliki 
infrastruktur yang mendukung. Jadi, kami tak 
menggarap pasar yang masih kosong,” ujar Arif. 


Tambah armada 

Selain membuka rute baru, Citilink 
bertahap terus memperkuat armadanya. Saat 
ini maskapai penerbangan ini sudah 
mengoperasikan 16 pesawat. Hingga akhir 
tahun 2012, total armada Citilink akan 
berjumlah 21 pesawat. Hal ini berarti 
frekuensi penerbangan harian yang saat ini 
baru sekitar 78 kali bisa bertambah menjadi 
137 kali penerbangan dalam sehari. 

Pengadaan pesawat baru adalah strategi 
Citilink untuk mempercepat proses face off 
armada dari jenis Boeing 737 menjadi Airbus 
320. Maklum, beberapa mesin dalam pesawat 
Boeing dinilai relatif boros. Sementara 
itu, guna meraup potensi penumpang di 
daerah, Citilink akan menerapkan strategi 
pemasaran  kombir Artinya, selain 
memanfaatkan penjualan tiket via website, 
maskapai penerbangan ini juga akan bekerjasama 
dengan travel agent. IKLAN/INOJ 


Lima Ciri “Low Cost Carrier” 


sering disebut. Sebenarnya apa sih yang 

membedakan LCC dengan layanan 
penerbangan lainnya? Nah, berikut ini adalah 
beberapa ciri sebuah maskapai penerbangan 
yang memiliki konsep LCC. 

Pertama, menghilangkan sistem lembaran 
tiket dan diganti dengan selembar /tight 
coupon. Penghematan yang diperoleh dapat 
mencapai I dollar AS per tiket. 

Kedua, mereduksi layanan penyajian 
makanan. Selain itu, LCC meniadakan hiburan 
penerbangan seperti film atau musik. 

Ketiga, tiket dijual sub-class. Dalam satu 
kelas — penerbangan terdapat bermacam- 
macam harga. Harga dasar tergantung 


Jess LCC akhir-akhir ini semakin 


nyamar 


permintaan yang ada. Semakin banyak 
permintaan, maka harga semakin tinggi. 
Begitu juga sebaliknya, saat low season 
umumnya harga tiket dijual rendah. 

Keempat, memakai satu jenis pesawat 
untuk meningkatkan utilisasi serta menekan 
biaya pelatihan dan perawatan. Rata-rata 
waktu tempuh juga di bawah empat jam 
guna menghilangkan layanan ekstra untuk 
penerbangan jauh. 

Kelima, menggunakan bandara sekunder 
yang berbiaya murah dan masih belum begitu 
padat. Penerapan pola penerbangan point to 
point mempermudah penetapan tingkat harga 
yang dilepas di pasar. (IKLAN/#/INO| 

Sumber: bandaraonline.com 


Garuda Indonesia " 


citilink 
@citilink 


VARIA OLAHRAGA 


Thailand Berminat Jadi Tuan Rumah Formula Satu 


Thailand kini makin diperhitungkan sebagai penyelenggara 
kompetisi olahraga berkelas dunia. Setelah sukses menggelar 
turnamen tenis terbuka ATP, T) d mengincar balapan mo- 
bil Formula Satu. Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand 
Chumpol Silpa-archa mengatakan, Thailand ingin menjadi tuan 
rumah F1 untuk pertama kalinya pada 2014. "Tak ada masalah 
untuk itu,” katanya, Senin (1/10). Dia masih mencari lokasi 
yang paling pas, seperti sirkuit yang ada di dekat resor Pattaya, 
sekitar satu jam dari Bangkok ditempuh dengan mobil. "Kami 
akan membahas berbagai kemungkinan (dengan FIA). Hasilnya 
beberapa pekan lagi,” katanya. Berdasarkan jadwal FIA, F1 
tahun 2013 akan digelar di Singapura, Malaysia, China, Korea 
Selatan, Jepang, dan India, Pebalap Red Bull, Mark Webber, 
menyambut baik rencana ini. Webber pernah balapan di Bang- 
kok pada Desember 2010 dan penonton yang memadati jalan 
raya mencapai lebih dari 100.000 orang. (AFP/IVV) 


Povetkin Tinggal Menantang Klitschko Bersaudara 


Tak ada keraguan lagi, Alexander Povetkin (38) tetap menjadi 
raja tinju kelas berat dunia versi WBA setelah menang TKO 
atas penantangnya, Hasim Rahman (39). Dalam laga yang 
berlangsung Sabtu (29/0) di Sport Hall Alsterdorfer, Hamburg, 
Jerman, Povetkin tidak membutuhkan waktu lama untuk 
menghentikan perlawanan Rahman, petinju Amerika Serikat 
yang memegang gelar juara dunia kelas berat versi WBC, IBO, 
dan IBF tahun 2001. Pukulan lurus petinju Rusia yang me- 
ngurung Rahman di tambang salah satu sudut ring pada ronde 
kedua membuat wasit menghentikan laga tersebut karena Rah- 
man tidak memberikan perlawanan, Jadi, Povetkin dinyatakan 
menang TKO dari 12 ronde yang direncanakan, Dengan ke- 
menangan itu, Povetkin menjadi raja versi WBA. Kini Povetkin 
tinggal menantang Klitschko bersaudara, entah itu Vitali atau 
Vladimir yang merupakan jawara tinju kelas berat dari versi 
yang berbeda. (REUTERS/AP/NIC) 


Indonesia Ikuti Turnamen Voli Piala Raja di Dubai 


sional voli indoor putra akan mengikuti turnamen bola 
voli Piala Raja di Dubai, 4-9 Oktober 2012. Dalam turnamen 
i ini an bertanding melawan enam negara, 


yakni Arab Saudi, Austria, Australia, Pakistan, Thailand, dan 
Uni Emirat Arab, Mayoritas pemain timnas berasal dari klub 
Surabaya Samator, yang pada PON di Riau meraih emas 


mewakili Jawa Timur, Mereka adalah Bagus Wahyu Ardyanto, 
Veleg Dhani Ristan, Machfud Nurcahyadi, T Putu Randu, 
Samsul Kohar, Agung Seganti, Dwi Sistin Yoga, Antho Ber- 
tyawan, Dimas Saputra, I Made Adi Suartama, I Komang 

a, dan I Nyoman Julianta. Menurut asisten pelatih tim 
it Ari Widodo, para pemain menyambut gembira 
turnamen invitasi ini karena menambah jam terbang dan 
pengalaman mereka. Apalagi, mereka belum lama ini ber- 
tanding di PON. "Jadi, masih segar sehabis PON. Sekalian 
melihat kemampuan Thailand, persiapan SEA Games 2013,” 
kata Sigit. IVV) 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


KOMPAS/WISNU AJI DEWABHATA 


Atlet anggar Indonesia kelompok umur 13-17 tahun (kadet), Fatracova Ferry (kiri), melawan M Ammaraluddin (Malaysia) pada babak 


penyisihan pul nomor degen putra Kejuaraan Anggar Kadet dan Yunior Asia-Oceania di Nusa Dua, Bali, $ 


dengan nilai 3-5. 


enin (1/10). Fatracova takluk 


Gugur di Hari Pertama 


China Rebut 3 Medali Emas Pertama Anggar Kadet 


NUSA DUA, KOMPAS — Atlet anggar Indonesia 


kelompok umur 13-17 tahun (kadet) belum mampu 


unjuk gigi pada hari pertama Kejuaraan Anggar 
Kadet dan Yunior Asia-Oceania 2012 di Nusa Dua, 
Bali, Senin (4/10). Hasil terbaik diraih Ricky 
Dhisulima yang mencapai perempat final. 


Ricky Dhisulima yang berlaga —— Pad 
di nomor sabel putra termasuk — donesi 
atlet andalan karena dia meru- 
pakan juara kejurnas level kadet 
di Jakarta. Namun, kualitas Ricky 
masih sulit untuk menyaingi ja- 
goan China, Zou Zigiu, pada per- 
empat final. Ricky kalah 2-15 s 
hingga gagal melangkah ke se- 
mifinal. 

Sementara pencapaian terbaik 
untuk kelompok kadet putri 
diraih Ririn Safitri di nomor flo- 
ret, Ririn terhenti pada babak 32 
besar. 


n pul dan 64 besai 


Indone: 


hari pertama, Senin, In- 
menurunkan 12 atlet ka- 
det yang tampil di semua nomor. 
Kemarin digelar laga kelompok 
kadet nomor floret, degen, dan 
sabel putra-putri perseorangan 
dengan tiga medali emas. Selain 
Ricky dan Ririn, atlet lainnya 
sudah berguguran pada babak 


ajer tim anggar Indonesia, 
Muslimin, mengutarakan, target 
sia tidak muluk karena 
persiapan yang kurang matang, 
"Ricky membuat kejutan dengan 


mencapai perempat final. Lawan 
dari China terlalu kuat. Kalau 
ketemu lawan dari Asia Tenggara, 
Ricky masih bisa mengimbangi. 
Lawan yang dihadapi Ririn juga 
lebih kuat,” kata Muslimin. 


Terkendala PON 


Muslimin — mengungkapkan, 
persiapan atlet kadet dan yunior 
untuk tampil dalam Kejuaraan 
Anggar Kadet dan “Yunior 
Asia-Oceania (AJCFC) 2012 ter- 
kendala PON Riau, Para pelatih 
atlet kadet dan yunior sibuk me- 
latih atlet PON. 

Menurut Muslimin, meskipun 
atlet anggar Indonesia belum bisa 
diandalkan di nomor perse: 
orangan, ia optimistis di nomor 
beregu dapat tampil lebih baik. 
”Kita punya atlet andalan Reni 
Anggraini yang turun di nomor 
sabel beregu. Reni meraih emas 
dari nomor sabel beregu di SEA 


Games 2011,” ujarnya. 
China perkasa 


Kontingen China menyapu 
bersih tiga medali emas pada hari 
pertama kejuaraan. Emas perta- 
ma direbut oleh China dari no- 
mor degen putra oleh Zhang Yu 
yang mengalahkan rekan senega- 
ranya, Sun Jianji, 15-12. Perunggu 
menjadi milik Nguyen Puoc 
Dhong dari Vietnam. 

Medali emas kedua untuk 
kontingen China diraih dari no- 
mor sabel putra oleh Zou Zigiu 
setelah membantai Nurzhan Ka- 
rim (Kazakhstan), 15-6. Medali 
perunggu direbut Kang Min-soo 
(Korea Selatan). 

Medali emas ketiga China di- 
raih Shi Yanan di nomor floret 
putri yang menaklukkan Minami 
Kano (Jepang) dengan telak, 15-7. 
Perunggu direbut Valerie Cheng 
dari Hongkong. (WAD) 


SEA GAMES 2013 


Belum Ada 
Usulan dari 
PB ISSI 


JAKARTA, KOMPAS — Kon- 
flik internal dalam tubuh Peng- 
urus Besar Ikatan Sport Sepeda 
Indonesia membuat induk orga- 
nisasi balap sepeda itu belum bisa 
menyerahkan usulan jumlah dan 
nama atlet kepada Satlak Prima 
Utama. Padahal, hal itu bagian 
dari persiapan Indonesia meng- 
ikuti SEA Games Myanmar 
2013. 

Koordinator Cabang Terukur 
Satlak Prima Utama Muda Hadi 
Wihardja, Senin (1/10), mengata- 
kan, pengusulan jumlah dan na- 
ma itu dibuka pada 25 September 
dan ditutup 28 September 2012. 
Dari cabang olahraga yang di- 
siapkan ke SEA Games 2013, ada 
enam yang memasukkan usulan 
jumlah, tetapi belum memasuk- 
kan nama, Untuk balap sepeda, 
baik jumlah maupun nama sama 
sekali belum diserahkan kepada 
Satlak Prima. 

Pada Rabu (19/9), 15 pengurus 
inti PB ISSI, termasuk kepal: 
bidang pembinaan prestasi, 
mengundurkan diri. Mereka 
mundur karena bersilangan de- 
ngan ketua umum dan kebijakan 
pembinaan balap sepeda di Indo- 
nesia, Hal itu menyebabkan PB 
ISSI belum menyerahkan usulan 
jumlah dan nama atlet. 

Ketua Umum PB ISSI Edmo- 
und JT Simorangkir menjelas- 
kan, pelatnas balap sepeda 
SEA Games bisa digelar, PB ISSI 
menetapkan pelatih kepala yang 
baru, yaitu Wahyudi Hidayat. 

"Sekarang semua bekerja de- 
ngan tertib hukum, tertib ad- 
ministrasi, dan tertib pemanfa- 
atan, Pelatih kepala harus me- 
sertifikat interna: 
mi suksesnya pelatnz 
mound, 

Wahyudi membenarkan bah- 
wa dia dipilih sebagai pelatih ke- 
ilan jumlah dan nama 
#gera saya sampaikan ke- 
Wak Prima,” ujar Wahyudi 


ISO 9001 : 2008 


MO 


MULTI ROOF - SURYA ROOF » SAKURA ROOF: SAKURA MX- MULTISIRAP» FANCY: SOKA: SAKURA TRUSS - TASO 


PD. TIRTA MAKMUR 


Jl, Jend, Urip No.47, Pontianak 
Tel. (0561) 734347, 731771, 734357, Fax. (0561) 731771 
4 


Toko GUNUNG SEJATI 


Jl. Imam Munandar No.380 M, Pekanbaru - RIAU 
Tel. (0761) 44635, 839007, 839008 Fax. (0761) 849586 
4 


hada 


-— 


BLUESCOPE 
STEEL 


4 


ROOF & TRUSS FACTORY OUTLET 


JAKARTA, KARAWACI, BOGOR, DEPOK, BSD, BEKASI 
BANDUNG, CIREBON, SEMARANG, YOGYAKARTA, 
SURABAYA, DENPASAR, PALANGKARAYA, PALU 
MAKASSAR, BALIKPAPAN, BANJARMASIN, SAMARINDA, 
PALEMBANG, PADANG, BANGKA 


» OKE FRAME: SAKURAFEN - MULTI FURING 


Jl. Medan Belawan KM 8, Tanjung Mulia - Medan 
Telp. (061) 663 3230, 664 4128, Fax. (061) 661 3168 | 


MEDAN 


Ng PT. SURYAMAS METAL PRIMA 
Ie 


Toko DAGANG PENYALUR 


Jl. M. Syafe'i No.9 - Bukittinggi 
Telp. (0752) 21145, 23335, 624433 


DUTA MULIA (5 UD, HAKAPAN JAYA 2x UD. SENTRAL BANGUNAN | ( JL, JENDRAL SUDIRMAN NO.1 
JL, KAPT, PATTIMURA No. 27 KEL, SIMPANG RIMBO -D. HARAI PUSAT PERDAGANGAN BAHAN BANGUNAN & INTERIOR Multim art DORONG” Lau Baro 
JAMBI - 36129, Email : dutamuliajambi@yahoo.co.id Jl. Banda No.9 Makassar Jl. Sulawesi 268 Makassar kala me Ta ata 
TELP. (0741) 584003 FAX. (0741) 584007 | Telp (0411) 3614921, 3614925 Fax (0411) 3611234 | Telp.(0411) 3625471, 3625472 Fax (0411) 3625478 4 p 
Toko SINAR MULIA CV. MITRA ABADI UI Tell dara mel 
Komp. Ruko Tirta Lestari No.A7-8 AMOA 0. , Palembang 


Jl. Ngagel Jaya No.57, Surabaya 
se08) Tel. (031) 5028333, 5028777, Fax. (031) 5021320 


#” XGBNI 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


Telp.: (0711) 416482, 418654 
Fax.: (0711) 420001 


UD.GAJAH SUMATERA 
GENERAL SUPPLIER 


Jl. Singosari 24, Bandar Lampung 
Telp.: 0721-253598, 255783, Fax.: 0721-240829 


Jl. MP. Mangkunegara - Palembang 


112, Surabaya. Telp.(031) 5312580, 5345227 Fax.(031) 


Tel. (0711) 819161, Fax. (0711) 371194 
CV SUMA TIRTA KENCANA 
GENERAL-CONTRACTOR - DISTRIBUTOR 


PT WIJAYA KOMBOS INDAH 
Jl. Martadinata No.99, MANADO -95125 


Jl. Arie Lasut No.80 (Wawonasa) - Manado Phone: 0431 - 864851 Fax.: 0431 - 866977 


Tel. (0431) 862088, 833920, Fax. (0431) 833966 | ovamammurercaww — .mail: sumatirtakencana@yahoo.com 
A1 Website: www.sumatirtakencana.com 


Ad 


4 4 
Toko KARYA JAYA Toko JAYA MAKMUR UD SAMA-SAMA Toko BUDI LUHUR 
Jl. Ahmad Yani KM. 37,5 1 : n 4 
Jl. RTA Milono KM 4 - Palangkaraya Sungai Paring No.18/20 - Martapura Jl. Pasar Baru No.229/12 - Banjarmasin Jl. Pasar Baru No.133 A - Banjarmasin 
Telp. (0536) 3305095 "3 Telp.: (0511) 4772262 a Telp.: (0511) 3354310 P3 Telp.(0511) 3361862 


Toko INTI JAYA 


Jl. Veteran RT.27 No.89 - Banjarmasin 
Telp. (0511) 3251279 


UD. BUMI INDAH 


Jl. Pandan Sari Rt.17 No.41 - Balikpapan 
Tel. (0542) 421293 Fax.(0542) 731838 


KS HERAN 
SHENG YU STEEL CO., LTD. 


BENER KA RAI 


PROSPERITY TIEH ENTERPRISE CO., LTD. 


IS 1Se0) 


4 4 
TOKO 
Pa KERAMIK INDAH Ubi sebakd Toko LOGAM JAYA BARU (PT. ROCKY MITRA BANGUNAN 
Sa IeNOLAN GK RSA CFM aux ono Meta PL LT Jl.S. Parman No.31 - Gorontalo | J1: Palma, Huangobotu 
“Tel. (0736) 341270, 346545 RT.17 NO.88 - PANORAMA Awas tajam Ka YIEH PHUI Dungingi - Gorontalo 
tax. (0736) 348092 BENGKULU Kesag Tel. (0435) 822434, 821554 |” Tofp.(0435) 8711328 
me) murtad | VitusStnirartan di Io Fax. (0435) 822444 13 
PUSAT BAHAN BANGUNAN 
Eisasammupa saya | SUKSES JAYA | PT. DACHTRACO RAYA |... ERA BANGUNAN JAYA UD. SUBUR MAKMUR | Toko RING ROAD 


ra 
J1 Kyai Mojo No. 16 Jl. H. Supu Yusuf No.1, Kendari ma ndi ni Jl. Tiung | No.2, Ring Road 


BRBANKEN 


Telp. (0274) 555385 Jl. MT Haryono 88 Tel, (0401) 3129990 Jl. Saranani - Kendari Jalan Gajah Mada, Samarinda bankgssan 
KO EKARIA, Kendari Fa aon) 3121589 Telp.(0401)3127777 | Melayani Dengan Setalus Hati Telp. (0541) 739478 Ten de ani #95 
Rr. TE " 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


29 


TENIS 

Di Balik 
Kembalinya 
Petrova 


adia Petrova adalah salah 
N satu nama yang cukup 
lama terus hadir di ber- 
bagai turnamen tenis interna- 
sional. 

Dia termasuk salah satu dari 
generasi sukses petenis Rusia, 
yang mendominasi tenis putri 
dunia pada era 2000-an. Selain 
Petrova, generasi emas petenis 
putri Rusia itu antara lain Maria 
Sharapova, Elena Dementieva, 
Dinara Safina, Vera Zvonareva, 
dan Svetlana Kuznetsova, 

Namun, Petrova kalah bersa- 
ing dengan Sharapova, Demen- 
ticva, Kuznetsova, dan belakang- 
an Safina di kelompok tunggal 
putri. Petenis kelahiran Mos- 
kwa, 8 Juni 1982, ini pun hanya 
meraih peringkat ketiga dunia 
(45 Mei 2006) sebagai peringkat 
tertinggi. Perlahan karier Petro- 
va di tunggal putri kian me: 
mudar. Padahal, dia memiliki 
senjata servis keras dan ground- 
stroke yang tajam, 

Kemenangan Petrova pada 
Toray Pan Pasifik Terbuka di 
Tokyo, Jepang, Sabtu (29/9), 
menjadi sangat istimewa. Dia 
menyingkirkan tiga petenis put- 
ri peringkat 10 besar dunia da- 
lam satu turnamen. 
etelah lama tidak memiliki 
pelatih, Petrova mengambil 
langkah perubahan besar seja 
awal tahun ini. Dia menjadikan 
Ricardo Sanchez sebagai pela- 
tihnya, Sanchez yang berta- 
hun-tahun mendampingi Jelena 
Jankovic (Serbia) dan Caroline 
Wozniacki (Denmark, lah 
pelatih andal meski banyak 
orang kurang sreg dengan cara 
dia melatih. 

Dalam bimbingan Sanchez, 
Petrova terbukti mampu bangkit 
kembali sebagai petenis tunggal 
putri dengan target utama kem- 
bali ke jajaran 10 besar dunia, 

Melihat usianya yang tak lagi 
muda dan masa jayanya dinilai 
sudah lewat, banyak orang me- 
ragukan kemampuan Petrova 
untuk kembali ke jajaran pete- 
nis elite, Di Tokyo, dia tampil 
juara. Kini, dia beraksi di China 
Terbuka di Beijing, Selasa, me- 
lawan petenis andalan China, Li 
Na. (AP/RE! S/OKI) 


GEITY IMAGES/RENG Ll 


Petenis Rusia, Maria Sharapova, mengembalikan bola Simona Halep (Romania) pada hari ketiga 
turnamen China Terbuka, Senin (1/10), di China National Tennis Center, Beijing. 


Kvitova dan Cilic 
Langsung Tersisih 


Ana Ivanovic Selamat Setelah Laga yang Ketat 


BEIJING, SENIN — Petenis papan atas berguguran 
dalam turnamen WTA China Terbuka di Beijing. 
Peringkat kelima dunia, Petra Kvitova, kandas di 
tangan peringkat ke-46, Carla Suarez Navarro. Di 
bagian putra, finalis tahun lalu, Marin Cilic, ditekuk 
pemain wild card Marius Copil, peringkat ke-221. 


Kvitova tersingkir pada putar- 
an pertama dengan skor . 
Juara Wimbledon 2011 itu gagal 
memperbaiki penampilannya pe- 
kan lalu di Pan Pasifik Terbuka di 
Tokyo saat kandas di tangan pe- 
tenis Kroa Petra Martic, 

Penampilan Kvitova yang me- 
nyedihkan ini sebagian besar ka- 
re) rvis yang lemah sehingga 
ia kerap berada di posisi bertahan 
meski sedang memegang servis. 
Lima double fault Kvitova juga 
berakibat fatal, 

Sementara itu, Cilic tampak 
lelah pada set ketiga setelah ber- 
main mati-matian pada set kedua 
yang berujung kekalahan. Petenis 
Romania itu mengendalikan per- 
mainan pada set pertama. Akan 
tetapi, Copil dengan tidak dinya- 
na menyuguhkan servis-servis 
kerasnya pada set kedua. Cilic 
tidak berdaya pada tie break yang 
berakhir 7-0 sehingga lalu me- 
nyerah 3-6, 7-6 (7/0), 6-4. 

Si saya tidak konsisten,” 
kata peringkat ke-15 yang pada 


final tahun Jalu dikalahkan To- 
mas Berdych itu. Ta berharap 
tahun ini bisa lebih baik, sayang 
hasilnya justru sebaliknya. "Saya 
sangat kecewa karena saya selalu 
merasa di sini adalah turnamen 
terbaik sepanjang tahun. Kondisi 
iga rasanya sempurna,” 


Tidak mudah 

Setelah musim yang panjang, 
sejumlah petenis mengaku mera- 
sa lelah. Namun, mereka enggan 
berhenti dan terus mengikuti 
turnamen demi turnamen sebe- 
lum titel dapat diraih, Peringkat 
kedua dunia, Maria Sharapova, 
misalnya, tak mudah melalui pu- 
taran kedua di Beijing. Ta menga- 
lahkan petenis Romania, Simona 
Halep, dalam laga yang sangat 
ketat, 7-5, 7-5. Pekan lalu di Tok- 
yo, Sharapova ditaklukkan Sa- 
mantha Stosur pada perempat 
fin: 


Petenis cantik asal Serbia, Ana 
Ivanovic, juga ketat menjalani 


gim demi gim pada putaran ke- 
dua melawan Varvara Lepchenko 
dari Amerika Serikat. Ia menang 
4-6, 7-5, 6-1, 

Ivanovic nyaris kalah ketika 
pada set kedua menghadapi dua 
kali match point sebelum akhir- 
nya menyamakan kedudukan 
menjadi 5-5, Pada gim ke-11 ini- 
lah Ivanovic baru menemukan 
ritme permainannya, menyudahi 
set kedua tanpa memberikan ke- 
sempatan lagi kepada Lepchen- 
ko. Pada set ketiga, ia hanya 
memberi satu gim untuk lawan- 
nya, yang sebaliknya terus terte- 
kan sepanjang set. 

Banyak hal tak terduga di la- 
pangan. Petenis peringkat per- 
tama dunia, Victoria Azarenka, 
yang pekan lalu di Tokyo merasa 
sangat lelah dan mundur setelah 
melaju pada perempat final, kini 
bangkit. Petenis Belarus itu tam- 
pil meyakinkan di putaran per- 
tama dengan melumat petenis 
Perancis, Alize Cornet, 6-1, 6-0. 

Di Jepang Terbuka, Berdych 
menumbangkan petenis Peran- 
Benoit Paire, 6-1, 7-6 (8/6), 
pada putaran pes , kemarin, 
Juara tahun 2008 itu tampak 
segar setelah semifinal AS Terbu- 
ka bulan lalu. Menurut Berdych, 
kondisi fisiknya sebetulnya ku- 
rang prima karena jet lag. Itulah 
mengapa laga pertama selalu tak 
mudah dilalui. (AFP/AP/IVV) 


GOLF 


Tim Eropa Temukan "Mestika Medinah” untuk Menjadi Jawara 


ungguh ruaar biasa tim 
S Piala Ryder Eropa yang di- 
pimpin Jose Maria Olaza- 
bal asal Spanyol itu. Mereka s 
akan menemukan ”mestika” 
Medinah Country Club di Illi- 
nois, Amerika Serikat, guna me- 
raih gelar juara Ryder 2012, 
Betapa tidak? Saat memasuki 
babak final turnamen Piala Ry- 
der ke-39 yang mempertemu- 
kan tim AS versus tim Eropa, 


Minggu (80/0), pasukan Olaza- 
ih tertinggal 6-10. 
laga dua hai 


partai foursome dan four-ball se- 
cara bergantian. 

Itu sebabnya, pada babak fi- 
nal, pasukan Olazabal hanya 
berharap mendapat sebanyak 
mungkin dari 12 poin tersi 
Dan itu artinya setiap pegolf ha- 
rus mampu memenangi laga 


perorangan tersebut. 

David Love III, kapten tim 
Piala Ryder AS 2012, walau ung- 
gul 10-6, memang tak yakin bisa 
merebut Piala Ryder 
kali. Itu setelah tim 
Celtic Manor Resort City of 
Newport, Wales, dua tahun lalu. 

"Ketidakyakinan” Love ter- 
bukti, Pada partai pertama, 
Luke Donald (Inggris) dapat 
mengalahkan Bubba Watson, di- 


ikuti Tan Poulter (Inggris), Rory 
Mellroy (Irlandia Utara), Justin 
Rose (Inggris), dan Paul Lawrie 
(Skotlandia) yang masing-ma 
sing menang atas Webb Simp- 
son, Keegan Bradley, Phil 
Mickelson, dan Brandt Snede- 
ker, Tak heran, tim Eropa ber- 
balik memimpin 11-10, 

Setelah sempat berbagi angka 
i hasil lima laga ber- 
mestika” Medinah Co- 


ikutnya, 


untry Club kembali melapang- 
kan jalan p: 
tuk keempat kalinya menjadi ja- 
wara Piala Ryder di d: 
Amerika dengan skor akhir 
14,5-13,5. 

Satu poin kemenangan tim 
Eropa dipersembahkan Martin 
Kaymer asal Jerman yang me- 
nundukkan Steve Stricker. 

Tiger Woods, pegolf nomor 
dua dunia saat ini, yang dipa- 


sang Love sebagai pemain jang- 
kar, tidak memenuhi h: N 
Sebenarnya jika Woods menang, 
bakal lahir juara bersama Piala 
Ryder untuk keti 
Namun, pegol 
Francesco Molinari, 
memaksa Woods untuk berbagi 
angka, sekaligus memastikan 
Dlazabal menjadi 


ADVI 


DRIAL 


Inovasi Perekat Khusus 


Keramik Standar 


Saat membangun rumah atau melakukan renovasi, umumnya pemilik rumah 
menggunakan perekat keramik dengan semen biasa. Padahal, keramik 
memiliki perbedaan dari sisi karakteristik teknis (porositas) antara keramik 
standar dan granite tile. Terkait hal itu, sebenarnya dibutuhkan perekat yang 


tepat. 


erekat dengan semen 
biasa tidak dirancang 
sebagai perekat khusus 


keramik karena lazimnya 
digunakan secara umum, Per- 
bedaan muai susut semen biasa 
dan sereed menyebabkan 
keramik mudah terlepas dalam 
jangka waktu tertentu. 

Akibatnya, masalah yang 
umum dihadapi dan sering 
terjadi adalah terlepas dan ter- 
angkatnya keramik (popping 
yang tentunya merugikan. Hal 
itujelas mengganggu keindahan 
dan kenyamanan, serta 
tampilan lantai rumah menjadi 
tidak sedap dipandang. Selain 
itu, pemilik rumah terpaksa 
mengeluarkan budget ekstra 
untuk membeli keramik baru 
dengan motif dan warna yang 
belum tentu sama dengan 
keramik sebelumnya. Belum 
lagi biaya material dan tukang 
yang mengerjakan. 


Inovasi 


Penggunaan perekat yang 
tepat merupakan solusi. Untuk 
itu, PT Cipta Mortar Utama 
yang merupakan produsen 
semen instan (premixed dry 
mortar) pertama di Indonesia 
melalui merek Mortar Utama 
(MU) meluncurkan inovasi 
produk terbarunya yaitu pere- 
kat keramik yang dirancang 
khusus untuk keramik standar. 
Produk ini disebut perekat 
keramik standar MU-420. 

Selain melengkapi rangkaian 
solusi perekat keramik yang 
telah ada, produk ini dihadirkan 
sebagai solusi kepada pemilik 
rumah untuk mengantisipasi 
sekaligus mengatasi masalah 
lepas dan terangkatnya keramik 
(popping. 

Dibandingkan — dengan 
perekat keramik MU-400 yang 
telah lebih dikenal, produk baru 


perekat keramik standar 
MU-420 dipasarkan dengan 
harga yang lebih ekonomis. 
MU-400 diposisikan sebagai 
t khusus granit tile, 
pun juga dapat digunakan 
untuk perekat keramik standar. 
Sementara itu, MU-420 tidak 
direkomendasikan untuk pe- 
rekat granit tile, Kehadiran 
produk baru ini dimaksudkan 
agar pemilik rumah dapat turut 
menikmati keunggulan rang- 
kaian solusi perekat keramik 
MU. 


Berbagai solusi 


MU tidak hanya menye- 
diakan solusi bagi aplikasi 
keramik melalui — produk 
MU-420 dan MU-400, yang 
formulasinya telah disesuaikan 
berdasarkan jenis keramik. MU 
juga sangat memahami bahwa 
berbagai kebutuhan aplikasi 
keramik lainnya mempunyai 
perlakuan yang berbeda se- 
hingga memerlukan formulasi 
yang berbeda pula. 

Karena pemahaman ter- 
hadap hal tersebut dan di- 
dukung penelitian yang di- 
lakukan oleh RnD, MU menye- 
diakan berbagai kebutuhan 
aplikasi keramik lainnya seperti 
perekat keramik diatas keramik 
MU-480, yaitu perekat keramik 
yang dapat diaplikasikan di atas 
permukaan keramik lama tanpa 
harus membongkarnya. 

Ada pula perekat keramik 
daerah basah MU-460 yang 
dapat diaplikasikan untuk 
pemasangan keramik di daerah 
yang terdapat genangan air 
seperti misalnya kolam renang. 

Sementara itu, perekat 
keramik putih MU-470 dapat 
digunakan untuk mozaik dan 
marmer, sedangkan perekat 
keramik serbaguna MU-485 
dapat merekatkan keramik di 


atas permukaan gypsum, GRC, 
kayu, kaca, pelat baja, dan area 
heavy duty (area parkir). Ada 
pula Fast Setting Tile Adhesive 
MU-490, yaitu perekat untuk 
keramik, granit tile, dan batu 
alam, yang mempunyai sifat 
cepat mengering dalam waktu 
dua jam sehingga cocok di- 
gunakan untuk area yang dilalui 
banyak orang, seperti lobby 
mall, perkantoran, dan lain- 
lain. 

Memang terlihat bahwa 
perekat keramik MU sangatlah 
spesifik dibanding perekat 
dengan semen biasa yang dapat 
digunakan secara general. Jika 
dilihat dari sisi harga, perekat 
keramik MU pun masih terasa 
mahal. Namun, Jika dibanding- 
kan dengan kualitas, kecepatan 
pengerjaan, material dan ang- 
garan terkontrol, serta biaya 
perawatan (maintenance) ren- 
dah, secara keseluruhan dan 
jangka panjang, perekat ke- 
ramik MU akan lebih efisien 
jika dibandingkan dengan cara 
konvensional. 

MU juga menyediakan pro- 
duk pelengkap untuk pengisi 
celah keramik yaitu Pengisi Nat 
Keramik MU-408 yang memi- 
liki keunggulan warna pengisi 
nat tidak mudah berubah dan 
tidak berjamur. 

Dalam menciptakan solusi, 
perekat keramik MU memiliki 
keunggulan antara lain siap 
pakai—cukup dicampur air saja, 
mudah dalam pengerjaan atau 
aplikasi, waktu penyelesaian 
pengerjaan lebih cepat, 
mempunyai daya rekat yang 
lebih baik untuk mencegah 
terjadinya lepas atau ter- 
angkatnya keramik dinding dan 
lantai (popping, serta for- 
mulasi disesuaikan dengan 
jenis keramik dan berbagai 
kebutuhan aplikasi keramik 
lainnya. P/ACAJ 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gunakan Rangkaian 


Solusi Perekat Keramik 


9 saman instan 


Merekat kuat dan tahan lama 


Perekat Keramik 


Standar 


Perekat MU-460 
Keramik Perekat Keramik 
Putih — Daerah Basah 


LAN Bad 


MU-400 
Perekat 


Granite Tile 


Nat Keramik 


Bebas Pulsa: 0 800 1 8888 68 


www.solusibangunanMU.com 


Solusi Bermutu Dinding dan Lantai 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


Mareello Lippi 
dalam Tekanan 


Sentuhan Caneda Lambungkan Al Ittihad 


GUANGZHOU, SENIN — Segudang pengalaman 
Marcello Lippi menghadapi situasi kritis menjadi 
harapan terakhir Guangzhou Evergrande untuk lolos 
ke semifinal Liga Champions Asia. Guangzhou harus 
membalikkan ketertinggalan dua gol saat menjamu 
klub asal Arab Saudi, Al Ittihad, Selasa (2/10). 


Guangzhou kalah 2-4 di kan- 
dang Al Tttihad pada putaran 
pertama perempat final Liga 
Champions Asia (LCA) di Ji 
dah, pertengahan bulan lalu, Tim 
kaya raya asal China itu sempat 
unggul 2-1 pada babak pertama 
melalui Gao Lin dan Huang Bo- 


JADWAL PE FINAL 


2-10-2012 (19.00 WIB) 
GUANGZHOU EVERGRANDE (China) 
VS AL ITTIHAD (Arab Saudi) 

- Stadion: Guangzhou Tianhe Sport 


kembali sejumlah pemain pen- 
ting yang akan tampil dalam per- 
tandingan ini” ujar Lippi. 

"Kami akan memanfaatkan 
kemampuan mereka untuk me- 
mimpin tim, semoga kali ini 
pa kesalahan, dan kami yaki 
kami mampu lolos ke putaran 
selanjutnya,” ujar pelatih berusia 
64 tahun itu. 

Lippi menilai Al Tttihad tidak 
akan bermain bertahan. Tim po- 
lesan pelatih asal Spanyol, Raul 
Caneda, itu agresif dengan se- 
jumlah pemain depan “seperti 
Diego Souza. 

Kapten Guangzhou, Zheng 
Zhi, menegaskan, jadwal pertan- 


wen, 


Namun, tim yang dilatih oleh 3.19-2912 (00.15 WIB) 
Lippi, yang membawa Haliajuara Af AHLI (Arab Saudi) dijadi 


dunia pada 2006, itu kebobolan yg FOOLAD SEPAHAN (iran) los ke 
Stadion: Prince Abdullah Al Faisal 


tiga kali pada babak kedua. Kap- 
ten Al Ittihad, Mohammed Noor — Stadium, Jeddah 
mencetak satu gol dan Naif Ha- 


Center, Guangzhou 


dingan yang padat dalam bebe- 
rapa bulan terakhir tidak bisa 
an alasan mereka tidak lo- 
semifinal LCA. 

”Kami memiliki kesempatan 
untuk terus melaju dan memba- 
likkan hasil putaran pertama. Ja- 


zazi memborong dua gol melalui  3-10-2012 (21.00 WIB) di, saya dan semua pemain per- 
sundulan, BUNYODKOR (Uzbekistan) caya kami akan memenangi per- 


Guangzhou sangat bergantung vs ADELAIDE UNITED (Australia) 
Stadion: Jar Stadion, Tashkent 


pada kelihaian Lippi mengolah 
strategi dan membangkitkan ke- 
per 


dengan kemenangan 2-0 
memiliki dua gol tandang. Jika Al 
Ittihad mampu mencetak gol di 
Stadion Tianhe Sport Center, 
perjuangan Guangzhou akan se- 
makin berat. 

"Kami akan memanfaatkan Selain 
potensi dalam diri p 
membangkitkan kepercay 


rena 
(Korea Selatan) 


Stadium, Riyadh 


kami bisa melaju ke pertanding- 
an berikutnya,” ujar Lippi. 


semifinal belum sepenuhny 
pus. Juara Liga Super China mu- Namun, 
im lalu itu berpeluang mem- besar 
balikan keadaan dengan kem- tombak 


guh Zhang Linpeng. 2011-2012. 
Zhao dan Zhang tidak tampil 
di Jeddah karena hukuman la- — kompo 


rangan ber 


yaan diri para pemain un-  4-10-2012 (00.10 WIB) 


tuk bangkit. Guangzhou bisalolos AL HILAL (Arab Saudi) 
vs ULSAN HYUNDAI 


- Stadion: Prince Faisal Bin Fahd naa 


kembalinya — duo had meraih gelar 
pemain,  Zhao-Zhang, pa 
n di- angzhoujuga dalam kondisi lebih” Klub pada Desember, 
ri dan karakter mereka, supaya bugar dibandingl 


an dengan pada 
Bulan lalu, sku- 


angzhou lolos ke dah dalam kond 
pu- telah membela tim nz 
Lippi kemungkinan na dal: 
n kehilangan ujung ujar C 
Bra 
balinya dua pemain andalan, ge- menjadi pencetak gol terbanyz 
landang Zhao Zuri dan bektang- di Liga Super 

uasi 


pemain paling seim- 
"tanding, Kedua pema- — bang untuk menjaga ketajaman 


toga 


tandingan i 


Sentuhan Caneda 


Caneda menegaskan, dia tidak 
akan mengubah strategi meski- 
pun tandang ke markas Guang- 
zhou. Mantan pelatih tim perta 
| Sociedad dan Almeria itu 
membawa Al Tttihad tak terka- 
lahkan dalam 22 pertandingan. 
Caneda menargetkan Al Ttti- 
a LCA ke- 
in Gu- tiga dan tampil di Piala Dunia 


Zhong. 


a pem 


"Kami akan menghadapi rak- 
a baru dalam sepak bola. Chi- 
ngkat ke Jed- na adalah re a baru yang mu- 
i kelelahan se- lai muncul dan Guangzhou men- 
onal, jadi pemimpin sepak bola di C! 
n dua tahun terakhir,” 
neda, 

Pelatih berusia 43 tahun itu 
menegaskan, dalam sepak bola 
China musim ada sesuatu yang tidak bisa dibeli 
ni menuntut — dengan uang. Al Ittihad akan ber- 
tarung sebagai tim yang kompak, 
ya diri, dan pantang me- 
ah untuk mengubur asa Gu- 


, Murigi 


in kunci itu akan menambah ke- penyelesaian akhir dan kedisip-  angzhou menjadi klub China per- 


kuatan di lini belakang dan daya 


gedor saat menyerang. "Kami telah 


tama yang lolos ke semifinal LCA 


mendapatkan ak 2005. (AFP/AP/AFC/ANG) 


Mantan bintang tim nasional Peranci 
setelah pada pertandingan terakhir d 
Indonesia berada di posisi ke-23 dari 40 negara peserta puta 


eristiwa tandukan kepala 
Pisau tim nasional Pe- 
/inedine Zidane, 
bek 


nia Jerman 2006 memang men- 
cengangkan. Zidane, pemain 
yang dikenal sebagai pribadi 
yang tertutup dan pemalu, bak 
banteng terluka. 

Namun, peristiwa enam ta- 
hun lalu itu sudah dia lupakan. 
Kini, meski mundur dari dunia 
sepak bola profesional, tak ber- 
arti dia benar-benar berhenti. 
Setelah didaulat menjadi Direk- 
tur Teknik Real Madrid, Zidane 
didaulat menangani akademi se- 
pak bola "Los Blancos”, 

Mimpi saya jadi nyata. Men- 
jadi pelatih adalah keinginan sa- 
sejak lama," kata Zidane dz 
lam wawancara dengan Kompas 
di sela-sela putaran final Dano- 
ne Nations Cup (DNC) 2012 
yang berlangsung di Wars 
Polandia, awal September 


'asional Wa 


srikut petikan perbincangan — yang baik. Jika tidak (bei 
dari dua sesi wawan 
dilakukan mengena 


Perlukah orangtua dan pelatih 
ikap keras terhadap 

anak pada usia dini (di ba- adalah s 
wah 12 tahun)? 

orangtua, seharus 
an keleluasaan 
bagi anak-anak untuk mencoba 
hal, Yang coba diba- 
ini (DNC 2012) adalah 


main dengan bebas 
ngan keinginan mere 
i dengan prinsip-prinsip da- 


10-12 tahun ad 
tepat. Nanti, ketika ber 
115 tahun, mereka bis 
ah ini cocok bagi j 
mereka atau sebaliknya. Kalau 

ingin menjadi pemain 
la profesional sebagai 
idah punya bekal 


LM. 


wa, Minggu (9/9), mengungguli tim Tu: 
an final Danone Nations Cup 2012. 


rubah 
haluan sesuai dengan usianya), 
mereka ingat bahwa bermain 
sepak bola itu sangat indah. 
Prinsip apa yang dimaksud? 
Kemampuan individu yang 
baik, kerja sama, dan terutama 
ikap fair play, baik di 
dalam maupun di luar lapangan. 
Fair play adalah kunci. 
Kemenangan memang men- 
jadi tujuan. Namun, menang de- 
ngan cara yang bagaimana 
nang dengan 
bisa ber- mener 
esuai de- play akan menjad 
bagi seorang pesepak bola. 
Bagi para pesepak bola usia 
12 tahun, penerapan prin- 
sip-prinsip fair play menjadi 
ngat penting ketika mereka b. 
dan berubah men- 
Ji pemain profesional. 
Hal ini yang ingin kami sam- 
ak bo- — paikan dan mer: 
alan hi- sepak bola ana 
Anda pernah melihat 


Jair play 
dan pengembangan sepak bola 


ngat berarti 


al 


KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD 


idane, memberikan selamat kepada tim Indonesia U-12 Agua Danone Nations Cup 2012 
ia melalui babak adu penalti. 


anak-anak Asia, termasuk Indo- 
nesia, bermain. Prospeknya ba- 
gaimana? 

Tentu masih banyak kele- 
mahan dan h liperbaiki. 
Perlu waktu dan kesabaran se- 
mua pihak, terutama orangtua 
dan pelatih. 

Menjadi pemain sepak bola 


a kontinu. Ini tang- 
gung jawab bersama 
Tim-tim Asia sangat 
prospektif. Bisa dilihat di sini, 
ak dari Asia menunjuk- 
kan kualitas yang hampir sama 

dengan tim Amerika Selatan 
maupun Eropa. Sangat menga- 
gumkan. 

Ada pesan khu 
anak-anak Indonesia. 

Berlatih, berlatih, dan berla- 
tih. Itu kunci untuk menjadi pe- 
main sepak bola yang baik. 

(MAHDI MUHAMMAD) 


bagi 


“Ah, saya sudah punya 
tabungan kok. Saya 

belum membutuhkan 
asuransi.” Begitu ucapan 
seorang profesional muda 
menanggapi sebuah 
tawaran asuransi jiwa. Salah 
kaprah ini tampaknya harus 
dibenahi. 


Life lrerzaee Cenyaan 


Edy Tuhirman, 


CEO Generali Indonesia 


Pbyalam bahasa Inggi asuransi 

| Jiwa adalah life insurance, bukan 
MF &eath insurance. Jadi, pola pikir yang 
salah salah-mengartikan asuransi harus 
dihilangkan karena asuransi sebenarnya 
berbicara mengenai hidup. Dalam hidup, 
in mengantisipasi kondisi di kemudian 
hari (proteksi), dibutuhkan investasi untuk 
meningkatkan kualitas hidup, terutama di 
saat pensiun, 

Dewasa ini, asuransi tidak hanya 
berbicara proteksi, tetapi juga investasi. 
Kata investasi, oleh banyak orang, terkadang 
menjadi menakutkan karena investor selalu 
dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. 
Pergerakan naik-turunnya harga pasar dapat 
terjadi sewaktu-waktu. 

Gejolak inilah yang terjadi di pasar 
modal dan mau tidak mau harus dihadapi 
oleh para investor: Kegiatan investasi ibarat 
mengendarai mobil yang hanya memiliki 
pedal gas saja—tanpa rem, persneling, dan 
sabuk pengaman. Di saat investasi sedang 
tumbuh subur, kita akan terus menginjak 
pedal gas lebih dalam. Boleh jadi, kita terus 
menempatkan modal besartanpaperhitungan 
akurat. Akibatnya, terkadang kita tidak bisa 
mengendalikan laju investasi kita ketika tiba- 
tiba krisis datang. Nilai investasi tergerus 
habis, dan kita tidak bisa melakukan apa pun. 


Pengaman i 

Ketika investasi tergerus, kebutuhan 
sekolah anak dan rencana pensiun tidak 
bisa menunggu, lalu apa yang akan Anda 
lakukan? Dibutuhkan sebuah alat pengaman 
untuk investasi Anda. Asuransi Jiwa Generali 
Indonesia mengenalkan fitur untuk dapat 
mengelola risiko yang akan Anda terima, 
yaitu Automatic Risk Management System 
(ARMS). 

CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman 
mengatakan, fitur ini sangat dibutuhkan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“Sistem ini kita buat karena melihat keadaan 
yang ada di masyarakat. Kita ingin coba 
mengubah persepsi orang dengan kalimat 
high risk, high return. Dengan ARMS, tidak 
selalu high risk,” ujarnya. ARMS ini adalah 
fitur dari iPlan, produk unit link Generali 
Indonesia. Fitur ARMS ini bisa didapatkan 
dengan minimal Rp 800 ribu per bulan dan 
tanpa biaya tambahan apa pun. 

ARMS memiliki tiga — keunggulan 
metode pengaman untuk investasi Anda 
dan memelesatkan investasi. Pertama, Auto 
Balancing. Fitur ini menjaga kompos 
aset portofolio sesuai dengan profil risiko 
dalam artian investor secara konsisten akan 
menerapkan prinsip buy low-sell high. Hal 
ini dilakukan dengan cara menjual aset 
yang kinerjanya lebih baik (outperforming 
asset) dan membeli aset yang kinerjanya 
lebih rendah (underperforming asset) secara 
bersamaan pada saat terjadi perubahan 
komposisi aset yang tidak diinginkan 

Kedua, Auto Trading, fitur yang berfungsi 
untuk memantau kinerja portofolio investasi. 
Guna pengembangan dana inve: investor 
harus melakukan aksi profit taking. Di ARMS 
keuntungan akan direalisasikan ke pasar 
uang yang lebih stabil. Sebaliknya, saat 
terjadi penurunan dana investasi yang tidak 
dapat ditoleransi, investor harus mencegah 
kerugian lebih jauh (cut loss) dan investasi 
Anda akan diamankan di pasar uang juga. 
“Jadi, di setiap langkah investasi selalu ada 
jaring pengaman agar saat jatuh Anda tidak 
jatuh lebih dalam lagi,” ujarnya. 

Ketiga, Auto Re-Entry ibarat automatic 
gear di mobil. Di saat pasar kembali 
menunjukkan gairah, modal yang telah 
diamankan dari proses cut loss tersebut akan 
kembali dipakai untuk berinvestasi ke saham. 
Hal ini tentu menghadirkan modal yang lebih 
besar lagi dan hasil investasi akan lebih besar 
lagi. IKLAN/"/VTOI 


Generali 


Centurions |. Personal 


Top 
Top Agent Top 
& 


Builder Producer ' TopCase 


3. IM ai 


Recruiter ? Top 
Business 


Tanpa Foto : Agus Julianto - Novililyana - Jenny Nurjani - Julia -Ang Gie (Maestro Centurions 301) 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


DATA DAN AGENDA 3-6, 7:6 (7/0), 6-4 6-1, 7-6 (8/6) Rabu (3/10) BATE Borisov (BLR) v Bayern Muenchen — Grup F 
&: Florian Mayer (GER)-Fabio Fognini (ITA) — Stanislas Wawrinka (SUI)-Hiroki Moriya — Bunyodkor (UZB) v Adelaide United (GER) BATE Borisov - 
TENIS ANT 6:1, 6-2 (UPN) 7-5, 4-6, 6-4 (RUS) Grup 6 Bayern Muenchen 
EN Pavlyuchenkova (RUS) 5-7, 6-4, 3-0 . La — rup T 
TENIS (retired) Zhang Ze (CHN)-Wu Di (CHN) 6-4, 6:1” Viktor Troicki (SRB) vs Robin Haase MHilal (KSA) vUisan Hyundai (KOR)”—” Spartak Moskwa (RUS)V Celtic SCO) Valencia 
WTA/ATP CHINA Victoria Azarenka CELRJTATZE Comet Carlos Berlocg (ARG)-Marinko Matosevic (NED) 6-2, 6-3 Benfica (POR) v Barcelona (ESP) Lite 
(ERA) 6-1, 6-0 US) 3-6, 6-2, 6-3 « : LIGA CHAMPIONS Grup H Grup 6 
Babak Pertama, Senin d/10) Alexandr Dolgopolov (UKR)-Gulllerm.)') SEPAK BOLA Ciu (ROM V Manchester Unted (ENG) Barcelona 
Tunggal Putri Babak Kedua Garcia-Lopez (ESP) 6-0, 6-4 Selasa 2/1) Galatasaray (TUR) v Braga (POR) 
Sorana Cirstea (ROM)-Sofia Arvidsson —— Elena Vesnina (RUS)-Tamira Paszek LIGA CHAMPIONS ASIA Grup E Gie” — 1010001 
-2, - X x ATP JEPANG Spartak Moskwa 5 
Mena (nan ata NordsjaslTand (DENY v Chelsea (ENG) — Klasemen 
Lara Arruabarrena-Vecino (ESP)-Zheng — Carla Suarez Navarro (ESP)-Petra Perempat Final, putaran kedua, Ann AS SANA Do Pe Grup E Grup H 
Jie (CHN) 6-2, 6-4 Kvitova (CZE) 6-3, 6-2 Babak Pertama, Tunggal Putra Selasa (2/10) Uventus (ITA) v Shakhtar Donetsi ShakhtarDonetsk /”T TOO 203 CR Cu Tito m3 
Sabine Lisicki (GER)- Anabel Medina Lukas Lacko (SVK)-Albert Ramos (ESP) — Guangzhou Evergrande (CHN)-AT Ittihad — (UKR) Chelsea TOTO 271 MancesterUnted IT 100 103 
Garrigues (ESP) 6-3, 5-7, 6-2 Tunggal Putra, Babak Pertama 6-0, 6-2 (KSA) Grup F Juventus 1010 221 Galatasaray 1001010 
Polona Hercog (SLO)-Anastasia Marlus Copil (ROM)-Marin CINIC (RO) — Tomas Berdych (CZE)-Benoit Paire (FRA) Al Ahli (KSA) v Foolad Sepahan (RI) ”— Valencia (ESP) v Lille (FRA) Nordsjaelland TOO1 020 Sporting Braga 1001020 
@ 
PENYISIHAN GRUP G 
anya NaASID yan LIGA CHAMPIONS 2012-201 
Stadion: Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisabon 
P e PR | P A Wasit: Cuneyt Cakir (Turki) 
Benfica Andalkan Lima di Barisan Depan 
LISABON, SENIN — Benfica tahu betul, Barcelona vid Villa, Sabtu lalu. 
2 2 : 1 , Pada penampilan perdana Liga 
bukan pesaing lolos ke 16 besar. Ini bukan berarti Champions, saat menjamu Spar- 
menyerah sebelum menjamu raksasa Spanyol pada tak, Barcelona juga tertinggal 1-2 
AN Ato “ar “INN MAKAN sebelum memukul balik dan me- 
penyisihan Grup G Liga Champions di Lisabon, nang 3-2 berkat dud gal Tiomel 
Selasa (2/10). Ini kesadaran mereka, meski limbung — Messi. Di balik limbungnya jan- 
Tr aa Ngap Ke HA tung pertahanannya, Barcelona 
di jantung pertahanan, Barca tetap sulit dijinakkan. — miliki Kedudang sabar naga 
untuk memenangi laga. RUP G m HEAD” 
"Barcelona tidakhanyatimfa- jika hari sedang baik bagi kami ”— "Sebuah tim yang bangkit ber: RUPS Na EN aa AM ME 
vorit di penyisihan grup, tetapi dan buruk bagi mereka (Bar- juang untuk mengubah hasil laga 1 Barcelona 1 Ha: Perempat final 
a Liga Cham-  celona), kami bisa menang” merupakan bukti tim itu punya 2 Benfica 0.1 0 , Pa 5 
teori, Celtic, Ben- Seperti sering dilontarkan ba- tekad untuk terus menang” ujar 2 Celtic 0 1 0 Ban Oa ig 
artak dapat berebut nyak orang, tidak cukup berbekal  Vilanova. Untuk lawatan ke Ben- 4 Spartak Moskwa — 0 0. 1 ka 2 
tiket (lolos) lainnya," kata Jorge taktik atau strategi genius dari fica, Puyol,gelandangAndresIni- (19y9/2012) Barcelona vs Spartak Moskwa 0 AS Tori ti 
Jesus, Pelatih Benfica pelatih hebat dan performa luar esta,dan bek Adriano dinyatakan — (0/9/2012) Celtic vs Benfica Final 
Meski tidak dikemukakan eks- biasa dari para pemain istimewa “fit. Jika Puyol dan Iniesta tampil, 3 31 Me1 1961 2 
pli ar untuk menaklukkan Barcelona. — Barcelona bakal kian dahsyat. Sumber: UEFA.com NOVAN 


satu tiket lolos ke 16 b 
dari Grup G dinilai seolah sudah 
an” Barca. Benfica tinggal 
bersaing dengan Celtic (Skotlan- 
dia) dan Spartak Moskwa (Rusia) 
berebut satu tiket lain. 

Klub Portugal itu sudah meng- 


Faktor nasib atau keberuntungan 
juga dibutuhkan. 


Celah di tubuh Barca 
Barcelona saat ini sebenarnya 
tidak dalam bentuk terbaik me- 


Harapan baru Benfica 


Optimisme mulai tumbuh di 
kalangan suporter Benfica sete- 
lah dilanda putus asa usai heng- 
kangnya gelandang Javi Garcia 


awalinya dengan baik saat men- 
curi satu poin di kandang Celtic 
lewat skor 0-0, dua pekan lalu. 
Meski disadari tidak mudah, me- 
reka berharap bisa memetik hasil 
baik saat menjamu Barcelona. 

Jesus menebar mantra untuk 
menyuntikkan kepercayaan diri 
kepada pemainnya. "Di 
Champions selalu ada kejutan. 
Tahun lalu, kami dua kali mena- 
han seri Manchester United, Ka- 
mi lolos, dan mereka tidak,” kata 
Jesu. 

"Inilah sepak bola. Tiada tim 
yang tidak bisa dikalahkan dan, 


nova limbung, 


injury time s 


reka, Absennya dua bek tengah 
utama, Carles Puyol dan Gerard 
Pigue (cedera), yang digantikan 
Alex Song dan Javier Maschera- 
no, akhir-akhir ini membuat jan- 
tung pertahanan skuad Tito Vila- 


Itu celah yang bisa dimanfa- 
atkan Jesus dan pemainnya un- 
tuk membuat kejutan. Akibat ke- 
salahan Song dan Mascherano, 
Barca kebobolan 0-2, saat dijamu 
Sevilla, sebelum akhirnya me- 
nang 3-2 di Liga Spanyol berkat 
dua gol Cesc Fabregas dan gol 
iker cadangan Da- 


(ke Manchester City) dan Axel 
Witsel (ke Zenit St Petersburg). 
Keduanya diganti dua pemain 
kurang dikenal, Nemanja Matic 
and Enzo Perez, Namun, setelah 
Benfica memimpin klasemen Li- 
ga Portugal dan belum terkalah- 
kan dalam lima laga plus hasil 


Ss scar Cardozo abs 
karena — cedera dan — akan 
digantikan pemain baru, Lima, 
Pemain Brasil ini sangat lincah 
dan memiliki tendangan mema- 
tikan, (AP/AFP/REUI SAM) 


”Para Petambang” Siap Kejutkan "Nyonya Besar” 


TURIN, SENIN — Shakhtar 
Donetsk yang dijuluki "Para Pe- 
tambang” karena lahir di kom- 
pleks pertambangan batubara 
Ukraina menyiapkan kejutan ba- 
gi tuan rumah ”Si Nyonya Besar” 
Juventus pada pertandingan ke- 
dua penyisihan Grup E Ligi 
Champions, Rabu (8/10) dini hai 
WIB. Shakhtar yang memimpin 
Grup F dengan tiga poin akan 
menguji konsistensi permainan 
Juventus yang kini dalam mo- 
mentum kebangkitan di Serie A 
Italia dan level Eropa, 


at memaks 


Kepercayaan diri Si Nyonya 
Besar bertambah tebal setelah 
mengandaskan AS Roma, 4-1, di 
Serie A. Kemenangan ini kelan- 
jutan dari kebangkitan yang me- 
Stamford Bridge s: 
Chelsea bermain 2-2 
setelah Juventus tertinggal 0-2. 

Kekuatan mental pemain Ju- 
ventus merupakan penentu hasil 
tidak terkalahkan dalam 45 per- 
tandingan Serie A. Mereka juga 
tidak terusik larangan Pelatih 
Antonio Conte berada di bangku 
pelatih selama 10 bulan, 


Hingi 


bertahan. 
"Mereka 
dan kuat 


Shakhtar Donetsk harus me- 
matikan kekuatan utama Juven- 
tus di lini tengah untuk mem- 
bawa pulang poin. Barisan ge- 
landang Juventus bukan hanya 
lihai mengontrol bola dan meng- 
atur tempo, mereka juga haus gol. 
kini, koleksi gol Juventus 
dicetak sembilan pemain, lima di 
antaranya gelandang dan pemain 


ngat terorganisasi 
. Mereka 
lebih diunggulkan dalam pertan- 
dingan ini. Namun, kami dapat 


ra fisi 


mengejutkan — mereka,” ujar 
Eduardo, bomber Shakhtar. 
Gelandang Shakhtar asal Bra- 
sil, Fernandinho, mewaspadai ag- 
resivitas Juventus, terutama ke- 
cepatan serangan balik. 
Shakhtar bukan lawan mudah 
bagi Juventus yang akan tampil 
dengan skuad sama saat mena- 
han Chelsea, 2-2. Juventus harus 
bekerja ekstrakeras untuk me- 
nundukkan Shakhtar yang selalu 
menang dalam 25 pertandingan 
terakhir di semua kompetisi. 
(REUTERS/AFP/AP/ANG) 


INFO | OLAHRAGA 


Harapan dan Tantangan 
Baru Bulu Tangkis 


Indonesia 


Musyawarah nasional (Munas) ke-21 Persatuan Bulu Tangkis 
Seluruh Indonesia (PBSI) di Yogyakarta pada 20-22 September 
2012 memilih Gita Irawan Wirjawan secara aklamasi sebagai 
ketua umum Pengurus Besar PBSI yang baru periode 2012- 
2016. Banyak harapan dialamatkan pada menteri perdagangan 
tersebut. Apalagi di tengah paceklik gelar seperti sekarang. 


etika steering committee menutup 

K pendaftaran pada 18 September 

2012, selain Gita, ada dua nama lain 

yang mendaftar yaitu Icuk Sugiarto (juara 

dunia 1983) dan Ketua DPR Marzuki Alie. 

Saat verifikasi, nama Marzuki gugur sehingga 

tinggal dua kandidat yang tersisa yang akan 
dipilih dalam dalam Munas. 

Seperti dikatakan Kabid Hukum PB PBSI 
Umbu $ Samapaty, dalam sesi pemandangan 
umum, ada dua hal yang patut digarisbawahi. 
Pertama, sebanyak 38 Pengprov PBSI seluruh 
Indonesia menyatakan menerima Laporan 
Pertanggung jawaban PB PBSI periode 
2008-2012. Hal berikutnya adalah dukungan 
terhadap para kandidat. Saat itu, Gita 
memperoleh 31 suara dari Pengprov PBSI 
dan satu suara dari pengurus besar PBSI. 
Sementara Icuk hanya memperoleh dua suara 
dari Pengurus Provinsi PBSI DKI Jakarta dan 
Nusa Tenggara Barat. 

Berdasarkan fakta bahwa dukungan 
telah melampaui 50 persen plus satu suara, 
pemilihan tidak perlu lagi dilakukan dan Gita 
Irawan Wirjawan dinyatakan terpilih secara 
aklamasi sebagai Ketua Umum PB PBSI 
periode 2012-2016. 


Kontribusi 

Dalam wawancara yang dilakukan 
Sabtu (29/9), Umbu menegaskan bahwa 
Gita Irawan Wirjawan bukanlah sosok yang 
baru dalam dunia bulu tangkis di Tanah Air. 
Terpilihnya ia sebagai ketua umum PB PBSI 
pun bukan sesuatu yang tiba-tiba, beberapa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pengprov sudah mengalamatkan dukungan 
dan kesediaan Gita untuk maju dalam bursa 
pencalonan. 

Seperti dimuat harian ini pada 1 
September 2012, sebanyak 22 Pengprov PBSI 
sepakat mencalonkan Gita Wirjawan menjadi 
ketuaumum PB PBSI 2012-2016 dalam Muna 
PBSI 2012. Gita dinilai merupakan calon yang 
tepat untuk pembinaan bulu tangkis pada 
masa datang. 

“Gita Wirjawan bukan orang yang ingin 
tampil. Sudah setahun lebih ia membantu 
PBSI, terakhir pada tanggal 16 September 
2012 saat kita meresmikan asrama putri 
untuk Pelatnas di Cipayung” ujar Umbu. 
Menurutnya, Gita Wirjawan merupakan 
figur yang tidak mau dipublikasi, tetapi fakta 
menunjukkan bahwa ia sudah berbuat. Ini 
yang menjadi pertimbangan Pengprov untuk 
memilihnya. 

Dengan terpilihnya — Gita, Umbu 
menambahkan, tentu ada begitu banyak 
tantangan dan harapan yang diemban. 
Lebih-lebih beberapa waktu terakhir prestasi 
pebulutangkis Indonesia kehilangan taring 
dan tidak mampu mempertahankan tradisi 
cemas. 

“Tantangannya juga jangan cuma lihat 
di Indonesia. Lawan kita berimbang dan 
cukup kuat. Saat sambutan, Gita Wirjawan 
mengatakan bahwa ia belum bisa bicara 
banyak dan ingin berbuat dulu. Oleh karena 
itu, mari sama-sama kita bangun bulu tangkis, 
lawan kita di luar masih banyak,” pungkas 
Umbu. (IKLAN/ASPJ 


Selamat Atas Terpilihnya 


Bapak Gita Irawan Wirjawan 
Sebagai Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia Periode 2012 — 2016 
dan Bersyukur Atas Terselenggaranya Musyawarah Nasional PBSI di Yogyakarta, 
Tanggal 20 — 22 September 2012 dengan Lancar dan Tertib 


1. Pengprov. NAD 
Ir. H. Usman Budiman 
Saryono, SE 


4. Pengprov. Jambi 
H. Bakrie, SE 
Drs, Nelson, MSI 


7. Pengprov. Lampung 
H. Abdulan Fadn Aun,St 
Bambang Joko DS, SH, MH 


10, Pengprov, Jawa Barat 
Ir. H. Lutfi Hamid 
DR. Herman Subarjah, MSi 


13. Pengprov. Jawa Timur 
Yacob Rusdianto 
Edayanto Sabarudin 


16. Pengprov. Kalimantan Barat 
Sy. Mactmmud Alkadrio 
Sy. Usman, ST 


19. Pengprov. Kalimantan Timur 
Drs. H. Wiansyah Busra 
H.A. Sofyan Masykur, SH 


22. Pengprov. Sulawesi Tenggara 
Ir. Boy Ihwansyah, M.TP 
Dra. Lukman Tambelu 


25. Pengprov. Maluku 

Ir, Andre Rentranubun 

Ir. Chalrul Syukur 

28, Pengprov. Kepulauan Riau 
Ir. Cahya 

Ir. Hadjad Widagdo 

31. Pengurus Besar 

PBSI Periode 2008 — 2012 

Djoko Santoso: 


2. Pengprov. Sumatera 
Ir. Johannes |. W 
H. Syari Arwansyah 


5. Pengprov. Sumatera Selatan 
H. Robert Heri 
Raden Den 


8. Pengprov. Bangka Belitung 
Dra. H. IK. Junaidi 
Gulyano Penava, SH 


11, Pengprov, Jawa Tengah 
HM, Anwar 
Binarto Gani 


14. Pengprov. Bali 
| Nengah Wiratha, SE 
I Made Darmiyasa, S.Sos, MAP 


17. Pengprov. Kalimantan Tengah 
H, Darwan Ali 
Drs. Wilem Katopo 


20, Pengprov. Sulawesi Utara 
Ir.S.R. Makodongan 
Drs. Royke Mewoh, DEA 


23. Pengprov. Sulawesi Selatan 
Drs. H. A. Sulham Hasan, M.Si 
Drs, Hasbi Lambe, M.Pd 


26. Pengprov. Maluku Utara 
Drs. Imran Sadik Chal 
Mifta Baay, SE 


29. Pengprov. Sulawesi Barat 
Samiran, SE. MMa 
Aktrnad Mustamin 


3. Pengprov. Sumatera Barat 
Dra. H. Syattzal Ucok, MM 
Drs. Jasman, MM 


6. Pengprov. Bengkulu 
Karsono 
Bayu Rilwanda, SE, MSi 


9. Pengprov. Banten 
H. Agua Yadi Saptadi 
Ferdinand Erham 


12, Pengprov. D.I. Yogyakarta 
F. Kossdarto Pramono 
Sukiman 


15. Pengprov. NTT 
Kol. In. Dody Usodo Hargo 
Mioke Bulan Francis, SH 


18. Pengprov. Kalimantan Selatan 
Anton Gunadi 
'Acep Kusumahady 


21. Pengprov. Sulawesi Tengah 
H. Kamil Badrun Ar, SE, M.SI 
It. Muhlis Lamboka 


24. Pengprov. Gorontalo 
Ir. Hi. Abd, Haris N, ME 
Syamsul Baharuddin, ST,ME 


27. Pengprov. Papua 
Dra. Frans Pekoy, MSI 
Djoni M. Wenas 


30. Pengprov. Papua Barat 
Hi Nurjaya 
Drs. Deddy Sunandar 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


Album dan 
Motivasi Baru 


ujuh tahun lebih “berdiam”, sang 
lady rocker Nicky Astria menyadari 
musik kembali memanggilnya. 
Album baru dia, Retrospective, 
menjadi pembuktian roker berusia 
45 tahun ini. Nicky belum habis, dia me- 
nunjukkan motivasi dan kematangannya. 


Berawal dari motivasi banyak rekan, hingga Nicky 
"tersengat” saat mendapati pertany: 
ih ingin menyanyi? Ta sadar, lama tak me- 
mikirkan album, membui ngen. Namun, 
ia ingin musik yang pos aligus tanpa 
beban, 

”Saya kangen menyanyi, tapi tidak tahu 
apa yang dik Saya mungkin 'pema 
(memikirkan album baru), tapi motiv: 
ri para senior membuat saya nyaman,” ujar- 


TARI 
TARI 


Poco-poco Belanda 


aat pentas di Festival Tong Tong di Den Haag, 
Ss beberapa waktu lalu, penyanyi Diah Ayu 
Lestari (14) terkejut bercampur senang. Saat me- 
nyanyikan lagu "Poco-poco”, tiba-tiba secara spontan 
Opa-opa dan oma-oma yang berada di stan Indonesia ikut 
menari poco-poco. 
"Wah seru, oma dan opa yang blasteran Indo- 
nesia-Belanda itu masih hafal gerakannya. Mereka ikut 
menari gerakan poco-poco,” kata Dede, sapaan akrab 
Diah Ayu Lestari, seusai tampil pada Solo City Jaz 
2012 di Kota Solo, Jawa Tengah, akhir pekan lalu. 
Keberangkatannya ke Belanda sekaligus dia man- | ( 
faatkan untuk membuat video klip lagunya yang 
berjudul "Hey Kau” dan ”Curly Hair”, lagu 'ber- 
bahasa Inggris yang diciptakannya sendiri. Selain di 
Belanda, shooting video klip juga dilakukan di Paris, 
Perancis, 
Saat tampil di Festival Tong Tong, Dede me- 
milih kostum batik, berupa kemben dan gaun, 
untuk membalut penampilannya. Katanya, ia ingin 
ikut mempromosikan produk-produk Indonesia. Saat 
tampil di Solo City Jazz, ia memilih rok lebar batik yang | 
dipadukan dengan kebaya putih yang tepinya berbordir 
bunga-bunga. “Sering, sih, pakai batik, ke sekolah pakai 
batik, jalan-jalan juga kadang pakai batik,” kata Dede 
yang hobi main bola basket itu, (BKD 


WARTA KOTA/NUR ICHSAN 


RINI 


Nonton dengan 
Cucu 


KOMPAS/SRI REJEKI 


nya saat peluncuran albumnya di Jakarta, 
Senin (4/10). 

Maka, jadilah album itu. Ini album ke-18 
baginya. Buat Nicky, Retrospective a 
perenungannya atas perjalanan karier selama le- 
bih dari dua dekade, 

'Saya banyak memakai r 
di album ini, mencoba men- 
jiwai apa yang saya nyanyi- 
kan dan tak ada beban,” 
ucapnya, 

Ada 16 lagu dalam Ret- 
ective, tiga di antara- 
nya lagu baru, antara lain 
"Carry On (Terus Me 
ah)”. Sementara la 
gu lama Nicky dengan 
aransemen baru antara 
n "Bias Sir an 
inta di Kota Tua”, 
Selain CD, album itu ju- 
ga menyertakan keping 
DVD berisi video klip 
"Carry On”, 
Suara Nicky boleh jadi 


J 


M 


dini hari. 


wartawa 
dinyanyikan. (PRA) 


Dimarahi Anak 


ungkin tak ada juru bi 
negat 

Budi Sapto Prabowo (46). Hampir setiap 
saat telepon genggam Juru Bicara Komisi Pem- 
berantasan Koruy 
seluruh Indonesi 
perihal kas 
Apalagi, korupsi merupakan isu paling 
kerap muncul di pemberitaan med 
Belakangan, Johan makin sibuk dengan 
"perseteruan" 


KPK dituding melakukan pencit 
ngan membayar konsultan public 
ons. 


terbai 
membayar konsultan. Media datang dan 


KPK karena negeri 
kerap baru bisa pulang ke rumah menjelang 


Aktivitas Johan yang sangat sibuk meladeni 


bungsu Johan, Balgis Azzahra, yang baru duduk di 


BUDI SF 


aat paling nikmat bagi artis kawakan 
S Marini (64) adalah ber cengkerama de- 


pir 3 tahun, selalu mengetuk pintu kamarku," 
tutur perempuan bernama lengkap Raden Ayu 
Soemarini Soerjosoemarno itu. Sang cucu se- 
lalu berkata di depan pintu, "Bangun Oma, ini 
sudah siang....” 

Tidak setiap saat ia bisa bermain dengan 
cucu-cucunya sebab Marini saat ini masih 
harus shooting mini-seri sinetron berjudul Ibu, 
Aku Ingin Ayah. Mengingat usia dan ke- 
sehatan, ia meminta waktu shooting siang 
hingga malam hari saja. "Di tempat shooting 
aku enggak bisa istirahat, tidur-tiduran seperti 
teman-teman lain, m aku tei 
capek banget au shooting sampai pagi, 
ujarnya. 

Pengambilan gambar untuk adegan yang ia 
perankan dilakukan siang hingga malam saja. 
"Sebelum berangkat ke tempat pengambilan 
gambar, aku masih sempat bertemu dengan 
cucu-cucuku,” ujarnya. 

Namun, pada akhir pekan, ia beristirahat 
dari pekerjaan. Waktu sepenuhnya untuk ke- 
luarga, termasuk para cucu, Menonton film 
kartun menjadi salah satu kegiatan yang sering 
mereka lakukan, "Nontonnya ramai-ramai, bi- 
sa di rumah atau di bioskop. Seru deh,” kata 
Marini. (TR) 


ra lembaga 
buk Johan 


di negeri ini yang ses 


itu berdering. Wartawan 
bertanya kepada Johan 
korupsi yang ditangani KPK. 


saatini. 


antara KPK dan Polri. Lu- 
dan Petrokimia Uni- 
ia ini terkena getahnya. 
an de- 
relati- 


Menurut Johan, 
sehingga 


nggaran KPK s 
ak mungkin 


ngat 
nggup 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


1 memberitakan apa yang dilakukan 


ni penuh korupsi. Dia 


II SMP sering memarahi ayahnya, "Dia 
"Ayah, kok, lebih sayang sama wartawan 
daripada sama keluarga, Kalau anaknya yang 
telepon, cepat-cepat diputusin, tapi kalau yang 
telepon wartawan bisa berlama-lama? Kalau su- 
dah begini, apa pun permintaan anak pasti aku 
turuti," kata Johan sambil terkekeh. (BIL) 


ini sering diprotes dua putrinya. Putri 


KOMPAS /BADITYA MELABUMI 


20 Secure Your 


Financial 
Xp 0 
Forum 
2012 


Financial Future 
5-7 OKTOBER 


KN 


Main Lobby JCC 


Jakarta Convention Center 


Serbu rock 
DA 


MUDA KAYA RAYA, TUA SEJAHTERA 


Jadikan prinsip tersebut kenyataan. Yakinkan diri Anda 
mampu mencapai segala kebutuhan finansial kini dan kelak! 


Dapatkan solusi untuk memenuhi biaya hidup yang terus 
melambung, pendidikan yang semakin mahal, biaya rekreasi 
yang tinggi, proteksi diri dan keluarga, serta keperluan tidak 
terduga dihari tua. 


hanya di Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) 2012 
“Secure your financial future” 


YA 2emmo0 


ng . - & 
Kontan Oma 2 0 


mandiri 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AIA FAMILY FIRST PROTECTION Wil 


Li 


TION & INVESTMENT 


AIA Family First Protection, memberikan perlindungan Asuransi jiwa, kesehatan, dan 57 : 
kondisi penyakit kritis, secara maksimal dan dapat berkembang sesuai tahapan hidup Anda. 3 


) (pulsa lokal) atau Agen Premier Anda sekarang! 


“Syat3 ketentuan belati Peode wonos:3Segember-30 November 2012 
Apa bukan merupakan pasar gcu/atas 01" dr oma fl 


ancial.co.id 


metanpanetat pesanan 


Kompas Kampus: 
Perlu Kecerdasan untuk 
Mengolah Pesan 


Rustriningsih 


Pengantar Redaksi 

Sejak menjadi Bupati Ke- 
bumen (2000-2005), nama 
Rustriningsih menandai kip- 
rah seorang perempuan da- 
lam dunia politik Indonesia. 
Dia bukan saja terpilih dua 
kali, dan kemudian terpilih 
menjadi Wakil Gubernur Ja- 
wa Tengah, mendampingi 
Gubernur Jateng Bibit Wa- 
luyo, Bahkan, ada 


menjadi faktor kemenangan 
pasangan Bibit-Rustri dalam 
Pilkada Gubernur Jateng s 
atitu. 

Rustri memang jauh dari 
kesan — seorang politisi 
"ibu-ibu" yang sering dis 
matkan kepada perempuan 
poli Kiprahnya yang 
tegas dan kebijakan-kebijak- 
annya yang transparan me- 
nerakan mamanya seba 
seorang politisi dan pej 
yang menunjukkan kepia- 
waiannya memimpin dae- 
rah. Ia mengubah kultur bi- 
rokrasi yang kaku dan mem- 
buka keran komunikasi de- 
ngan rakyatnya. Kritik de- 
ngan data kuat selalu di- 
tanggapi dengan positif. 


Bagaimana Ibu Rustriningsih 
mampu mempertahankan budaya 
asli Jawa Tengah, dan bagaimana 
budaya Jateng nantinya di kenal 
masyarakat kita dan dunia? 
(Budi Setiono, 
STAIN Jember) 
Salah satu cara yang bisa di- 
lakukan adalah dengan mendo- 
rong terciptanya keguyuban war: 
ga Jawa Tengah dalam komunitas 
kecil di wilayah-wilayah ling- 
dan kelurahan hing- 
RT. Itu akan 
i dengan peningkatan 
sjahteraan masyarakat. Kegu- 
alam gotong royong sua- 
yarakat antara lain ter- 
cermin dari atraksi seni dan bu- 
ya, sebagai ekspresi kebaha- 
n dan keindahan dalam per- 
untuk melahir- 
ifan lokal. 
dimana terdapat da- 
lam atraksi kuda kepang, jathilan, 
ya gawiyyu, bersih desa, nyadran, 
pergelaran wayang kulit, ketop- 
rak, rebana, rodad, jamjaneng, 
dan berbagai bentuk kesenian 
tradisional lainnya. 
Pembangunan berbasis buda- 
rkan pada rasa 
dan kepedu- 
lian, si warga ko- 
munitas untuk mewujudkan ke- 
sejahteraan bersama. Konflik so- 
sial yang laten hanya mampu 
diredakan oleh rasa guyub di- 
antara warga/komunita 
Jawa Tengah seyogianya di- 
arahkan pada hal-hal tersebut. 
Agar dunia bisa menyaksikan 
master piece kebudayaan seperti 
Candi Borobudur dan Candi 
Prambanan seutuhnya, "melihat 
dengan hati dan mendengar de- 
ngan mata”. 


ga tingk: 
berkorel. 
ke: 


empati, 


Sebagai perempuan aktivis, se- 
orang ibu, pejabat sekaligus po- 


HAL 34 


KOMPAS 


KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


litisi, bagaimana Anda membagi 
waktu untuk tugas memberda- 


yakan — perempuan, — mengasuh 
anak, dan mendampingi suami, 
tugas dinas, dan mengurus partai 
(berpolitik)? 
(Muharno Zarka, Wonosobo) 

Sama seperti ibu rumah tangga 
lain di desa-desa. Saya justru ba- 
nyak belajar dari mereka, Dalam 
$ t yang te- 
lah tertata baik, peran perem- 
puan menjadi sedemikian pro- 
duktif, menempati fungsinya se- 
cara emansipatil 

Semua berjalan seperti layal 
nya seorang perempuan aktivis 
lain di tingkat RT, ibu-ibu peng- 
urus PKK di desa, pengurus ar 
an ibu-ibu RT, kelompok penga- 
jian, dan berbagai macam or- 
si perempuan yang mem- 
ikan peluang perempuan ber- 
kiprah di ranah publik. 


Apakah pembesar negeri ini be- 
tul-betul mencintai kami rakyat 
kecil? Kalau ya, mengapa mereka 
tidak hadir mana kala kami butuh 
dukungan? 
(Tjan Fen Fat TOC, 
xxaxyahoo.com) 
Seorang pemimpin sudah se- 


harusnya mencintai rakyatnya 
dengan sungguh-sungguh. Oleh 
sebab itu, dukungan pemimpin 
kepada rakyatnya yang terutama 
mengalami kesulitan hidup, bu- 
k: 8 dar kehadiran se- 
namun jauh lebih pen- 
ting adalah dukungan mengelu- 
arkan kebijakan yang selalu ber- 
pijak pada kepentingan rakyat- 
nya. 

Untuk itulah seorang pemim- 
pin harus banyak mendengar 
suara-suara rakyat sehingga 
mampu mengatasi kesulitan yang 
dialami ral Di era komuni- 
kasi yang modern seperti saat ini, 
agai kesulitan, khususnya 
ifat darurat bisa disam- 
paikan dengan cepat yang siap 24 
jam merespons setiap keluhan 
masyarakat. 

Prinsipnya a 
komunikasi dua arah, tindakan 
dan kontrol. 


Bagaimana Ibu membagi wak- 
tu untuk pekerjaan dan rumah 
tangga khususnya posisi Anda se- 
bagai seorang istri dan seorang 
ibu? Siapakah tokoh yang meng- 
inspirasi hidup Ibu Rustrining- 
sih? 


FOTO POTO: KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


(M Al Mustafad, Kendal) 
Membagi waktu seba 
rumah tangga dan peker! 
bagai Wakil Gubernur tidal 
mudah bagi saya. Tetapi hal itu 
dengan r pe- 
uuami dan seluruh 


ngertian di 
anggota kelui 

Saya bersyukur Pak Soni, su- 
ami saya, memahami betul kon- 
sekuensi mempunyai istri seo- 
rang politisi. Sejak awal kami 
memahami akan anak-anak tum- 
buh berkembang dalam relasi 
emosional secara lebih berku- 


ai 
dibandingkan kuantitatif. 

Bung Karno adalah tokoh yang 
mampu menginspirasi kita untuk 
senantiasa peduli pada kepen- 
tingan negara di atas 
lanya dengan menggek 
kap "berdikari", berdiri di 
kaki sendiri. 


Apakah Ibu menangkap ada 
semacam sinisme di masyarakat 
mengenai kinerja aparat peme- 
rintah, banyak orang merasa ber- 
urusan dengan aparat pemerintah 
malah mempersulit? 


(Sartono, 
Pasar Minggu, Jakarta) 


RUSTRININGSIH 


Klik!: 
Kiat Memotret 
Grup Vokal 


HAL 36 


#@ Nama: Dra Rustriningsih, MSi 


(2008 - 2013) 
# Lahir: Kebumen, 3 Juli 1967 


@ Anak: 


- Shabira Hemalianingsih (4) 
@ Pendidikan: 

Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002 

- SMA Negeri Gombong, 1985 

- SMP Negeri 2 Gombong, 1982 

- SD Negeri Wonokriyo 1, 1979 
€ Karier: 


- Bupati Kebumen, 2005-2010 
- Bupati Kebumen, 2000-2005 


1999-2000 
@ Penghargaan: 


(ESCAP)-2001 


Sejak saya menjabat anggota 
DPR/MPR RI, Bupati Kebumen 
tahun 2000 hingga menjadi Wa- 
kil Gubernur Jawa Tengah, me- 
mang saya melihat sinisme se- 
macam itu masih ad 

Menurut saya, sebaiknya hal 
itu kita sikapi dengan mendorong 
terus-menerus kinerja birokrasi 
yang melayani dan menjauhkan 
kleptokrasi, dengan disiplin mi 
nerapkan prinsip transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan. 


Banyak orang menyebut Anda 
sebagai "Srikandi dari Kebumen, 
padahal ada tokoh perempuan la- 
inyang sudah jadi gubernur. Apa- 
kah Anda merasa risi dengan se- 
butan tersebut? 


(Farid Widodo, 

Banyumanik, Semarang) 

Kalau andi adalah sosok 
pejuang emansipasi perempuan. 
Selayaknya perempuan Indone- 
memang bangga menjadi Si 
kandi. Negara akan kuat bila ka 
um perempuannya sebagai ibu 
dari genei depan, baik 
dan kuat, seperti figur Srikandi, 
Kekuatannya adalah pada ke- 
mampuan memberikan kasih sa- 
yang dan perhatian penuh ke- 
pada anak-anaknya, sesibuk apa 
pun seorang ibu bekerja di ranah 
publik. Hal ini yang rasanya me- 
mang sangat berat dijalai 


Korupsi sudah seperti menda- 
rah daging saat ini. Bagaimana 
strategi Ibu untuk menghapus 
praktik-praktik yang tidak terpuji 
itu di kalangan aparat bawahan 
Ibu? 


(Gunawan, Kebun Jeruk, 
Jakarta Barat) 
Pendidikan karakter bagi t 
rokrat merupakan salah satu 
untuk menanamkan ulang 
lai-nilai kejujuran, Hanya dengan 
kejujuran dan semangat peng- 
abdian tindakan korupsi bisa di 
cegah. Keteladanan pimpinan 
yang harus ditunjukkan kepada 
bawahan dalam perilaku seh: 
ri-hari, seperti halnya yang saya 
lakukan selama 13 tahun men- 
jabat. (SON) 


& Jabatan: Wakil Gubernur Jawa Tengah 


& Suami: Ir Soni Achmad Saleh Ashari Noorjatno 


- Indra Fahmi Mahendra (9 tahun) 
- Muhammad Alif Daneswara (7) 


- Muhammad Nafi Baghaswara (2) 
- Strata II Ilmu Administrasi Negara Universitas 


- S1 Ilmu Administrasi, Fisipol Universitas 


Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991 


- Wakil Gubernur Jawa Tengah, 2008-2013 


- Anggota DPR/MPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, 


-“Outstanding Woman in Local Goverment" Cer- 
tificate of Recognition, United Nation, Economic 
And Sosial Commision For Asian And The Pasific 


- Lencana Dharma Bhakti gerakan Pramuka dari 
Presiden RI- 2003 

- Goverment Award, Majalah Warta 
Ekonomi-2004 

- Suara Merdeka Otonomi Award - 2005 Pe- 
ringkat | Bidang Politik, Kelembagaan dan Hukum 
- Finalist Stockholm Challenge's Award-2006 

- Tasrif Award, Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI)-2007 

- Nominasi Tokoh Good Governance 2007. Local 
Governance Support Program (LGSP)-USAID 

- 99 Most Powerful Women, Globe Asia- 2009 & 
2010 


TOKOH ” KOMPAS KITA” 
MENDATA 


ANDIK VERMANSYAH 


Untuk pemain sepak bola, 
tubuh Andik Vermansyah 
tergolong tak tinggi, 162 
sentimeter. Namun, jangan 
meragukan sepak terjang dia 
di lapangan bola. Sebagai ge- 
landang dan kadang di posisi 
penyerang, Andik bermain 
lincah dan bersemangat ting- 
gi untuk menembus perta- 
hanan lawan, 

Meski sudah cukup lama 
memperkuat tim nasional 
sepak bola, timnas U-22, kip- 
rah Andik yang asli Jember, 
Jawa Timur, itu baru men- 
dapat perhatian luas saat ia 
mendapat "tackle” pemain 
bola tersohor dunia, David Beckham. Ini terjadi dalam pertandingan 
timnas melawan LA Galaxy, Amerika Serikat. 

Pada akhir pertandingan, Beckham tak segan meminta bertukar kaus 
dengan Andik yang hingga kini memperkuat kesebelasan Persebaya, 
Surabaya, 

Cerita tentang Andik tak berhenti sampai di situ. September lalu, ia 
mendapat undangan untuk berlatih sepak bola di sebuah klub di AS 
selama 12 hari. Saat itu, ia menyesal mengapa tidak belajar bahasa 
Inggris sehingga bisa berkomunikasi dengan pelatih dan pemain lain di 
klub itu, Pemain berusia 20 tahun itu menyimpan harapan, suatu saat 
bisa memperkuat klub bola di AS. 

Kirimkan pertanyaan Anda kepada Andik Vermansyah melalui kom- 
paskitadkompas.com. Cantumkan nama lengkap dan domisili Anda. 
"E-mail" ditunggu sampai dengan 12 Oktober 2012, Anda juga bisa 
mengusulkan tokoh pilihan Anda. Disediakan suvenir menarik dari 
"Kompas'" bagi lima penanya terpilih. (TRI) 


Pemenang ”Kompas” Kita edisi Pure Saturday (25/9) 


1. Agung Septian Nugroho (Ciledug, Tangerang) 
2, Hadimin (Balikpapan) 

3, Airin Mentari Jakarta Pusat) 

4, Roni Harahap Jakarta Selatan) 

5, Azhar Ahmad Kumiawan (Jakarta Timur) 


Cicilan 0“ untuk segala 


kebutuhan fashion Anda 


Belanja baju, tas, sepatu merek ternama di mana saja 


dan kapan saja. 


ituos 


S183 10 


The men don't get it 


Apply Now! 
@14008 


www.uob.co.id 


Syarat dan ketentuan: Promo berlaku bagi pemegang Kartu Kredit UOB Lady's Platinum dan Lady's Card untuk pembelanjaan fashion di Department Store, Butik, di Indonesia ataupun di luar negeri. Jangka waktu cicilan 09e adalah 6 bulan dengan 
minimum transaksi Rp 3.000.000,- dan maksimum Rp 50.000.000,-. Transaksi yang terindikasi sebagai transaksi cash advance tidak dapat diubah menjadi cicilan. Pemegang kartu wajib menghubungi UOB Call Center 14008 untuk mengubah transaksi 
menjadi cicilan, Syarat dan ketentuan lainnya berlaku, informasi lebih lanjut hubungi UOB Call Center 14008 atau kunjungi www.uob.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


5 

. Tah u Ba 

Y Td 

Maulita Sasan, an MAHASENA IU USAN HUBI 

MASYARAKAT, FAKULTAS ILMU A 

 UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 

Tak perlu batasan tema untuk Stand Up Comedy 

karena tema yang diangkat amat luas. Itu justru 

menunjukkan sisi positif bagi komedian yang ber- 

pengetahuan luas. Akan tetapi, pemilihan tema 


juga harus dikondisikan dengan acara tempat si 
komik akan tampil. Jangan sampai tema dengan 
acara menjadi berlawanan. 
Sebaiknya terdapat pula aturan dan penge- 
tahuan tentang lawakan yang pantas dan yang 
| tidak bagi para komedian, Ini akan menciptakan 
suasana yang kondusif dan lawakan yang atraktif. 
Bahan lawakan yang pantas, misalnya mengenai 
tokoh atau para pakar yang memiliki ciri khas tersendiri atau 
lawakan politik yang menyindir tetapi terkandung makna harapan 
di dalamnya bagi rakyat. 

Sebaliknya, bahan bercandaan yang tak pantas ditampilkan, 
misalnya berhubungan dengan menjelekkan atau mencibir se- 
seorang, seperti tokoh terkenal, atau terlalu dalam membahas soal 
yang terkait SARA. 


ANSIP PRIBADI 


Kemerdekaan Berpikir 


Parlindungan Sirait, JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN, 
FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, 
MEDAN 

Stand Up Comedy merupakan hiburan cer- 
das yang memerlukan kreativitas dan ke- 
matangan berpikir dalam menguak sisi lain 
suatu fakta atau cerita sebagai lelucon. Stand 
Up Comedy seharusnya menjadi cara pen- 
n dan pematangan berpikir, terutama 
iswa. 
al Stand Up Comedy di kampus juga 
sudah menjadi wadah pencerdasan dan pe- 
matangan berpikir mah a, di samping 
sebagai hiburan. Sayang, temanya kadang me- 
nyinggung hal rawan, seperti SARA dan seks. 
i isa menjadi lumrah, dengan 


ARSIP PRIBADI 


tabu bagi masyarakat. 
hal seperti SARA dan 

Semua tema 
Comedy, tak perlu batasan. Dengan 
kemerdekaan berpikir lewat lelucon, juga dalam SARA dan seks, 
sepanjang memang wajar untuk dil an. Apalagi, di tataran 
kampus, seharusnya mahasiswa mengalami kemerdekaan berpikir, 

Intinya, Stand Up Comedy harus dipandang sebagai ajang untuk 
memerdekakan pikiran, tidak sekadar hiburan atau menganggapnya 
sebagai individu atau kelompok orang idiot yang ingin eksis melalui 
ejekan. 


ebab, dalam pembelajaran formal biai 
s dianggap tabu, 


nya 


alam Stand Up 
mengalami 


Dikuasai Satu Orang 


Kadek Ari Dwipayanti, FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, 
UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR 

Berba ara komedi banyak diperton- 
tonkan, baik di panggung sederhana maupun 
televisi yang ditonton ribuan pasang mata di 
seluruh negeri. Satu di antaranya adalah Stand 
Up Comedy. 

Acara itu tidak hanya ditonton kalangan 
tertentu, tetapi juga penonton dengan latar 
belakang « dan suku yang 
ber h pentingnya 
dibuat batasan mengenai hal-hal yang boleh 
dan tidak untuk dijadikan bahan guyonan. 

Satu hal unik dari Stand Up Comedy jika 
dibandingkan dengan acara lawakan lain adalah hanya dikua: 
ng. Untuk dapat membuat penonton tertawa dengan apa 
icapkan, tentu perlu keahlian dan wawasan lua 

Mahasiswa adalah intelektual muda yang seharusnya tahu ba- 
tasan yang pantas digunakan untuk guyonan. Dengan demikian, 
seharusnya mahasiswa mampu menjadi komedian yang ” 
dalam menghibur penonton. 

Apalagi, bila mampu menjadi komedian profesional, 
hibur orang dan mendapat “pahala”, kita pun mendapat £ 


ARSIP PRIBADI 


Bagai Oase Kehidupan 


Dimas Yanuar Langgeng, FAKULTAS PSIKOLOGI, 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, YOGYAKARTA 

Dunia hiburan sering menampilkan acara 
berjenis humor, Diperlukan kemampuan khu- 
sus untuk membuat penonton tertawa, Maka, 
pelawak perlu memperhatikan bahan lawakan 
sebelum ditampilkan. Bila berh membuat 
penonton tertawa, hal itu tentu menjadi oase di 
tengah keringnya hiburan di negeri ini. 

Tak mudah menarik rasa humor penonton. 
Meski humor merupakan ekspresi ide dan 
pel an terbuka dari individu, ia tak perlu 
merasa tak enak atau tak berdaya. Humor pun 
seharusnya tak berakibat tidak menyenangkan 
bagi orang lain. 

Namun, kita justru sering melihat tontonan humor berbentuk 
kekeras: asar) dan kekerasan fisik (saling 
mendorong lawan main). 

Salah satu jenis lawakan yang sering menggunakan kemampuan 
verbal adalah Stand Up Comedy. Para komik dituntut berpikir instan 
untuk memunculkan lawakan yang lucu. Tak jarang beberapa komik 
lalu menggunakan kata-kata berbau penghinaan fisik, SARA, hingga 
hal-hal vulgar. 

Padahal, tontonan tersebut juga disaksikan anak-anak. Jadi, para 
komik semesti: memperhatikan isi materi lawakan, termasuk 
kata-kata yang disampaikan. Masyarakat butuh tontonan yang 
menghibur untuk melepas penat di tengah persoalan kehidupan. 


ARSIP PRIBADI 


Penyeimbang Kerja Otak 


Hesti Ariyani, FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS NEGERI 
YOGYAKARTA 

Stand Up Comedy adalah salah satu acara 
yang bertujuan menghibur, Kemunculan 
Stand Up Comedy lalu menjadi tren bagi 
mahasiswa. Tak sedikit mahasiswa menjadi 
komedian Stand Up Comedy. Bahkan, ko- 
munitasnya pun ada. Ini menjadi wadah bagi 
mereka untuk berbagi ilmu melucu ataupun 
stand up bersama. 

Stand Up Comedy bisa menjadi alternatif 
hiburan menarik dan berkelas bagi maha- 
siswa. Ini mengingat obrolan yang di 
umumnya adalah kenyataan yang dialami 
banyak orang. Di sini, penyampaiannya dipelesetkan atau ”di- 
putar”. 

Menonton Stand Up Comedy bisa membuat otak yang terkuras 
sehabis kuliah menjadi segar kembali. Ini diharapkan bisa membuat 
otak kanan dan otak kiri kita berjalan seimbang. (RET) 


ARSIP PRIBADI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS 


KAMPUS 


KOMPAS, SELA 


? STAND UP COMEDY” 


SA, 2 OKTOBER 2012 


Perlu Kecerdasan 
untuk Mengolah Pesan 


”Stand Up Comedy” sejak 
tahun lalu menjadi tren di 
Tanah Air. Jenis komedi yang 
dilakukan satu orang komik, 
sebutan untuk pelaku pada 
“Stand Up Comedy”, bisa 
ditemui di kafe-kafe di 
Bandung, Jakarta, 
Palembang, dan kota lain. 


tand Up Comedy bah- 
kan bisa menjadi daya 
& tarik bagi pengunjung 


sang komik mempu- 
nyai penggemar fana- 
tik. Mereka tak kebe- 
ratan menjadi pengunjung tetap kafe 
demi menyaksikan komik pujaannya 


ia para komik umumnya sekitar 20 
tahun, Ini salah satu faktor yang mem- 
buat Stand Up Comedy begitu populer di 
kalangan mahasiswa. Maka, sejak awal 
tahun lalu mulai bermunculan komu- 
nitas Stand Up Comedy di kampus-kam- 
pus, 

Sebutlah ant: 


lain komunitas me- 
reka di Univer ijaya Malang, 
Universi Negeri Surabaya, IAIN Wa- 
lisongo Semarang, hingga Institut Tek- 
nologi Bandung dan Unikom Bandung, 
Beber pendapat, per- 
kembangan p an itu di 
kampus tak lepas dari cara dan pesan 
para komik yang disampaikan lewat ko- 
munikasi verbal, terutama lawakan yang 
al politik terkini. 

h mengapa sebagian mahasiswa 
bahkan mengatakan, Stand Up Comedy 
adalah hiburan yang intelek. ”:51 
Comedy merupakan hibur 
membutuh! 
tangan berpikir 
nguak sisi lain suatu fakta atau cerita 
sebagai lelucon,” ujar Parlindungan Si- 
san Ekonomi Pem- 
bangunan, as Ekonomi, Univer- 
is Sumatera Utara, Medan. 

Oleh karena itu, lanjut dia, Stand Up 
Comedy seharusnya menjadi salah c: 
pencerdasan dan pematangan berpikir 
orang, terutama kalangan mahasiswa. 

Namun, pendapat tersebut tak 
penuhnya disetujui para komik. Mau- 
4, komik yang juga mahasiswa Ju- 
rusan Sejarah, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, 
Palembang, menyatakan, ada benarnya 
pendapat yang menyatakan Stand Up 
Comedy adalah las n intelektual, 

"Paling tidak buat 'a, perlu ke- 


dan kema- 
sorang dalam me- 


cerdasan untuk mengotak-atik fakta 
atau cerita menjadi bahan lawakan,” 
katanya. 


Sementara komik lain, Ernest Pra- 
kasa, menolak penggolongan komedi da- 
lam dua kubu, intelek dan komedi rak- 
yat. Menurut dia, seorang komedian 
memang harus memiliki kecerd 
tuk mengolah bahan agar menjadi bahan 
lawakan yang menghibur penonton. 

Kebetulan memang usia komik ra- 
20-an. Ini merupakan usia ma- 
wa. Maka, bahan lawakannya pun 
tak jauh-jauh dengan keseharian mereka 
di kampus,” tutur Ernest. 


Pencarian bakat 


Ihwal muncul lalu maraknya Stand Up 
Comedy di Tanah Air tak lepas dari 
suguhan ajang pencarian bakat bidang 
komedi yang dilakukan Kompas di layar 
kaca mulai Juli 201. Saat itu, me 
elektronik tersebut mengadakan au: 
Stand Up Comedy musim pertama di 
lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Me- 
dan, Surabaya, dan Yogyakarta. 

”Pada tahun pertama, jumlah peserta 
belum banyak. Satu kota rata-rata 80-an 
orang, kecuali Medan yang hanya 30 
orang,” kata Johanna Dewi Kartika, pro- 
duser Stand Up Comedy yang ditayang- 
kan Kompas di layar kaca. 

Lumayan sul pada acara perdana, 
Kompas di layar kaca lalu mengadakan 
musim kedua pada 2012. "Wah, kali ini 
jumlah pesertanya membeludak. Satu 


KOMPAS/ MADITYA MELABUMI 


Ryan Adriandhy, salah seorang komik yang sering naik panggung. 


Tu IE 


Ge Pamungkas unjuk kemampuan pa: 


Up Comedy di Teater Tanah Air, Ta 
Jakarta, beberapa waktu lalu. 


kota bisa mencapai 200 orang. Rupanya 
dalam audisi pertama, mereka belum 
begitu paham apa itu Stand Up Comedy. 
idah melihat tayangan kami di 
isi, jumlah pesertanya naik tajam,” 
papar Jo, panggilan Johanna. 

Ajang pencarian bakat yang sudah 
menghasilkan komik seperti Ernest Pra- 
kasa dan Gilang Bhaskara itu terus ber- 
lanjut. November nanti akan ada pen- 
daftaran untuk audisi Stand Up Comedy 
musim ketiga. 

Seperti sebelumnya, mereka yang lo- 
suk babak show akan mengikuti 
aneka pelatihan untuk menjadi komik 
yang andal. Misalnya, ada pelatihan me- 
ngenai pembuatan format penulisan 
Stand Up Comedy yang berstruktur, cara 
berkomunikasi dengan publik, hingga 
akting. 

Penyelenggara berharap, ajang pen- 
carian bakat komedian yang awalnya 
populer di Amerika Serikat itu, selain 
memberi hiburan yang mencerdaskan 
masyarakat, juga dapat membuka pro- 
fesi baru pada bidang komedi. 


Banyak order 
Harapan tersebut mulai tampak wu- 


Tantangan ”Kompas” Kampus 
Pulang Kampung, Membangun Daerah 


Banyak sekali putra daerah yang menuntut ilmu dengan merantau ke kota 
yang lebih besar. Tentu saja dengan harapan mendapatkan pendidikan yang lebih 


baik dibandingkan dengan di daerah asalnya. 


Sayangnya, saat mahasiswa perantauan itu lulus kuliah, dia tidak segera pulang ke 
kampungnya. Seharusnya, dengan ilmu yang sudah didapatkan, seorang sarjana tentu 
bisa menyumbang tenaga dan pikirannya untuk pembangunan di desa. Dengan ber- 
bagai alasan, mereka bekerja di kota-kota besar tempat mereka menempuh ilmu. 

Nah, sumbangan apa yang harus diberikan oleh mahasiswa perantauan terhadap 
pembangunan di daerahnya? Bagaimana caranya supaya mahasiswa mau kembali ke 
kampungnya untuk memajukan daerah masing-masing? 

Kirim komentar kamu tentang "Pulang Kampung, Membangun Daerah” untuk 
rubrik Argumentasi di Kompas Kampus pekan depan. Cukup 1.300 karakter. Kirim 
melalui e-mail ke kompaskampus@kompas.co.id atau redaksikompaskampus@gma- 
ilcom, lengkap dengan data dan foto diri, paling lambat 7 Oktober 2012. (SIE) 


sitas Parahyangan, Bandung, misalny 
awal tampil sebagai komik di sebua 
kafe di Bandung, merasa grogi. 

”Aku pernah ikut open mic di kafe di 
Bandung, Oktober 2011. Itu pengalaman 
pertamaku," ujarnya. 

Ta kemudian ikut audisi di Kompas di 
layar juga ikut pelatihan, lalu 
men kedua Stand Up Comedy 


h 


m kedua. 

Gilang yang dikenal sebagai komik 
yang memiliki observasi pada hal-hal 
kecil secara teliti itu banyak belajar 
li komik dari pelatihan tersebut. 
“Di sini ada mentornya. Jadi, aku bisa 
banyak belajar” lanjut pemuda yang 
na order manggung itu. 


naik panggung, Gilang bisa menabung 


dari hasil menjadi komik. "Pendapat- 
anku kalau untuk bayar kuliah, 
lebihlah, h beri 

Mau oster V, Ju- 


rusan s Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, 
mengatakan, ia mendapat tambahan 
penghasilan lumayan dari penampilan- 
nya sekitar 10-15 menit di panggung, 
uang yang aku peroleh 
| alon guru. 
sana kelas 
juga menjadi lebih hidup karena aku 
selingi Stand Up Comedy,” katanya. 
Para komik yang mulai laris itu pun 
harus punya stok bahan lawakan agar 
j pengulangan, 
buku, koran, m , dan 
observasi sekeliling mereka menjadi cara 
untuk mencari bahan guyonan. 
ng dan Maulana mengaku belum 
menentukan apakah akan menjadikan 
komik sebagi: atau sekadar hobi 
yang menghasilkan uang. Langkah ber- 
beda sudah diambil Ernest. Ta mening- 


KOMPAS /TOTOK WIJAYANTO 


a malam grand final Stand 
an Mini Indonesia Indah, 


judnya. Para juara Stand Up Comedy 


Kompas di layar kaca, seperti Ernest, Ge 
Pamungkas, Ryan Adriandhy, Insan Nur 
Akbar, dan Gilang Bhaskara, ataupun 
yang bukan hasil kompetisi, seperti 
Maulana, sudah menuai ha 

Gilang Bhaskara, mahasiswa Jurusan 
Hubungan Internasional FISIP, Univer- 


galkan tempat kerjanya untuk terjun 
serius menjadi komik profesional. Er- 
nest meluncurkan buku dan DVD per- 
tama berjudul Merem Melek, 

Stand Up Comedy tampaknya berhasil 
memunculkan komik-komik yang me- 
mang memiliki kecintaan di bida 

(SOELAST! 


Didukung oleh 


um -. Altamart 
sDupssLe. a 


DIGITALPRENEURSHIP 


Aa OKT 2012 


SCHOLARSHIP PROGRAM 
INTERACTIVE WORKSHOP 
LIVE ENTERTAINMENT 
TOUR DE CAMPUS 
BAZAAR 
LUCKY DIP 
FUN GAMES 


Arti Competision| xi 


JUTAAN RUPIAH 
IV Merenter Competition 


MENAMPILKAN" 
Marcella Zollaniy. Happy Salma. 
'Rocihel Maryam, Olga Lydia 
dan Catny Sharon 

ara RECTOVERSO, 


UNIVERSITAS BUNDA MULIA 


021-6909090 


dan Raya No. 2, Ancol - Jakarta 0219345 9900 | wwwubmacid 


KOMPAS, 


| f Kompas Kampus 


SELASA, 2 OKTOBER 2012 


| | (@kompaskampus 


'http://kompaskampus.com 


1 email: kompaskampuskompas.co.id 


KOMPAS 


AVPUS 3 


Kirim tulisan apa saja yang menarik di dunia kampus, diutamakan berupa liputan lapangan. Kompas Kampus 


menerima tulisan dari mahasiswa, baik perseorangan maupun tim. Panjang tulisan maksimal 4.500 karakter (termasuk spasi), 


k ampus 


redaksikompaskampi 


sertakan foto atau gambar ilustrasi untuk mendampingi tulisan. Cantumkan biodata lengkap dan foto diri, kirim ke e-mail 
s@gmail.com. Foto-foto disertakan terpisah (attachment). Disediakan honor bagi tulisan yang dimuat. 


Euforia Ulang Tahun Emas 


Fakultas Pertanian, 
Universitas Jenderal 
Soedirman, Purwokerto, 
Jawa Tengah, memasuki 
usia emas. Berbagai acara 
digelar guna memeriahkan 
Dies Natalis Ke-50 Fakultas 
Pertanian Unsoed. 


eberapa di antara- 


1 nya adalah seminar 
| nasional, lomba 
4, produk pangan 


nonberas, peluncur- 
an buku 50 tahun 
fakultas pertanian, 
seminar dan lokakarya bersama alum- 
ni, hingga jalan sehat. 

Pada 19 September 2012 di au- 
ditorium fakultas pertanian digelar 
seminar nasional bertema "Peran Per- 
tanian dalam Menunjang Ketahanan 
Pangan dan Bnergi untuk Memper- 
kuat Ekonomi Nasional Berbasis Sum- 
ber Daya Lokal”. Seminar ini dihadiri 
sekitar 200 dosen fakultas pertanian 
se-Indonesia. 

Ada empat subtema yang menjadi 
pokok bahasan dalam seminar, yaitu 
budidaya pertanian, keteknikan per- 
tanian dan energi, bidang teknologi 
pangan, bidang sosial ekonomi 
pertanian, rini diharapkan 
merumuskan kebijakan pangan d:z 
sisi produksi dan konsumsi, serta me- 
nyinkronkan kel h pangan pusat 
ah. Selain itu, juga menjadi 
ng bertukar informasi terkait 
$ an terkini dalam bidang 
pangan -a energi. 

Pada hari yang sama, di luar gedung 
digelar lomba produk pangan non- 
anyak 36 peserta menguji 
aian dalam mengolah produk pa 
ngan, Peserta lomba datang dari latar 
belakang yang berbeda, mulai sisw 
sekolah menengah kejuruan, maha- 


POTO-POTO: KOMPAS KAMPUS UNS 


D/DIAN HENDAR PNATIWI 


Para dosen mendatangi stan pameran (atas). Beberapa produk pangan 


nonberas hasil kompetisi peserta. 


Burger ala cassava dan roll cassava 
milik Bapeluh yang keluar sebagai 
pemenang. Cici, salah satu anggota tim 
koki Bapeluh, mengungkapkan, 3 
semacam ini amat bermar 
lagi, Bapeluh berfungsi menyosiali- 
an pangan,” ungkap- 


Dekan Fakultas Pertanian Univer- 
sitas Jenderal Soedirman (Unsoed) 


: n bisa mendukung 
peningkatan produksi pertanian dan 


dapat diolah menjadi makanan enak, 
sel hat, dan menari) 
Indonesia memiliki keka- 
ekaragaman pangan yang 
banyak. Kalau hal itu dikembangkan, 
saya yakin kita tak akan kekurangan 
pangan,” k 

Hari berikutnya, buku 50 tahun 
fakultas pertanian diluncurkan. Buku 
setebal 60 halaman ini memuat se- 
jarah berdirinya fakultas 
dan foto dekan fakul 
tahun ketahun, Buku ituj 
sumber daya dosen dan mahasiswa, 


pula karya unggulan yang mengan- 
tarkan empat dosen fakultas pertar 
menjadi inovator terbaik Indonesia. 


Semiloka 


Acara lain yang tak kalah seru dalam 
perhelatan ini adalah seminar dan 
rya (semiloka) antaralumni dan 
a. Kegiatan ini mengusung 
tema "Peningkatan Jejaring yang Ter- 
integrasi dan Berkelanjutan antara 
Mahasiswa dan Alumni untuk Meng- 
gapai Kesuksesan Bersama di Ma: 
Depan", Pada kesempatan ini dig: 
ungkan salam alumni: Kompak, Se- 
mangat, Hebat! 

Belasan alumni dari beragam ang- 
katan hadir memberikan motivasi dan 
membagi pengalaman. — Beberapa 
ang hadir, di antaranya Tedy 
Dirhamsyah (angkatan 1991), Ketua 
Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Per- 

i an Hajid (angkatan 1984), 
Ketua Ikatan Alumni Unsoed Totok 
Agung (angkatan 1982), dan Final 
Prajnanta (angkatan 1990). 

Taiban Hajid, yang bekerja di pe 
usahaan multinasional, mengungl 
kan pentingnya soft skill dan hard 
dalam dunia kerja. Hal ini diamini 
Tedy Dirhamsyah yang menjabat se- 


tanian serta pengelola usaha jaket ku- 
lit dan supermarket Bursa Kampus di 
Purwokerto. 

an sehat menjadi penutup dari 
cara Dies Natalis Ke-50 
Fakultas Pertanian Unsoed. Ratusan 
orang memeriahkan acara ini. An- 
tusiasme tak muncul dari kalangan 
kampus saja, tetapi juga warga se- 
kit: 


Kemeriahan rangkaian acara Dies 
Natalis Ke-50 Fakul Pertanian Un- 
soed berakhir dengan pembagian bibit 
tanaman sirsak bagi semua peserta 
yang hadir. Harapannya, menanam 
satu pohon sirsak dapat membantu 
gerakan penghijauan. 

DIAN HENDAR PRATIWI, 
Mahasiswa Jurusan Pertanian, 


Civic Education " 


@ Penulis: Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi 
» Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 
ISBN: 978-979-22-6243-8 


Istilah civie education mengacu pada pendidikan 
demokrasi dan politik bagi masy: Melalui pen- 
didikan kewarganegaraan ini, warga diharapkan me- 
nyadari hak dan kewajibannya dalam konteks ke- 
hidupan bermasyarakat dan bernegara serta siap 
menjadi warga dunia. 

Dalam hal ini, lingkupnya bukan hanya soal pengetahuan tentang 
pemerintahan, konstitusi, dan hak asasi manusia, Hal yang lebih penting 
apan bersikap toleran, mengakui kesetaraan dan 
keberagaman, serta berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap ter- 
ciptanya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang at. 

Berkaca pada kisruh politik, maraknya pelanggaran hak asasi warga, dan 
me dewasa ini, penting dan urgen penyegaran 
pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda, 

Publikasi ini mengangkat perkara bagaimana memaknai Pancasila dan 
memberi arti baru pada nasionalisme sehingga nilai-nilai tersebut me- 
wujud dalam perilaku dan sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. 

(THA/LITBANG KOMPAS) 


Literasi Politik dan 
Konsolidasi Demokrasi 


Penulis: Andi Faisal Bakti, dkk. 
Penerbit: Churia Press, 2012 
ISBN: 978-979-15393-4-0 


BONE g0 ons 4 


Potensi pemilih mula, yaitu mereka yang baru 
pertama kali ikut memilih, dalam pemilu sangat 
besar, Oleh karena itulah, mereka menjadi incaran 
partai politik. Menurut undang-undang (UU), pe- 
milih pemula adalah mereka yang berusia 17 tahun 
dan atau sudah menikah, 

Selain karena antusiasme mereka yang besar un- 
tuk memilih, hal ini juga penting dalam rangka kader artisipasi 
politik kelompok yang menurut UU berusia 17 tahun ke atas dan atau 
sudah menikah ini sangat diharapkan di sini. 

Mereka tidak sekadar ikut memilih dalam pemilu, tetapi juga dalam 
artian menjadi warga negar sadar akan persoalan mi Kat, 

Agar pemilih yang mayor! 
tersebut 
(melek politik). S 
terutama pendidil 


juga 4 dpat 
n dan pendidikan politik 


Tual selain menyoroti literasi politik bagi 
pemilih pemula, buku ini juga membahas literasi politik bagi perempuan 
dan tenaga kerja wanita (TKW). 

Gerakan literasi politik senantiasa ditujukan untuk upaya konsolidasi 
politik. Oleh karena itu, pada bagian awal dibahas tentang soal tersebut. 
(RPS BANG KOMPAS) 


Referensi ini dapat dibaca di Pusat Informasi Kompas, Jalan Palmerah Selatan 26, 


ketahanan pangan mas Me- bidang akademik, penelitian, peng- Fakultas Pertanian, 
nurut dia, dari lomba ini bisa dilihat abdian masyarakat, ker a, ke- Universitas Jenderal Soedirman, 
bahwa berbagai buah, sayur, dan ubi alumnian, dan kemahasiswaan. Ada Purwokerto, Jawa Tengah 


siswa, alumni, sampai perwakilan dari 
Badan Penyuluh Ketahanan Pangan 
Bapeluh). 


Jakarta, 021-5347710, e-mail: pik(dkompas.co.id. Silakan klik http://pik.kompas.co.id. 
Buka: Senin-Sabtu. 


Menikmati Pidato Obama 


elajar bahasa Inggris bu- 
kan lagi hal mewah, Semua 
orang bisa mempel 


nya. Bahkan, sebagian masyara- 
bahasa Ing- 
ekolah d Namun, 
ajar bahasa Inggris di 
negeri penuturnya, mungkin tak 
semua orang mendapatkannya. 
mpatan itu didap: 
a Indonesia 
perguruan tinggi yang berbeda di 
Tanah Air. Lewat program bea- 
siswa Indonesia English Langua- 
ge Study Program, kami berke- 
sempatan mengikuti kursu: 
kat Academic English Program 
selama dua bulan, Agustus-Sep- 
tember 2012, di "Negeri Paman 
Sam", tepatnya Colorado State 
Univ y (CSU). 

CSU terletak di kota Fort Col- 
lins, Colorado, Walaupun Fort 
Collins bukan kota besar, kota ini 
memiliki pemandangan indah 
karena terletak di kaki Rocky 
, Pepohonan yang me- 
nyelimuti kota membuat kami 
nyaman tinggal di kota kecil ini 

Kami tinggal di asrama kam- 
pus dengan teman sekamar ma- 
hasiswa Amerika Serikat (AS). 
Keadaan ini membantu kami 
berkomunil dalam bahasa 
Inggris, selain jadi memahami 
gaya hidup anak muda AS, 

Dalam program AEP, kami bel- 
ajar secara intensif menga na ba 


AI 1IS 


Samsung GALAXY 


AIGBANK 


BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR 2012 


1 


DAESUNG — GORAGON 


EOTO- FOTO: MUHAMMAD IKHSAN MAHAR 


Sebanyak 20 mahasiswa dari 
sejumlah perguruan tinggi di 
Indonesia belajar bahasa Inggris 
dan budaya m: at Amerika 
Serikat di Fort Collins, Colorado 
(atas). Mereka juga 
memperkenalkan beragam 
budaya di Indonesia. 


BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR 2012 
IN JAKARTA 


tarian, seperti 
gambyong. Kami juga menam- 
inden diiringi gamelan. 
Kami senang karena festival ini 
menyedot rat 
tidak hanya mereka yang berasal 
dari AS, tetapi juga penonton dari 
beberapa negara di Asia dan Ti- 
mur Tengah. 
iya penyeleng 
n Day membuat kami 
semakin menyadari keberagam- 
an budaya yang kita miliki sangat 
dihargai di negeri orang meski di 
negeri sendiri budaya itu justru 
meluntur. 

Pengalaman kami selama di AS 
akan menjadi modal untuk mem- 
buat Indonesia lebih baik di masa 
depan. Dengan pengabdian tulus 
bagi Ibu Pertiwi dan penghar- 
gaan terhadap perbedaan budaya 


12-13 OCTOBER 2012 


MATA ELANG INTERNATIONAL STADIUM 
ANCOL - JAKARTA 


TICKETS AVAILABLE AT: 


WWW.MYTICKET.CO.ID 
II 021-5366 4700 / 08 999 181 999 


TICKETS BOX: 


alpine, inilah pemandangan khas 
saat kita berada di ketinggian 


eng 
Kami belajar lima hari dalam 
seminggu. 

Di sini, kami juga merasakan 


Batang Bani peaking. menikmati 30 menit pidato kam- 
panye Obama yang akan ber- 
juang mempertahankan kursi ke- pegunungan ini 
presidenan pada Novembernan- — Selamadi AS, kami tidak hanya 
ti. belajar bahasa Inggris, tetapi juga 
Kami juga menyaksikan ba- menjadi duta budaya Indon: 
gaimana cara kampanye di AS Misi ini membuat kami berusaha Indone 
yang sangat berbeda dengan In- ' memperkenalkan budaya Indo- 
Di CSU, para senior memper- donesia. Mereka tidak butuh hi-  nesia di AS, 
lakukan yunior dengan ramah  buran musik dangdut atau pem- Akhir Agustus lalu, ada festival 
dan bersahabat. be untuk menarik mas- AS yang kami ikuti, Tour 
Masa orientasi diisi dengan sa. Di sini juga tidak ada spanduk t Ini adalah parade sepeda. 
hal-hal yang menyenangkan, se- yang mengotori kota. Peserta diharuskan menghiasi 
perti makan bersama semua ang- sepeda dan dirinya dengan ber- 
katan di lapangan kampus, fes- bagai atribut, dari tokoh terkenal, 
tival musik, dan wahana per- buah-buahan, superhero, sampai 
mainan. Di sini, semua maha- gaun pernikahan. Acara ini me- 
siswa melebur menjadi satu, rupakan parade tahunan untuk 


sangat berbeda dengan apa y 
pernah kami alami di Indonesia. 


Suasana pegunungan 
Pengalaman indah lain yang 

kami rasakan adalah mendaki 

Rocky Mountains, gunung ter- 


Apalagi, sekarang AS sedang panjang dan terindah dikawasan menyosialisasikan penggunaan di Indonesia, ke depan kami 
dalam masa kampanye pemilu Amerika Utara. Ketinggian yang sepeda. Ada 13.000 pesertayang kin Indonesia akan menjadi 
presiden. CSU pun mendapatke- mencapai 3 mil (4,8 kilometer) hadir. Ini menyiratkan bahwape- bangsa besar. 
sempatan menjadi tempat kam- dankecuramanyangtajam mem- san parade tersebut berhasil di- MUHAMMAD 
panye presiden petahana, Barack buat pendakian amat melelah- terapkan secara meluas. IKHSAN MAHAR, 


Mahasiswa Jurusan Bahasa 
dan Sastra Inggris, Fakultas 
Adab dan Humaniora, 
Universitas Islam Negeri 
Alauddin, Makassar, 
Tengah Belajar 

di Colorado Statui University, 
Amerika Serikat 


Obama. Momen ini menjadi sa- kan. 
lah satu pengalaman berharga 
dalam hidup kami. Kami me- 
nyaksikan salah satu pemimpin 
dengan gaya pidato terbaik pada 
abad ke-21. 

Bersama ribuan mahasiswa 
dan masyarakat umum, kami 


Sebagai duta Indonesia, kami 
menyelenggarakan Indonesian 
rasa lagi saat kami berhasil men- Day pada 18 Agustus di CSU. 
capai salah satu puncak bukit Kegiatan ini merupakan ajang 
pegunungan itu. Melihat perbu- bagi kami mempresentasikan 
kitan yang berbaris, bebatuan gu- dan mempertunjukkan berbagai 
nung yang terjal namun indah, macam kebudayaan Indonesia 
dan barisan pohon spruce dan lewat tarian, lagu, dan makanan. 


'amun, keletihan itu tak te- 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


« 
36 KOMPAS, SELASA, 2 OKTOBER 2012 


KLINIK | FOTOGRAFI 


Kiat Memotret Grup Vokal 


TIPS & CATATAN 


ada salah satu pegelaran saat LA Lights 

Java Soulnation Festival 2012 yang ber- 

akhir pekan lalu di Istora Senayan, Ja- 

karta, tampil grup vokal Color Me Badd 

dari AS. Penontonnya bisa dikatakan lin- 
tas generasi karena grup ini sudah mentas 
awal tahun 1990-an, 

Sebagian besar penonton membawa kamera, dari s 3 
kamera HP, iPad, Tab Android sampai dengan kamera DSLR. 
Mayoritas memang memotret untuk sekadar punya rekaman 
visual pertunjukan grup kesayangan itu. Namun, apa salahnya 
kita mengetahui kiat untuk memotret grup vokal bukan? 

Memotret grup vokal sangatlah berbeda dengan memotret 
pertunjukan musik lain. Untuk memotret pertunjukan band, foto 
kita tidak harug bisa memotret semua personel sekaligus. Pemain 
drum bisa dikatakan paling jarang terpotret. Intinya, dalam 
memotret sebuah pertunjukan band, asal sang penyanyi dan 
seorang pemusik terpotret dalam satu bingkai, bisa dikatakan 
foto itu sudah mewakili sang pertunjukan, 

Namun, kalau kita memotret sebuah grup vokal seperti Color 
Me Badd, au juga Manhattan Transfer, semua 
personel grup itu harus terpotret dalam satu bingkai foto. 
Tantangannya adalah, selain kita harus membingkai mereka 
dalam satu lembar foto, aksi mereka juga harus cukup fotogenik, 
bukan asal terpotret. 


Untuk ditonton 

Secara umum, pertunjukan apa pun dirancang untuk ditonton. 
Tata lampu, koreografi, blocking panggung, dan sebagainya, — Ketiga personel menonjol dan ekspresif. 
semuanya dirancang untuk ditonton. Jadi, bisa dikatakan me- 
motret pertunjukan adalah mencc mencuri” sepotong adegan 
yang walau tidak bergerak bisa mewakili pertunjukan yang 
berger: 

Hal terpenting lain dalam sebuah pementasan grup vokal 
adalah: pertunjukan dirancang untuk dilihat secara terbaik dari 
depan panggung, namun bukan pi dari depan panggung. Saat 
memotret Color Me Badd pekan lalu, Klik melakukannya lurus di 
depan panggung dalam jarak sekitar 15 meter, 

Dalam pertunjukan dengan gedung b: 1 Istora, lensa ideal 
adalah rentang 70-200 mm untuk pemakaian umum serta lensa 
300 mm untuk up personel-personelnya. 

Selanjutnya, perhatikan teks foto-foto yang ada di halaman ini 
untuk memahami prinsip dasar dalam memotret grup vokal. 


FOTO-FOTO: KOMPAS/ARBAIN KAMBEY 


”Close up” Bryan Abrams. ”Close up” Kevin Thornton. ”Close up” Mark Calderon. 


Kelemahan Kelemahan 
foto ini adalah foto ini 
vokalis paling adalah 


komposisi 


terlalu 
monoton, 


wajahnya 
dalam 
bayangan 


Kelemahan foto ini adalah komposisi ketiga vokali: 
sedemikian rupa sehingga tidak seimbang untuk foto secara 
keseluruhan, Terlalu banyak bagian kosong di atas. 


| FOTO PILIHAN Tema: RAMBUT 


MBANG — LEYA CATTLEYA Pa HILIKI IBORDIONG, 


Tema untuk edisi 9 Oktober: BAMBU 


RAMBUT RANGDA — RAMBUT BARU — APE 101 — 


IT PONT — Nk af Al 
TIKI J BOEDIONO MAULANA SURYA TRI UTAMA joko NUSWANTORD MEME URUN: Kirimkan foto Anda dengan sisi panjang 1.500 piksel, disimpan 


HENDRA PERMANA. dalam format JPG skala 6 ke alamat kfk-kompas.com (tanpa www), 
Pemilihan foto-foto terbaik dilakukan setiap hari Sabtu pukul 22.00. 
Semua foto pilihan akan dilombakan lagi setiap tiga bulan untuk 
memperebutkan tiket berburu foto ke Indonesia bagian timur. 


Media Partner 


VINUI A Hot CHIC KARTKA 'kantini 


Sekar Livifig intisari marie daire 
o Ma PRRNrition MAMA 


Swim JL vinztah 4 
Kelemtiftatam VpFo csi “3 


2 d 


mes Kolom com 
auto ya 
Get 


Ikuti dan Saksikan berbagai macam Workshop Kreatif 

Rabu, 3 Oktober 2012 

Jam 1230-1800 

Workshop : “Beauty and Hijab Ciase & Kreasi Croscher" 
bersama Tatkid Warita Indonesia 

Kamis, 4 Oktober 2012 

Jam 13.00 - 16.00 

Workshop : "Rainbow Cake” bersama Tabloid Wandia Indonesia 
Penaaftaran & Intormas lebih targut Rina Hp 081207100837 


Sabtu, 0 Oktober 2012 
Jam 1100- 1200 
Workahop -“Silhoutte stenci on Batik Tote Bag” 


penutengara Didukung oleh 


pan d3 NY 4 GD 


tony ara asa ce) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS KLASIKA | Selasa, 2 Oktober 2012 | JABODETABEK 


37 


ASIKA 


KLASIFIKASI. IKLAN 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI 


IM FITUR KLASIKA | Wisata 


Ingin Awet Muda? Ini Tempatnya... 


SUN MOTOR 
Akin Oasis JABOOETASEK 


SELAIN wisata pantai, Lombok memiliki dua 
tempat wisata yang kabarnya bisa membuat 
awet muda, Bagi Anda yang ingin selalu 
terlihat muda, jangan lupa singgah di tempat 
ini 


Taman Narmada 

Taman Narmada terletak di Desa Lembuak, 
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok 
Barat atau sekitar 10 kilometer sebelah timur 
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Indonesia, Taman yang luasnya sekitar dua 
hektar ini dibangun pada tahun 1727 oleh 
Raja Mataram Lombok, Anak Agung Ngurah 
Karang Asem 

Selain sebagai tempat upacara, Taman 
Narmada — digunakan — sebagai — tempat 
peristirahatan keluarga raja pada saat 
musim kemarau. Nama Narmada diambil 
dari Narmadanadi, anak Sungai Gangga yang 
sangat suci di India. Bagi umat Hindu, air 
merupakan suatu unsur suci yang memberi 
kehidupan kepada semua makhluk di dunia 
ini 

Taman Narmada dapat dibagi menjadi 
beberapa bagian, yaitu gerbang utama, Jabalkap, 
Telaga Kembar, Gapura Gelang atau Paduraksa, 
Mukedes, Telaga Padmawangi, Balai Loji, Balai 
Terang, Patandaan, bangunan Sekepat, Balai 


Salah satu tempat menarik di Taman 
Narmada adalah Balai Petirtan, Tempat 
ini memiliki sumber mata air yang berasal 
dari Gunung Rinjani, Balai Petirtan juga 
merupakan tempat pertemuan tiga sumber 
air, yakni Suranadi, Lingsar, dan Narmada 
Konon, orang yang minum dan membasuh 
muka dengan air ini bisa jadi awet muda. 


Sendang Gile 

Di kaki gunung Rinjani, ada satu air terjun 
menakjubkan bernama Sendang Gile. Air terjun 
ini terletak di Desa Senaru, Bayan, Lombok 
Utara. Jaraknya kira-kira dua jam perjalanan 
dari Kota Mataram 

Dalam bahasa Sasak, “sendang” berarti 
air terjun, sedangkan “gile” artinya gila 
Menurut legenda, nama Sendang Gile berasal 
dari seseorang yang marah memburu singa 
yang telah menghancurkan desanya, Orang itu 
akhirnya melarikan diri hingga ke hutan. 

Air terjun Sendang Gile memiliki dua hingga 
tiga aliran air yang keluar dari hutan tropis 
Rinjani dengan ketinggian 30 meter. Tempat 
ini cocok bagi Anda yang Ingin melepas stres 
dan menemukan kedamaian setelah jenuh 
dengan aktivitas di kota, Menurut kepercayaan 
masyarakat setempat, air dari Sendang Gile 
memiliki fungsi awet muda dan mengobati 


| 5, Bancingah, Pura Kelasa, dan Pura Lingsar. beberapa jenis penyakit, (INOJ INO JULIANTO 
h / / 
N / Pe, Es Ta 
Membantu,mengurangi dan . 
( ) 
menghancurkan lemak ” 
» 
. 3. 


LOMBOK memang memiliki segalanya, 
mulai dari pantai, gunung, sawah, hingga 
pesona budaya. Jika ingin mencari suasana 
yang romantis, berikut ini adalah dua 
wisata pantai yang menarik di Lombok. 


Pantai Senggigi 

Banyak orang menyamakan Pantai 
Senggigi dengan Pattaya di Thailand. 
Tak sedikit juga orang yang menganggap 
Senggigi serupa dengan Pantai Kuta di 
Bali. Berlokasi 10 kilometer dari Mataram, 
Senggigi adalah salah satu tempat wisata 
terkenal di Lombok. Bahkan, bisa dikatakan 
pantai ini adalah ikonnya wisata Lombok. 

Pantai ini memiliki pasir putih 
yang bersih, ombak yang cocok untuk 
berselancar, dan tentunya pemandangan 
bawah laut yang luar bisa indah, Bagi 
yang ingin bermalam, tersedia belasan 
hotel berbintang hampir di setiap 
penjuru. Ada juga toko-toko, seperti toko 
buku dan toko seni yang menjajakan 
aneka kerajinan tangan mulai dari topeng, 
patung, hingga lukisan. 

Setiap sore menjelang matahari 
terbenam, pantai ini menyajikan peman- 
dangan yang sangat indah. Berlatar pantai 
bersih, angin semilir, dan ombak yang 
tenang, pantai ini memang cocok bagi 
Anda yang romantis. 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“Ingin lihat Bali 10 tahun yang lalu? Silakan 
datang ke Lombok.” Begitu ujar seorang teman 
ketika menyarankan destinasi liburan. Ternyata, 
saran tersebut tidaklah mengecewakan. 


INO JULIANTO 


Jika ingin melihat budaya yang 
cukup unik, Anda cukup berjalan 


untuk — menghormati — pengorbanan 
seorang putri yang rela “ditelan” laut 


sekitar setengah jam menuju Batu 
Bolong. Tempat ini menyajikan pura 
yang dibangun di atas karang yang 
terletak di tepi pantai. 

Menurut legenda setempat, di 
tempat ini dulu sering diadakan 
pengorbanan seorang perawan untuk 
diumpankan kepada ikan hiu. Legenda 
lain mengatakan dulu banyak wanita 
yang menerjunkan diri dari 
tempat ini ke laut karena patah 


hati, SI ASI 


— 


Pantai Kuta 


guna menghindari sebuah perang 
saudara. 

Atas kehendak Tuhan, sang putri 
berubah menjadi Nyale, sejenis cacing 
laut. Nah, hewan ini biasanya muncul 
ke pantai sekitar bulan Februari hingga 
Maret, Oleh sebab itu, Festival Bau 
Nyale diadakan pada kisaran bulan 
tersebut. (INOJ 


Pantai Kuta, Lombok 
adalah pantai dengan pasir 
berwarna putih yang terletak 
di Desa Kuta. Desa Kuta mulai 
menjadi tempat tujuan wisata 
yang menarik di Indonesia 
sejak didirikannya banyak hotel 
baru, 

Setahun sekali tempat ini 
didatangi banyak wisatawan 
yang menyaksikan Festival Bau 
Nyale. Ada beberapa cerita 
mengenai asal-usul tradisi ini. 
Salah satunya menyebutkan 
bahwa festival ini diadakan 


Angsuran 


2,9: 29 L 


"eyatat San ketentuan bertaku 


SE #BCAhnance PO MITRA, 


BEKASI 
021-88350506 


«NO 


ADMIN 


pusaka motor 


SUKABUMI JAKARTA 
0266-222258 021-79182977 


021-8800181/91 0266-222280 021-79182978 


0 Sales 0 Service @ SpareParts 


1 
“ s 
, 3 
@ Membantu mengurangi timbunan lemak 
@ Membantu menurunkan berat badan 
@ Membantu mengendalikan nafsu makan 
dan mencegah penyimpanan lemak 
dari makanan yang tinggi karbohidrat 
@ Membantu memulihkan kelelahan otot £ 
setelah melakukan latihan/olah raga z 
rutin i 
| c ai NI : 
ie Food Sup ment from U.S.A 8 
Is 
1 
, ma IA EN EH mun tara PRO DHAIL NAN 
h FO. Damai At “g-TO.D ro. "AN 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 2 Oktober 2012 


ZULKIFLI ZAINI adalah 
President Director PT 
Bank Mandiri (Persero) 
Tbk, bank BUMN 
dengan aset terbesar 
di Indonesia. Dalam 
daftar Majalah Fortune 
Indonesia 100, Bank 
Mandiri menempati 
peringkat ke-4 dengan 
pendapatan pada 2011 
tumbuh 25 persen 


menjadi Rp 54,3 triliun. 


CATATAN 17 CEO FORTUNE INDONESIA 100: MENUJU INDONESIA YANG LEBIH BAIK 


Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Berkelanjutan 


Oleh: Zulkifli Zaini 


PEREKONOMIAN global saat ini dalam kondisi 
kurang baik menyusul lambatnya pemulihan di 
Amerika Serikat dan masih adanya ketidakpastian 
akibat krisis Eropa. Di Asia, pertumbuhan ekonomi 
China dan India—yang menjadi penggerak ekonomi 
dunia—juga melemah. 

Kondisi ini diharapkan tak berimbas signifikan 
ke perekonomian nasional. Pada kuartal 1l-2012, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 6,4 persen 
yoy atau sedikit melambat dibanding tahun 2011. 
Patut dicatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada 2011 mencapai 6,5 persen atau tertinggi 
sejak tahun 1996. Pertumbuhan tahun 2011 
didorong oleh sumber yang lebih berimbang, 
seperti besarnya peran investasi, Ini merupakan 
indikator positif bagi keberlanjutan perekonomian, 

Ke depan, untuk mempertahankan pertum: 
buhan ekonomi yang berkelanjutan dan kokoh 


dalam menghadapi ancaman krisis global, 
diperlukan peningkatan beberapa hal, 
Pertama, infrastruktur. Kondisi infrastruktur 


perlu ditingkatkan untuk menunjang pembangunan 
ekonomi dan mendukung daya saing Indonesia, 
Saat ini, misalnya, ketersediaan pelabuhan masih 


belum optimal sehingga biaya logistik menjadi 


mahal. Kondisi bandara juga sudah melebihi 
kapasitas. Contohnya Bandara Soekarno-Hatta 
harus menampung lebih dari 50 juta penumpang 
atau dua kali dari kapasitas normalnya. 

Infrastruktur lain yang sangat mendesak untuk 
dibenahi adalah kereta api, jalan tol, dan jalan 
raya. Bila penambahan panjang jalan tidak segera 
dilakukan guna mengimbangi pertumbuhan jumlah 
kendaraan, akan terjadi kemacetan total yang bisa 
berdampak terjadinya stagnasi arus barang, 

Kedua, terus menjaga kebijakan fiskal dan 
moneter yang prudent dan konsisten. Koordinasi 
fiskal dan moneter harus terus dijaga, khususnya 
di tengah kondisi ketidakpastian global, untuk 
memberi ketenangan — dan — meningkatkan 
kepercayaan pasar keuangan maupun sektor riil, 

Sepanjang tahun 2012, pemerintah dan Bank 
Indonesia (BI) telah berperan sangat baik dengan 
mengeluarkan kebijakan yang konsisten. BI terus 
menjaga stabilitas nilai tukar dan mempertahankan 
rendahnya suku bunga acuan untuk mendorong 
ekspor yang cenderung melemah karena 
perekonomian global yang melambat. Selain itu, BI 


terus menekan tingkat inflasi untuk menjaga daya 
beli masyarakat, Ini berdampak positif bagi Industri 
dalam negeri yang tertekan dari sisi ekspor. 

Dari sisi fiskal, pemerintah terus menjaga rasio 
utang terhadap PDB pada kisaran 25 persen. Ini 
wujud kehati-hatian untuk menjaga kesinambungan 
fiskal, seraya tetap memberikan ruang bagi 
ekspansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. 

Ketiga, mendorong agar seluruh Devisa Hasil 
Ekspor (DHE) kembali ke Indonesia. Saat ini hanya 
40-60 persen dari DHE yang kembali ke dalam 
negeri dan sisanya disimpan di luar negeri sehingga 
mengakibatkan DHE dalam negeri menipis, 
Negara seperti Malaysia dan Thailand mewajibkan 
seluruh DHE kembali ke dalam negeri. Bahkan, di 
Thailand, seluruh DHE-nya harus dikonversi ke mata 
uang bath, Dengan penerapan regulasi tersebut, 
diharapkan pasokan valas dalam negeri tetap 
terjaga dan dapat digunakan untuk menggerakkan 
sektor riil, baik dalam bentuk transaksi ekspor 
impor maupun pembiayaan, 


One-Day National Seminar Forum 


& Book Launching 


LINE 


A BETTER INDONESIA 


October 17, 2012 
Mulia Hotel Ballroom 
Jakarta 


INFO: 
(021) 451 5718 

0821 2925 3700 
gml@gmlperformance.co.id 
www.gmiperformance.com 


OTOMOTIF 


BENGKEL - SERVICE 


AC mbl bermsih? Solusinya di 
Satria Mtr Ac Mbl service & psg 
baru Jl Dr Susilo 1/13-14 Grogol 
Jakbar Ph.5660785 - 5604624 


MOBIL DICARI 


AAL 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
63629818/0818-901-687 


AAL1O Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel :70813895-08121097594 


Al LO Bayar Cash Mb anda !! 
Aman & Cepat B.Up/Eropa/Jpg 
021-70617199/08128107799 


AAL, 1.0 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dan cot, kami sgr dtg 
Kan ph 68840777, 0818-776088 


utomotif berani beli mblsegala 
merkathn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Bel Sgl Jns Mbl Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR. 


Dicari Segala Merk Mobil Bekas 
Beli Dengan Harga Tinggi. Hub : 
081.7750787/Michael 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil, 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


MOBIL DIJUAL 
taman 
ADS AUTO GALLERY 


RangeRoverEwoaue2,0, F.opt Adr 
Hitam, Putih, Abu? Ready Stock 
)21,5640808-5644914-5614909 


02 

AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White, Red, 
“sisik Pluit 66601313 "" 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
Evogue AD Bick,Whte TV3/TV1 
bian Pluit 69601313 "st 


nge 


AUTOHAUSEIMPORTS@PIM2 
New Boxster Yellow,Red,White 
# Cayenne V6 ATPM Black 
gntcatera $ new mdl wht kmBrb 
" Pluit 66601313 " 


Cayenne S Turbo 2009 Black,Mo 
nitor,Sun Roof, ATPM." Glamour 
0878 7818 4578 / 021-724 8750 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery JI,Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Evogue 2.0 5Door / 3Door'““““ 
Dynme Lux aa Back Door 

#3 TV /5 Camera "we 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


EXOTIC AUTO 
& Rolls Royce Ghost "“i 
P1:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


EXOTIC AUTO 
Porsche Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior. 
PI:7200099 - Klp.Gdg: 15846190 


Hummer H 3 10 A/T Black Met 
Km.14Rb, Kond Mulus Skl, Trwt 
Hub:45843333”WJM"92102611 


Infiniti FX37 "11 white metalic, 
Full options, Garansi 3 thn, 
STNK Lthn, hub: 7507000, 


Jaguar 4,0 S type 2001 facelift R 
07 hitam hub. 087871443909 


Mini Cooper 2012 Countryman S 
Turbo ATPM,Merah km 5rb Kiko 
Auto Radio Dlm ph7254200 


MiniCooper S Turbo'2011,Hitam 
Km:2rb,Spt Baru,Full Ors C/TT/ 
K Hub 26 Motor Ph:4584-7431 


PAKUBUWONO CARS 
“R.Rover Sport 5.0 Supercharge 
R.Rover Bing 20. 
Naw Porsche Boxter 
Call (021) 725.2333 / 725.1993 


PORSCHE CARRERA S 3.8 
yellow — 20"tethno — wheals 
panoramic aerocupkit PDK sport 
twhaust sport seats most full 
optlon an tha markat, Cosmic 
7220903, 081315041412 


Manfaatkan kemudahan 
memasang iklan baris Klasika 
melalui agen-agen yang paling 


Range Rover 5.0 Vogue Autobio 
graphy White Full Option Ready 
Stock " Selamet Motor ” , 
Fatmawati 81 Ph 7254808 


Range Rover Evogue 2DRS Black 
On Red (Sport Seat) Dynamic 
plus 5Cam Panoramic Pwr Back 
Door VR 20. Km 1Rb Langsung 
Nama On Rp. 1050 M. JMS 
021-1526715/16 / 92190131. 


RangeRover Evogue 2.0 Dinamic 
2012 white in red 3Door, rd stok 
MatahariMb 45896730,4525102 


SPECIAL PRICE 


st In Ind 
0-100km/h In 5.75, Kayloss, TV, 
Camera, VR21”, Air Suso, Bose 


SPECIAL PRICE 
Carrera S Coupa, 400HP 
Cayman 2.9 PDK, 265HP 


SPECIAL PRICE 
r 2,7 whita/red roof 


VICO AUTO 
Porscha Boxstar 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


VIP - YEAR END SALE 


Ranga Rover Evogua 5DR 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 Cam 
Black & White. @ VIP Motors 


0214524418, 0211505666: 
GMOI 45866766 opan till night 


Paw 


A4 2.0 03 Triptc Blue Mit! Pajak 
05-13, H:11SJE.nego,bs pjm KTP 
Hub: 0813 1099 0825 /809 6550 


A6 3.0 Ouattro 2012/2011 putih 
Km Srb Kiko Auto Gallery Jl. 
Radio Dalam Ry34 ph 7254200 


320i E90 "2008 Hitam, Tangan 1 
Dr Baru, Bagus & Terawat, 
Servis Record BMW. 98811847 


Re 


23 


Tommy a.uromo 


3201 Lci Exc'10, 325111 M.Edt 
520 D'1L "" 5231 106 ““ 523i "09 
523110, 523 Exc '10,5231 Exc'11 
528i Ex'1l ““5301/09 “530110 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


320109 Abu Tua Lht Msh 8gs 
Skl Msh Grsi BMW 1Unit saja 
Krdt Macet 308Jt.33808458 


3201/2007 Hitam Muda Sensor 
Parkir CD S'System Masih Sgt 
Bagus 256Jt 081932921976. 


5201 Hitam'04 Km.27 Rb Service 
Record,Mulus, Terawat, Garage 
Motorsport “ 0812-8700-9300 


5281 Executive 2012 silver km 
600, bim BBN 99Sjt.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7254200 


535i F10 2011 Putih, Tangan |, 
ATPM, BSI 4 tahun. Istimewa 
lub: 0816.4838.612 “““ 


7A5LI slverGrey/03 km59rb TgnL 
nopil,TV,telp c-box garansiBMW: 
bs TT/krd:9808.7755/9990.9000 


AUTOHAUSEIMPORTS GPIM2 

“ir X6 Facelift Black,Whita " 
“610 M Packaged White 4 
tari Pluit 66601313" 


SPECIAL PRICE 

ADI Gram Coupe--veeee-- 
ast in Indo, doors,Black&Whito 
Twin OHP, Panoramic 
Vacuum Door, 5 Camera, Koyless 


SPECIAL PRICE 
New X1 3:0, 4WD, Panoram 
New X5 3.5 TwinTurbo, 75 
Naw X6 35, Facalift - 
Terminal Moto 
KGASLLA 0520000 


PI7225: 


X5 Executif'2010 Hitam Met 
Istw Rp.835,5jt (Nego) Hub: 
(021) 930-36990 


X1 1.8 Executive AT 2012 Putih 
1008 baru bs Igs nama,VR17, 
Jkit, Eseat, Roof rack, Xanon. 
Tanah Abang 11/66 Ph34835051 


OTOMOTIF | AC 


Bestirdocarutamapi 1 Kessooo 


X5 3.0Executive AT th 2008 w 
Hitam,km 38rb VR18,Jklt, Elect 
seat, panoramic Xenon Full ors 
TI/K Perempatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


X5 3.5 012/011 7seat, blm BBN 
Km 6rb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


D mevroter 


Captiva, Colorado, Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang, Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.L 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Dawin 


300C 2011 Putih Sedan Kmbrb 
seperti baru, Kiko Auto Gallery 
JI.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


CHRYSLER SLIPI 
##k4New Chrysler 300 Ci 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Ha Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 

Compas,Patriot 2.4 Ltd "12 


3 Year Warranty' 
oa: 233 1 081287577717 


Grand Cherokee 5.7 Black 70thn 
Anniversary Langsung Nama 
Batal Pakai 1.150M Fatmawati 
81 Ph 021-7254807 / 08 


PAKUBUWONO CARS 
“s4 Wrangler 3.6, Sahara 
1Doors, Red, White, Black” 
Pakubuwono 725.1893/7252333 


Patriot 24 th.2010 BBn Lsg isi 
Nama, (m1000, Putih,"Glamour”" 
0878 7733 7782 / 021- 7248750 


Wrangler Rubicon 2DR 3.8L 109, 
Km.6.800 Black,Leather,Pik Pjg. 
08777 1561 738 / 021 724 8750 


1 | MKDAmarsu 


AI New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax MB Angs Mulai 2jtan'" 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-an" 
Pancoran........1918303-7900651 

i 8095355 


'AII New Focus 2012,Ranger, Fie- 
sta, Escaps DP rendah, Bng ren- 
dah 3.881, Proses cpt Hub:98388 
231/081281255551/081765090- 
30 / 08997499985 / 90266604 


New Everest Ltd4x2AT'09 Putih 
Stnk 1th km low Intr lux full ors 
HW.9958 4497:0815 11 999583 


Accord 2008 VTI-L Silver Mulus 
CRV 2010 2.0cc AT Hitam 280JT 
0858222.22266, 08131958.0015 


Accord New VVTiL '04 AT Pri 
ma/Siap  Pakai.Hubungi:0858- 
3868-8860(bisa over Kredit) 


Accord VTIL th 2008 Hitam, 
Tangan I, Full Orisinil, Istimewa 
" Hub: 0816.4838.612 


AliNew Honda Brio R-StockNew 
CRV Krdt 3 Thn Bunga Oi Atau 
cicilan 4,5it hanya di Honda Per 
mata Hijau Showroome bengkel 
sd 19.00 Ph.5332566 


Brio RS 100"Baru R.Stock,Putih 
Jazz VTEC '07 A/T,Silver spt Ba 
TU 131, 5JECTT/K), Hub:6322071 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV, Rdy 
#Vcool,B90/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2” 6129999 


City AT'04 Merah/ CRV 2.4 AT 
Th'2007&2005 Silver&Abu.Hub: 
021-3140851,3804461,3843375 


City VTEC AT 04/05, Istimewa 
Tangan 1, Mulus 105 Juta, Hub: 
91962625 


Civic Ferio Th.2000, A/T, Silver 
mme- talik, Harga 94 juta Nago. 
Hub: 0811.995.012 


CNN GADING 45877000 
Jazz RS'10, Abu2Met Km23rb 
STNK bin10 Kond.siap pakai 


CRV 2.4 AT'2011/2012 Abu Met 
Km.5rb/CRV 24 AT'2010/2011 
Hitam,km.4rb.3804461,3440851 


CRV NEW '12 2.4 AT Gray Km, 
2Rb GPS, Camera Bik, Asuransi, 
Kond.Spt Baru!H. 322Jt NGT, 
081298661729 / 08159974109 


CRV Th 2010 New 2000 CC AT 
KM 20 Ribu, 285 Juta Silver. 
Hubungi: 08159112238 


CRV'03 silver A/T, A/N.send, 
cat 100 asli pabrik, Vcool, J.Kit 
asli, terawat,ban baru,km170rb, 
4516611, 0816968576 


CRZ Hybrid 012 AT Black Label 
Kmarb Full opt TT/k ph 4240789 
0811970214 - 08.7878.555.255 


Jazz RS M/T'2011/12hitam,Km. 
Arb,Tan-1,MIs,Spt-Br.Hub:3303 
6001 Mg.2 Sar Lt.Dasar Lot N: 


New Accord V6 3.5 Gres100“Ba 
ru,Htm sdh a/n,TDP.72.107.500 
Hub:6816.1399 / 0811 192 139 


New City RS Matic Th'2009 
Hitam Istw Hub:021.93550386- 
0812.8000.8500 


Havunoai 


SantaFe '02-MT American Style 
Full sound sys,STNK pjg Km 65 
RbTon 1 Istmwa/08128265015 


Tucson2011,hitam,9000km stnk 
pjg,full variasi chrome istimewa 
hubungi : 0816 181 0777 


kva 


(MI New Giga Tangki 16.000Ltr 
FVM-0(6x2),240P5,26Ton,WB. 
5,5M,Ready  Stock,FVZ(6x4) 
Dump: FRR,FTR,FVR(4x2):Mic- 
robus Dix ELFC12/16 Seat),ELF 
1/6Ban,Bunga Ringan, Hub:Auto 
Cipta Isuzu:(021)PCN:3458000 / 
MGD:6128000 / BSD:5388000 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
/bunga morik, Hub:PT,Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


EIF Truk Box Almunium, DP Mrh 

Tenor Ath, Paket Bunga Oh, 

baar Minggu 7985333:/8 75333 
1530921-22 


Bekas 


Elfnewfacelift 4b(100ps)6b(125 
ps)bng Ox grts bak/box isuzu gi 
9astrr190ps(Ax2) 1v230p285ps 
(6xd)hdh Isg huravo,dgtl cmr,bb 
nbook,lcr.stk,kalimalang8636 

979,8651201. kbjrk5321260,997 
38008 Tn abang!l:3843333,7046 
4610 Mg9bsr6210410,6280115 


Panther LM Turbo Manual 
Th'2008 Silver 4PW/VR/AC 
137Jt Hp:08.111.535.33 


AAII New: Sportages Picanto, RIO: 
Pregio : Travelo: Ambulance: 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Carens2 2007 Hitam Tgn 1 Kond, 
Baik & Terawat KM S5rban Dok 
Lngkp Pjk Pjg 103 jt Nego Djl cpt 
Hub 08551150153 


Il mazoa 


3 km Hd Sl AT Hitam bln 
kone agus  ors msh 
br 021- ono) 08128878908 


(X7 Turbo '2011,Black,Sun Roof 
Monitor,Km.23.000. "Glamour" 
0856 9223 7746 / 021- 7248750 


Rx 8 Th.04 MistNopiltAsuransi 
Pajak Pig KM25Rb Harga 350Jt 
Nego Hp.08129573653 


AUTO AU IMPORT SPAN 
350 AMG White, Black "“ 
Sitostetas 0 Special Price 
kare Pluit 66601313 "iv 


200 Avangard 11,Pjk Br,Hitam 
Semua Orisinil,Ass Masih 3Th, 
Hub:99288205(ANO) 


( 200 Baru & Bekas Bergaransi 
Dp Kecil Layanan VIP Customers 
email: benz@sirajakredit.com 


C 240 th.2001 Silver,Km.44.000 
Leather,Sun Roof. ” Glamour "" 
08111 008 099 / 021-724 8750 


C 280 Avangarde AMG 2019 
hitam, € 500 panoramic 2003 
am E 320 silver 96 facelift 
600 1994 biru tua hub. 
Oeranimanba/orainooi 


(6.240 Elegance,Silver '07 Dan 
"05 Hitam,Simpnn, trwt. Garage 
Motorsport "# 0816-1997-890 


200 CGI classic 2010 Hitam 
Garansi Mercy & Allrisk s/d 
2013/465jt-N9:0819-0824-4505 


200 Compressor Classic'2003 
Biru Met,Matic,220jt nago,Kby 
Baru, JI.Wijaya 1,08176956921 


(200 Komp At/09 Abu? Met 
Stnk Pjg Tani SptBr hub:B05 
D36-37 Pnt:5 Hp:0816.730173 


CHOSEN AUTOCARS 
CLS350 amg/CLS63 PrfrmnPack 
Black/White, Sunroof, Tv Tuner 
irmtesspn,lankepng, blindspot 
mass,saat,,F.Opt, Ready Stock! 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


E 200 th.2007 Black,Km.62.000 
Leather, ATPM ... ” Glamour 
1087 8801990 880// 021- 7208750 


“AC” Anda 


SALAH komponen penting untuk 
mendukung kenyamanan saat berkendara, 
tetapi justru bagian yang tergolong jarang 
diperhatikan, Komponen ini jarang menjadi 
bagian yang mendapat tanda centang saat 
melakukan pemeriksaan bulanan. Baru ketika 
terjadi masalah, kita sibuk mencari informasi 
bengkel AC yang mumpuni 

Sebelum AC benar-benar ngadat, umumnya 
komponen Ini akan memberi pertanda terlebih 
dulu. Oleh karena itu, jeli menilik seluruh 
kondisi komponen yang berkaitan dengan 
kinerja AC amat diperlukan. Ada beberapa cara 
“mengendus” gangguan pada AC. 

Cara termudah adalah apabila muncul bau 
tak sedap tepat ketika menyalakan AC. Udara 
berbau dari AC bisa disebabkan terjadinya 
penumpukan bakteri, kotoran, dan jamur yang 
menumpuk di bagian evaporator atau filter AC. 


satu 


METRO PRATAMA 


DELIA MITRA 


RODA ABADI 


Keutamaa 


Tetp. (0: 


SLAMET SANTOSO 


Tanjung Duren Bai 
Telp, (021) 56599, 


dekat dengan lokasi Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MITRA SEJAHTERA 
n 8 Ker 


WIDYA PERKASA 


Bermasalah? 


Oleh karena itu, sebaiknya segera bersihkan 
bagian ini, termasuk bagian grill dan blower. 
Untuk menghindari agar tak terjadi 
penumpukan kotoran caranya mudah. Selain 
dengan selalu menjaga kebersihan kabin secara 
berkala dengan rutin dicuci, juga tidak merokok 
di dalam mobil terlebih ketika AC menyala. 
Selanjutnya, cobalah tilik bagian termostat 
apabila ada asap keluar dari kisi AC disertai 
tetesan air seperti embun yang menetes dari 
evaporator. Kondisi tersebut merupakan gejala 
umum termostat mengalami kerusakan. 
Jangan lupa pula periksa sambungan- 
sambungan selang AC dan tilik jika terdapat 
kebocoran. Sambungan yang masih baik akan 
terlihat bersih, tidak ada noda oli di sekitarnya. 
Di samping itu, ketika embusan angin tidak 
dingin sama sekali, sebaiknya segera perbaiki di 
bengkel resmi khusus AC. Embusan yang yang 


CITRA REINA 


JOYKO SELARAS 


TANJUNG DUREN 


takan Negara II No.60 Rt Perum Kelapa 


tidak dingin bisa disebabkan karena freon habis 
sehingga kompresor tak mau menyala. Cara 
untuk mengecek freon antara lain dengan 
melihat lubang kaca kecil di dekat kompresor 
AC. Apabila bening, berarti ketersediaan freon 
masih baik. 

Terlepas dari berbagai pertanda ini, tak ada 
salahnya untuk selalu memeriksakan AC secara 
berkala, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 
dan 2-3 tahun. Boleh dibilang, AC adalah bagian 
yang paling awet dan tak mudah rusak 
ketimbang komponen mobil lainnya, tetapi 
bukan berarti ia tak memerlukan pemeriksaan 
rutin. (ADT) 


I.Layar IV/29 K 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 2 Oktober 2012 


39 


YOUR LOYALTY TO 
SPIPER-MAN IS 
COMMENPABLE, 
MY PEAR. 


BUT WHY DON'T 
THE TWO OF US 
DISCUSS IT 
OVER A @UIET 

NI 


malam? 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


Fi. 


N 


" Kesetiaahmu kepacia Spider-Man sangat terpuji, sayangku. 
Tapi kenapa kita tidak mendiskusikannya saat makan 


A Licensing Programme of RM 7" 
www.rmlicensing.com 


(1733) 


1 syovt2p Y But IL WANNA 
ANNOUNCE D HEAR WHAT 
MYSELF-- MJ SAYS! 


4 Seharusnya aku waspadia.. Tapi aku mau 
mendengar langsung dari MJ! 


mpe, 


en Na. ai Ba 0 0 bi 


“4 Telekop Biperogokon 


KDAMUTMWrEMIr 


Rilis Amerika: 5 Oktober 2012 


Sutradara Tim Burton kembali 
dengan film animasi stop motion 
terbaru berjudul Frankenweenie 
yang dikembangkan dari film 
pendek berjudul sama tahun 1984, 


PADA 2 Oktober 1608, pembuat lensa asal 
Jerman Hans Lippershey atau dikenal juga 
sebagai Johann Lippershey memeragakan 
sebuah penemuan baru yaitu teleskop refraksi 
atau optikal pertama kepada badan legislatif 
(staten-generaal) Belanda. Akan tetapi, tidak 
dapat dipastikan, apakah memang Lippershey 
yang menemukannya. 

Penemuan tersebut berhubungan dengan 
pekerjaan Lippershey sebagai pembuat 
kacamata, Industri ini bermula di Venice dan 
Florence pada abad ke-13 dan kemudian 


mean 


Frankenweenie 
bercerita tentang 
Victor, anak muda 
yang mencoba 
eksperimen ilmiar 
untuk hidupkan 
anjingnya, Sparks 

Nama keluarga 
Victor adalah 
Frankenstein, 
homage untuk kisah 
yang menginspirasi 
film ini. 


Rilis DVD 


berkembang ke Belanda dan Jerman. 
Instrumen asli buatan Lippershey terdiri dari 
baik dua buah lensa cembung yang 
menghasilkan citra terbalik atau sebuah lensa 
obyektif cembung dan sebuah lensa mata 
cekung sehingga citra yang dihasilkan tidak 
terbalik. 

Kala itu, alat buatan Lippershey yang 
memiliki kemampuan memperbesar hingga tiga 
kali itu disebut “kaca pelihat Belanda"s, Istilah. 
“teleskop” baru ditemukan tiga tahun kemudian” “8 
oleh Giovanni Demisiani. (#/ACAI 


. k | “ “ 


an 


Winona Ryder mengisi suara Elsa 
van Helsing. Ini menandai 
kolaborasi Burton dan Ryder 
setelah terakhir kali di Edward 
Scissorhand, 21 tahun yang lalu. 


Selain Winona, Burton juga 
8 reuni dengan Catherine O'Hara 
yang mengisi suara ibu Victor. 
Ketiganya pernah bersama 
dalam film Beetlejuice (1988). 


INTERMESO 


WATCHES 


AKSI PEREMPUAN DINAMIS 


KEHIDUPAN aktif dan dinamis tanpa disadari 
memengaruhi karakter seseorang dalam 
berpenampilan. Selalu siap menghadapi berbagai 
situasi dan kondisi membuat mereka keluar dari 
gaya tampilan konservatif. Sebaliknya, banyak 
yang memilih jalur kontemporer dengan tetap 
memerhatikan kepatutan tampilan untuk dikenakan 
dalam berbagai situasi. 

Permainan warna termasuk menjadi salah 
satu solusi praktis. Menggunakan warna-warna 
cerah diyakini mampu membuat hari juga kian 
bersemangat, Rumusan ini pun diterapkan pada 
dunia arloji yang banyak menggabungkan warna 
Silver dari bahan stainless steel dengan warna-warni 
lembut, seperti koleksi arloji dari Bonia dengan seri 
BN 832. 

Arloji yang didesain khusus untuk perempuan ini 
menampilkan kombinasi warna baja dan Rosegold- 
Pink pada bagian dial dengan desain sun ray dial 
yang tak kalah unik. Dilapisi dengan sapphire 
crystal glass, arloji ini telah dilengkapi dengan fitur 
penanggalan, tahan air hingga 3 ATM, dan garansi 
internasional selama dua tahun. 

Meski diameter alroji cukup besar, yaitu 4 cm, 
arloji ini tetap mengentalkan kesan feminin, sekaligus 
dinamis dan aktif. (ADTJ 


BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Gr. 


Pondok Indah Mali 1, GF: G. 
Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mall, GF #IU-01 


SAB Time 
NA 


3 CHANNEL 


Remake film horor klasik, “My Bloody. 
Valentine" bisa disaksikan untuk 
menyambut Halloween tahun ini. 
Trans TV | Sabtu, 6 Oktober 2012, pukul 22.00 WIB 


Will Smith menjadi harapan umat 
( manusia yang berada di ambang 
kepunahan. Simak dalam “I Am Legend” 
Global TV | Minggu, 7 Oktober 2012. pilul 19.201 


7 
SUMBER: WIIPEDIA, IMDB ROTTEN TOMATOES, TRANS TV, C.084 Tv 


INTERMESO 


BONIA 


BN 832 - 1177 


nd #127A - Ph. 021 5698 5440 
ity, UG 


“It's rude to talk 
about religion. 
You never know 
who you're 
gonna offend."" 


Ed Bloom 
BIG FISH 


“Sound of My Voice” mengisahkan 


sekte misterius di Amerika, Film yang 
tampil di sejumlah festival ini kini bisa 


dinikmati dalam cakram digital, 


Band rock Pearl Jam 
memberikan sentuhar 
mengakhiri 


Big Fish 


magis untt 


film Tim Burtor 


SOUNDTRATK 


PEARL JAM 
Man of the Hour 


2 Oktober 2012 


“The Nightmare Before 
Christmas” diawali dari puisi 
yang ditulis Burton ketika 
bekerja sebagai animator Disney 
tahun 1982. Nightmare baru 
dirilis pada 1993, dan menuai 


banyak pujian, terutamadengan 
teknik stop motion-nya. Film ini 
membuka gerbang genre 
animasi ala Burton yang 
menginspirasi beberapa sineas. 


ah cinta klasik d 


@Rharrys Corpse Bride. Kisi 
Junia lain dengar 
yang artistik. #TriviaFilm 


musikalitas indah dar 


@androputranto Alice in Wonderland. 
W y-adventure 
#TriviaFllm 


rasanya itu bener-bener real 


Ikuti update Trivia Film setiap: 
Selasa via Twitter di 


Film tentang splonase apa yang paling disuka? Kirim opini 
singkat ke @Kompasklasika dengan tagar #TriviaFilm. 


TM FILM DIPERSEMBAHKAN OLEH @KOMPASKLASIKA | EDITOR/TEKS: @CECILINGANDES | DESAIN/TEKS: @HELMANTAOFANI 


PE KOMPAS 
agam Pak-usia 

05,00 Senyum Pagi 

05.30 Kompas Sport Pagi 

06.00 Kompas Pagi 

08.00 Ala Resto 

09.00 Showcase 

10.00 Sketsa Komedi 

11.00 Belantara 

12.00 Kompas Siang 

13.00 Big Bear Diary 

13.30 Word World 

14.00 Jalan Sesama 

14.30 Science is Fun 

15.00 Urban 

15.30 Penjuru Kota 

16.00 Megapolitan Kota 

16.30 Suka-suka 

17.00 Kompas Petang 

18.00 Kompas Sport 

18,30 Temukan Kata 

19.00 Versus 

20.00 Sketsa Komedi 

21.00 Belantara 

22.00 Kata Kita 

23.00 Kompas Malam 

00.00 Fanatik 


TWRI 

04.00 Jalan-Jalan Islami 
(Daerah) 

04.30 Indahnya Pagi 

05.30 TVRI Sport 

06.00 Indonesia Pagi 

07.00 Pelangi Nusantara 

08.00 Dialog Aktual 

09.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

09.03 Yuk Hidup Sehat 

10.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

10.03 Sitkom Tarzan 
Betawi 

11.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

11.03 Dialog Kerja Sama: 
Empat Pilar dari 
Gatsu 

12.00 Indonesia Siang 

18.00 Laporan Interna- 
sional 

13.30 TV Edukasi 

14.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

14.03 TV Edukasi 

14.30 Inovator 

15.00 Indonesia/Interna- 


asa, 2 Oktober 2012 


“ ACARA 
HARI INI 


sional Terkini 

15.03 Cerdas Cermat 4 
Pilar 

16.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

16.03 Musik Sore: Senda 
Gurau 

17.00 Kartun Anak 

18.00 Sinetron Drama 
Indonesia 

19.00 Indonesia Malam 

20.00 Motivator: Forum 
Soegeng Sarjadi 

21.00 Bincang Malam 
TVRI 

22.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

22.03 Musik Variety 

23.30 TVRI Sport 

00.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

00.03 English News 
Service 


LeCTI 


04.30 Seputar Indonesia 
Pagi 

06.00 Go Spot 

07.00 Dahsyat (Live) 

09.00 Sinema Pagi: 
Gebetan Tipu Tipu 

11.00 Intens 

12.00 Seputar Indonesia 
Siang 

12.30 Sinema Siang: Han- 
sip Tajir Jatuh Cinta 

14.15 Cek & Ricek 

14.45 Silet 

15.30 Olivia (RR) 

16.30 Seputar Indonesia 

17.00 Layar Drama Indone- 
sia: Hanya Kamu 

18.00 Layar Drama Indone- 
sia: Putri Bidadari 

19.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Yang Masih 
Di Bawah Umur 

20.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Tukang Bubur 
Naik Haji The Series 

22.00 Mega Sinema: Cinta 
Pengamen Badut 

00.00 Dalam Mihrab Cinta 

01.00 Seputar Indonesia 
Malam 

01.30 Film Tengah Malam: 
The Lizzie McOuire 
Movie 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


04.30 SL Liputan 6 Pagi 
06.00 Was Was 
07.00 SL SCTV Musik 
Inbox 
09.00 Halo Selebriti 
10.00 SCTV FTV Pagi: 
Kabur Dari Keraton 
12.00 SL Liputan 6 Siang 
12.30 SCTV FTV Siang 
14.30 SL Eat Bulaga 
Indonesia 
16,30 SL Liputan 6 Petang 
17.00 New Cookies: 
Lady Gagal 
18.00 SCTV Sinetron: 
Super ABG 
19.00 SCTV Sinetron: 
Ustadz Fotocopy 
20.30 SCTV FTV Istimewa 
22.00 SCTV Sinetron: 
Si Biang Kerok 
23.00 FTV Utama: Bidadari 
Kok Jualan Sayur 
01.00 SL Super Soccer 
01.30 SL Champions 
League: SL Benefica 
VS FC Barcelona 


lantv) 


03.55 Topik Pagi 

05.00 Wisata Hati 

05.30 Lensa Olahraga 

06.30 Hati ke Hati Ber- 
sama Mamah Dedeh 

07.30 Perempuan Hebat 

08.00 Fresh and Fun 

08.30 Friends 

09.30 Seleb @ Seleb 

10.00 Style 

11.30 Topik Siang 

12.00 KLIK! 

13.00 Tom & Jerry 

13.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

14.00 Tom & Jerry 

14.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

15.00 Ghost Gang 

15.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

16.00 Mr. Bean 

16.30 Suka Suka Nizam 

17.30 Topik Petang 

18.00 Pesbukers 

19.30 Catatan si Olga 

20.30 Coffee Prince 

21.30 Mels Update 

22.30 Mata Lensa 

23.30 XYZ 

00.00 Topik Malam 

00.30 Lensa Olahraga Malam 

01.00 Ripleys Believe it 
or Not 


MNC 


04.30 Majelis Sakinah 
05.30 Lintas Pagi 


06.00 Starlite 
06.30 Disney Club: Mickey 

Mouse Club House 
07.00 Disney Club: 

Docs Mestuffins 
07.30 Upin Ipin The Movie 
08.30 Serial Pilihan 
10.00 Kisah Unggulan 
11,30 Lintas Siang 
12.00 Layar Kemilau 
14.00 | Drama 
15.00 Di Antara Kita 
15,30 Lintas Petang 
16.00 Animasi Spesial: 

Shaun The Sheep & 

Nono The Forest 
16.30 Animasi Spesial: 

Leon 
17.00 Drama Spesial 
18.00 Tendangan si Madun 

Season 2 
19.00 Aladdin 
20.00 Jagoan Silat 
21.00 Raden Kian Santang 
22.00 Ibu, Aku Ingin Ayah 
23.00 Intermezo 
00.00 Premier Highlight 
00.30 Sidik 
01.00 Lintas Malam 


Ina 
- . 


05.00 Program Religi Pagi: 

Mamah & AA 
06.00 Live Fokus Pagi 
07.00 Live Kiss Pagi 
08.00 Sinema TV Pagi: 

Pengorbanan Cinta 
10.00 Sinema TV Spesial: 

Bukan Salah Takdir 
12.00 Live Patroli 
12,30 Drama Korea: 

Oh My Lady 
13.30 Drama Korea Siang: 

King 2 Heart 
15.00 Live Kiss Sore 
16.00 Live Fokus 
16.30 Drama Korea Sore: 

Listen to My Heart 
18.00 Drama Seri 

Keluarga: TBA 
19.00 Sinetron Unggulan: 

Jalan Ke Surga 
20.00 Sinetron Unggulan: 

Hikayah Ali Baba 
22.00 Buaya Show 
23.00 Mega Asia: 

The Righteous Thief 
01.00 Fokus Malam 
01.30 Sinetron Dini Hari: 

Marisa 


METREFTV 


04.30 Metro Pagi 

07.05 Bedah Editorial 
Media Indonesia 

08.05 8 Eleven Show 


11.30 Metro Siang 
13.05 Wideshot 

17.05 Metro Hari Ini 
19.05 Suara Anda 
20.30 Bicara Konstitusi 
21.05 Top Nine News 
21.30 Today's Dialogue 
23.05 Genta Demokrasi 
23.30 Metro Sports 


04.30 Casper 
05.00 Khazanah 
05.30 Sport 7 
06.00 Ragam Indonesia 
06,30 Redaksi Pagi 
07.30 Selebrita Pagi 
08.15 Makan Besar 
08.45 Gak Nyangka 
09.15 Ups Salah 
09.45 Spotlite 
10.45 Warna 
11,30 Redaksi Siang 
12,00 Selebrita Siang 
12,30 Bocah petualang 
18.00 Laptop Si Unyil 
13.30 Dunia Binatang 
14.00 Koki Pintar 
14.30 Brownies 
15.00 Tau Gak Sih 
15.30 Fish N Chef 
16.00 Jejak Petualang 
16.30 Redaksi Sore 
17.00 Indonesiaku 
17,30 Orang Pinggiran 
18.00 Hitam Putih 
19.15 On The Spot 
20.00 Opera Van Java 
22.00 Bukan Empat Mata 
23.45 Berburu 
00.15 Jejak Jejak 
Misterius 


GlobalTV 


05.00 Dora The Explorer 
05.30 Kura-kura Ninja 
(TMNT) 
06.00 Spongebob 
Sguarepants 
08.00 Avatar The Legand 
of Aang 

08.30 Awas Ada Sule 2 

09.30 Kungfu Chef 

10.00 Obsesi 

11.00 Indonesia Bicara 

12.00 Buletin Indonesia 
Siang 

12.30 FTV: Inikah Rasanya 
Menyamar 

14.30 100! Ampuh 

16.00 Fokus Selebriti 

16.30 Naruto 

17.00 Kungfu Panda 

17.30 Transformer Prime 

18.00 Naik Enak Turun 
Ogah (NETO) 

19.00 Big Movies Platinum 


Special HUT: Ar- 
round The World in 
80 Days 

21.30 Big Movies Platinum 
II Special HUT: Final 
Destination 2 

00.00 Highlight BPL 

00.30 100 Sport 

01.00 Buletin Indonesia 
Malam 

01.30 Chriss Angel 
Mindfreak 


04,30 Kabar Pagi 

06.30 Apa Kabar Indonesia 
Pagi 

09.00 Bunga Rampai 

09.30 Kabar Pasar Pagi 

10.00 Coffee Break 

12.00 Kabar Siang 

13.00 Kabar Haji 

13.30 Ruang Kita 

14.30 Kabar Pasar 

15.00 Indonesia Super 
Match: Pelita Jaya 
VS Sriwijaya FC 

17.00 Kabar Petang 

19.00 Apa Kabar Indonesia 
Malam 

19.30 Indonesia Lawyar's 
Club (live) 

23.00 Kabar Hari Ini 

00.00 Kabar Dari Timur 
Tengah (Live) 

02.00 Nuansa 1000 Pulau 


7 


Pl 


RAN 


(3) 


( 


04.30 Reportase Pagi 

05.30 Islam Itu Indah 

06.30 Insert Pagi 

07.30 New Rangking 1 

08.30 Peppy The Explorer 

09.00 Police 86 

09.30 Huru Harada 

10.00 1d3ntik 

10.30 Moccachino 

11.00 Insert Siang 

12.00 Bioskop Indonesia 

14.00 Reportase Siang 

14.30 Sketsa 

15.45 Show Imah 

16.45 Reportase Sore 

17.15 Insert Investigasi 

18,00 Ethnic Runaway 

19.00 Tahan Tawa 

20.00 Bioskop TRANS TV: 
Kung Fu Hustle 

2230 Bioskop TRANS TV: 
Once Upon a Time in 
Mexico 

00.00 Reportase Malam 

00.30 Bioskop TRANS TV: 
Ghosbuster II 


iamini oleh banyak kaum muda. 
pencinta film horor, yaitu "fear is 
fun". Para penggemar tontonan 
yang membuat bulu kuduk berdiri 
ini pun makin dimanjakan oleh 
saluran TV berlangganan Thrill, yang 
khusus menayangkan film-film horor, 
thriller, dan suspense Asia maupun 
Hollywood, 

Memasuki bulan Oktober, Thrill 
punya menu baru dengan sajian film 
horor Asia terbaik dalam program 
spesial "Asian Fear Fest", yang tayang 
tiap hari Jumat dan Sabtu, pukul 8 
malam. 

Deretan film pengisi akhir 
pekan itu adalah Ab-normal Beauty, 
Tormented aka Rabbit Horror, Ghost 
on Air, Nightmare, Evil Spirit, The 
Road, dan Pontianak Harum Sundal 
Malam bagian 1 dan 2. 

The Road merupakan karya 
sutradara ternama Filipina, Yam 
Laranas, yang sebelumnya dikenal 
lewat film Sigaw. Film ini bercerita 
tentang kasus pembunuhan 20 tahun 
silam yang kembali terkuak sejak 
hilangnya tiga remaja. Film yang dirilis 
akhir November 2011 ini menjadi 
film karya sutradara Filipina pertama 
yang tayang komersial di Amerika dan 
mendapat respons positif dari para 
kritikus film. Bahkan, film ini dibuat 
ulang dalam versi Amerika dengan 
judul The Echo. 

Sementara Pontianak Harum 
Sundal Malam (Fragrant Night 


Vampire) adalah karya sutradara 
perempuan Malaysia, Shuhaimi Baba, 
yang mendapat banyak penghargaan 
di Malaysia maupun mancanegara. 
Film ini bercerita tentang Maria yang 
amat mirip dengan Mariam, seorang 
penari cantik yang kematiannya penuh 
misteri 

Selain itu, per tanggal 25 Oktober 
2012, Thrill menghadirkan serial 
drama misteri dari Jepang, yaitu 
Sacred Monsters yang dibintangi Miki 
Nakatani, Omasa Aya, dan Hasegawa 
Hiroki, 

Penasaran? Thrill bisa disaksikan 
melalui Indovision, Okevision, Telkom 
Vision, Centrin TV, dan Orange TV. 
D/ADTI 


thrill 


Saksikan : 


Sketsa Komedi 
(KOMPASTV : pukul 20.00 WIB) 


Tidak hanya menghadirkan lelucon, namun 
berisi pesan moral dan nilai kebaikan dalam 
kehidupan sehari-hari lewat penampilan 
para comic lulusan Stand Up Comedy 
Indonesia dan selebriti terkenal yang 
memberikan hiburan menyegarkan. 


Tiap Jum'at & Sabtu 


dan film-film horror & menegangkan lainnya 
di saluran Thrill. Fear is Fun 
(3: @watchthrill 


. 
Spesial . 
” 


“ Acara dapat diubah oleh pengasuh telavisi. 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 2 Oktober 2012 


“ INFO FILM BI 
TELAH DIBUKA UNTUK UMUM 


Gina XX 


| 
Fa | 
KEMANG VILLAGE | 

PREMIUM RUSH | 


12.30 - 13.00 - 14-40 - 15.10 - 16.50 - 
17.20 - 19.00 - 19.30 - 2110 - 21.40 


BUNRAKU 
12.15 - 14.35 «16.55 - 1915 - 21.35 
RESIDENT EVIL (3D) 
1245 - 14.35 - 16:25 - 18.15 - 20.05 - 21.55 
TED : 13.00 - 15,10 - 17.20 - 19.30 - 21.40 
A SEPARATION : 12.30 - 14.45 - 17.00 - 19.15 - 21.30 


Promtere 
PREMIUM RUSH : 1245 - 14.55 - 17.05 - 19.15 - 21.25 


MAL KEMANG VILLAGE LT. 3 021 290 56 866 
SPESIAL HARGA PROMO (WAKTU TERBATAS) 


the 
Premler 


RP 50.000.- (SENIN: JUMAT): 
RP 75.000.- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


2D : RP 20.000.- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- JUMAT): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMISI: RP 30.000.- JUMAT): 
RP 40,000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


JL PANGERAN ANTASARI NO. 36 JAKARTA SELATAN 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


RESIDENT CVIL: 
Antang ig. 
ANVATA R (3D) : 14.20 - 17.35 


77 
EXPERIENCE at (( Yyyeyynr XXI sawoaria CITY 
| TAN TAAT (Aam erpyaLA GAMOET YAmO HELON| 


Ka 


ATRIUM « GADING « 
AARION » DETOS « CINERE « 
GRAND MAL BEKASI 
2.15 18.45-20.55 
AARION » CINERE « Pamune Simone, O 3RUAN 
GRAND MAL BEKASI 
230: 1440: 16:50-19,00-21:10 


MEGI 
BEKASI SALARE MA» 

SLIPI » DAAN MOGOT - 
KARAWACI - CILEGON 

12.30 1440-16-50 19.00-21.10 
SUANTUNG « BUARA? 

DEPI 


» METI 
IC BOGOR TRADE MAL « 
GALAXY - MALL LIPPO CIKARANG 
12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
CBD CILEDUG XXI - 
TAMINI - PONDOK GEDE 
12.45-14.45. 16.45 -18,45-20.45 
KALIBATA XXI - SUNTER - 

OK M SAUARE » 

CIBUBUR - WTC SERPONG 
13.00 -15.00-17.00-19.00-21100 
BELLANOVA 
13.00 14.50-16.40 - 18.30-20.20 


JADWAL U-WAKTU 


ATRIUM » DETOS 

DAAN MOGO1 

KARAWACI - CILEGON 

12.45 -14.55-17,05-19.15-21.25 

CIJANTUNG - BUARAN - 

GI « DEPOK » 

METROPOLIS 

BOGOR TRADE MALL « 

MALL LIPPO CIKARANG, 

15. NA48 1645 IBAS 2045 
CILEDUG XXI - GADING - 

TAN PONDOK GE 

13.001. 7.00 


WAK 


OSKOP LENG 


LIAMSNE 


THEY WA 
THEY. CHOSE P 
THE WRONEJG 


KAP DAN 


(COM 


JAM 


MA MG — 


PREMIERE 


PONDOK INDAH 1 XXI 
12.00 14.20-16.40. 19.00-21.20 


KUNINGAN CITY XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI « 

PLUIT VILLAGE XXI » PURI XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI - 

KEMANG VILLAGE OXI « 

PEJATEN VILLAGE XXI » 
ANGGREK XXI - SEASON CITY XXI 
12.15-14.35-16.55-19.15-21.35 


emas mas UNGAAN HAHA "21 


CBD CILEDUG XXI 
12.45-15.30, 18.15-21.00 
STUDIO XXI 


DIO « 
PLAZA SENAYAN XXI » 
GADING XXI » SERPONG XXI « 
MEGA BEKASI XXI 


SEMANGGI 
12.30 - 14.40-16.50. 19.00-21.10 
PLAZA SENAYAN XXI 

SENAYAN CITY XXI - 

PLUIT JUNCTION XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI « 
GANDARIA XXI 

PURI XXI - GADING XXI 
12.45-14.55-17.05- 19.15-21.25 


DAPAT RUBAH 


NFORMASI 


HOLLYWOOD XXI 

PLUIT JUNCTION XXI - 
GADING XXI - 

BSD XXI - BOTANI XXI » 
SERPONG XXI - 

AARTHA GADING XXI - 
UUVING WORLD XXI - 
MEGA BEKASI XXI 
METROPOLITAN XXI - 


IABUDI - LA PIAZZA 
1215-1435, 16,55 -19.15-21,35 
STUDIO XXI EX - CILANDAK 
12.30. 14.50-17.10.19.30-21.50 


BLOK M SGUARE 

12.30- 14.40-16.50 - 19.00-21.10 

BOGOR TRADE MALL 

GRAND MAL BEKASI 

1243: 1445-1645: 18.45 2048 

ata 1300-1500-17.00 19.00. 
Era Dk 
BEKASI XXI: 13.00-17.00-21.00 


GADING : 14. 1 
WTC SERPONG : 14.55-19.15 


FILM DAN BIO 


MAIN 


5 


TMS YEAR, 
IDE LIKE MELL 


Peemtore 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 

EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE 
12.45 -14.55-17.05- 19.15-21.25 


PURI xi PREMIERE « 

PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE » 
GANDARIA XXI PREMIERI 

LIVING WORLD XXI LENAERE . 
KARAWACI XXI PREMIERE 
13.15-15,15-17.15-19,15-2115 
STUDIO XXI PREMIERE EX 


13.30 -15.30-17,30- 19.30-21.30 


PLAZA SENAYAN XXI « 
KUNINGAN CITY XXI « 

KEMANG VILLAGE XXI 
12.30-13.00 14.40-15.10 
17.20-19.00-19.30-21,10 
GADING XXI 
12.45-13.15-14.45-15.15-16.45- 


GRAND MAL BEK, 

12.15-14.25 -16.35- 18.45-20.55 
BLITZ PP 

12.45 - 14.45-16.45 18.45-20.45 
DETOS : 14.40-19.00 


Oh WR AI 


CATCH 
X 4A " 


METROPOLE XXI « CIBUBUR 
1248: 14.88.1706: 1918-2125 
SGUARE XXI - SLIPI 

00-21.00 

SURYA M2 » MARGO 

IS 15181718: 3. P5 
CIJANTUNG : 14.30-18.30 
NEON BEKASI KKU. 100. 19.00 
17.15-19.15 -21.15 
Pi 2.30 -16.45-21.00 
BTC: 12.30-14.30-16.0-18.30-20.30 
KOP KETIK 


2 EN 5 


NAMA BIC 


EM Solid KEK . 


TUM 


PLAZA INDONESIA XXI - 
SENAYAN CITY XXI » 


IBUBUR - EKALOKASARI 
12.30- 14.40-16.50 -19.00-21.10 
ITZ PP VELVET 
.30.15,30-17.30 19.30-21.30 
EPICENTRUM XXI - CITRA XXI » 
BEKASI SGUARE XXI 
TIM XOXI « SUNTER » 
CINERE - MARGO PLATINUM 
7.05 -19.15-21.25 


BLITZ MOI 
Pa G0 ITE. 1930-21A5 
PURI XXI » GANDARIA XXI - 


SEASON CITY XXI - SEMANGGI - 
CILANDAK : LA PIAZZA 
19.00 19:00 17100-19.00-21100 


VELVET 
17.00-19.15 -21.30 


AALAXY 
MALL LIPPO CIKARANG 
-14.30-1630-18,30-20.30 


13.00-15.00 - 17.00 19.00-21.00 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 


7100-2115 
BLOK M SGUARE : WTC SERPONG 
1 21.25 


30-16.35-20. 
NI B.30 1450-2110 
BOGOR TRADE MALL 14:25 -18.35 
NG : 1430, 18.45 


CILEGON : 14.40 - 
AM A53 Te.ig 


SKOP KIRIM SMS KE 


neplex.com 


STARVISION BENTANG PICTURES DAPUR FILM 
MEMPEREMEAAN 


KMUSUS UNTUK DEWASA 


STUDIO XXI PREMIERE EX - 

GADING XXI PREMIERE 

1249: 14:35 17021915: 2125 
SENAYAN 200 PREMIPRE » 

KASABLANKA XX PREMI 

EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE » 

GANDARIA XXI PREMIERE 

13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 

PLUIT VILLAGE XXI 

12.15-14.25 16.35, 18.45-20.55 

PLAZA SENAYAN XXI 

PURI XXI « SEASON CITY XXI « 

PONDOK INDAH 2 XXI - 


XXI» 
SERPONG XXI - WTC SERPONG - 
TAMINI « MARGO PLATINUM 


METROPOLITAN YO LA PIAZZA » 
'SEMANGGI « CILANDAK « 


PLAZA BLOK M - EKALOKASARI 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
DJAKARTA XXI 

.45- 14.55 17.05-21.25 
BLITZ GI 
13.00-15.15 -17.30-19.45-22.00 
ENAYAN CITY XXI 
FX PLATINUM XXI » TIM XXI « 
PLVIT JUNCTI . 
KEMANG VILLAGE XXI « 
CITRA XXI - SETIABUDI 
13.00-15,10-17.20-19.30-21.40 


aa 1400, 18.30-21.00 
CIJANTUNG 

12.45 - 14.45-16.45 - 18.45-20.45 
KARAW, 


.00 12.00 17100-19:00-21100 


1645 
berak PE 18.35 

BUTI MOL VELVET : 1445 -17.00 
ATRIUM : 14.40-1 

BIN CP: 1490: 1609 -19.00-21.15 
21 


DARI PON 


3-D WITH NON TN 


MOBIL DIJUAL 


E 250 AMG Coupe White Black 
Silver “ E 250 AMG Cabrio 
White Full Option Ready Stock 
"Selamet Motor" Fatmawati 81 
Ph: 021-7251808 


E 300'2010 Pemakaian 2012 
Agt, Black On Black, KM.12Rb, 
Khs Pemakai, Hub:0816705096 


E260'04 htm,tgnd,STNK okt sdh 
Pnjng,KM 30Rb, Hubungi:Bobby 
087582235111/0813381905111 


E280 AVG '07KE240 AVG'05 
Silver Pnormic 2Tv Tlp AirSus 
Pbd Keyles snsor 0817 0002517 


New GL500 991Br Facelift 2012 
1,5M(Off)#10018r New E350 Co 
upe AMG/Avg Bpkb2011:1.350jt 
6x asetBank,J.cpt.:08881351818 


New R300 executiv 2010 F.spec 
175jtenew E280 Nine Edition pk 
"10,101 ori 555jt. 08881351819 


S 300 L hitam AT 2010 
sempurna tgn 1 hub (021) 
7890885 - 081286690083 


5350 '09 Black-Beige, Like New 
F.opt, ory 3Tv, vacum, facelift'11 
“Hubungi : 0817.4859.127”" 


5350 CGI TWLI,ATPM, Hitam 
m1300. Spt Baru. Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 Ph. 7254200 


5350L "2012 CBU (Baru),Hitam 
“#8 Harga Special ““ 
#94 Hub : 021 - 27236333 “4 


S500L AT'03 April Abu? Met 
Mulus Cat Original J.Cot Nego 
Hub:90500688/6327363 


SL 350 2003 AMG Silver On Red 
Nappa leather Panoramic Km 28 
tb. JMS 4526715-16 / 92190131 


SL55 AMG 2004 km 20rb,silver 
antik khs penggemar Kiko Auto 
Radio Dim Ry 34 ph 7254200 


SLK200 (2pintu) 2009 abu? met 
Cabriolet mulus terawat jarang 
pakai km rdh Hp:082122206868 


VIP - YEAR END SALE 
0 SportAMG"7G 
mic,Vrac.LBE 


“021-452 


GMO 45865766 opan till night 


WJMGKLP GADING 
SLK200 CGI Black Magic Sky" 
Kredit 1 th Os(52jt-an),2th 1,81 
(27jt-an), 3th 38 (d9jt-an)/Bln 
Hub:45843333”WJM”91668581 


If mursusisai 


AII New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP 
08121999452 / 021-70688620 


AMII New2.5PajeroSport2WD Out 
lander mirage bns2dinmontrGps 
rearcam vkol dewi 08161119296 


AllnewPajerosport free IcdtGPS 
“#.camtukool,bng94,t.stok all cir 
081398951363 / 081542814787 


Outlander PX A/T 2012 Abu? 
Met,1001Baru,Sdh A/n,Bisa bnt 
krd08161382731/081382521119 


Pajero Sport excedeed AT'2010 
Abu/Tritone GLS D.Cabin MT2.5 
turbo,Mrh'10.Km.40rb.3893375 


Pajero Sport Exceed 2010 akhir 
hitam tgn 1 an sdri bs pjm KTP 
mis Ors cat service racord hrg 
Rp.337it hub:087883849999 


Pajero Sport Exceed 4x2, A/T 
Silver 2010, Pajak November, 
km.40rb Hub:0813 9895 4363 


IL vussan 


Elgrand 2.5 07 Hitam.Kiko Auto 
Gallery Jl.Radio Dalam Raya 34 
Jaksel “#1 ph 7254200 


Elgrand 2.5 A/T th 2011, Hitam, 
-—-Nopil, Full Ori, Istimewa: 
— (021) 4520000-—-— 


Gr.Liv 1.5 AT Ultimate'10 Grey 
Livina X-Gear ATA Slvr Spt Br 
TT/K, Freeway Mtr. 0816903828 


geng CARS 
Naw Nissan R 

Th'2012, Wi 
RStodk 11,726 


lift 
li Opt 
1797.90162 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srm March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


Teana New XV 2.5 2009 sunroof 
vkool silver sgt trmt km 30rb 
serv record 08111044019 


X-Trail 2.5 CVT Autech 2011 
Silver#X Trail ST 09 siap pakai. 
Ph 72798485 - 082.112.795967 


X-Trail STT '07 Hitam,Jok Kulit, 
Km.50 Ribu,Kondisi Istimewa 
Sekali. Hubungi: 081 8181 380 


Xtrail 2,5 ST'12 abu a/n sendiri 
km 13000 mulus maint by 
nissan hub 08121889925 


Xtrail-ST Autech/AT-2010/ Dark 
Slvr/ 18rb km / Tan 1/ Pik pnjgn 
1 08128265145 


Psuzoa 


Carry Futura ST150 Box Alm'11 
Biru Slvr F Bgr bln 10 pjg 76jt 
nego C/K:Agis 0857 8253 7202 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Escudo XL7 Th 2003 Kondisi 
Bagus,TV/DVD Wood Panel,Jok 
Kulit, Hubungi:0815.810.1992 


SIRAJAKREDIT 
APV Ertiga Splash Swift Estilo, 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


(IS ERTIGA| 


SUZUKI BYPASSINDO 
Ertiga,prs leasing DP 251/Bng 
3an CR 1-Sth.tsedia unit Test 
Drive Dealer Resmi 4207757 


JI ovora 


ADS AUTO neraca 
Alphard 21 SC, 6. 
Vellfire 2 126 V. 

Hitam, Putih 
1-5611909 


ADS AUTO GALLERY 
0xus RX 270 Facelift 
Putih, Hitam 
6: 


021.5 


AJM MOBIL 
Prado 2.7 TXL,Black,Maret 2010 
Good Condition,tv-cam,Km17rb 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


AI Alphard X, SC, G HDD 
Vellfire X, 2G, V HDD Net 
Alphard & Vellfire Wel Chair” 
Lexus "Facelift" RX 270 HK 
“Harrier 2.4 White / Black" 
Land Cruiser 4.5 Ds UK Facelift 
"8 Prado 2.7 TKL / TX New "““ 
4 FT 86 CBU White / Black “" 
We receive ur car in best price 
'Arron'z Auto BOS 02165837777 


AII New Camry 2.4 V AT'07 silvr 
Istw 235jt TDp25jt ang:8,1jtx35 
“45860.555 / 0813.8955.2078" 


Mphard 2.4 at'08 mei abu? muda 
met km 23500 tv jepang mls cat 
ori nego:90500688/6327363 


Alphard 2.4 G 18 Spkr '09, Silver 
Km 17Rb, Kondisi Istimewa 
“8##Robby Jaya AutoCar# 
021-65866188 / 021-70367088 


Alphard 2.4 G'10Pth kmgrb s.rec 
iiklt,auto Ither 3cam,tv2,18spea 
kere.seat,tgn1T.085319068817 


Alphard G & Vellfire V, Um: 
60Jtan, 2Tv, 4Cam, 18 Spkr, Tkr 
tmbh, 0878 8766 8277 


Alphard MZG '2007 Black “ “ “ 
Kondisi Sangat Terawat,Full Ori 
7263777 ChristianAuto80200698 


Alphard2.409 hitam built up ful 
opt,3cam,18 spk,Permata Hijau 
08129919998/ 085711130383 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 Facelift wht,gry,slvr, lek 
“3 Pluit 66601313 


Avanza S Matic 2008 Silver,Pjk 
Pja,Vkool, Orisinil, Nopol Langka 
Hubungi: 087878687535 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
« Toyota 86 GT Ltd / TRD 2.0 - 
“ New Alphrd & Velif All Types 
» New Lexus RX270 HK/Japan » 
» Prado TX-L& Hiace Commuter 
» @ Pluit 66694555-98007337 - 


Camry 24 2005 new model 
hitam int beige, a/t, jok kulit, 
full ors, jrg ada, 081219779030 


Camry 24V AT'12htm met,tgnl 
Ex org asing,sgt trwt,kond.mlus 
spt baru,irg pakai 08174859127 


Camry 2007/08 Z4V Htm 255jt 
Serv,Rac Mulus“Auto High MG2 
0858222.22266,08131958.0015 


Camry 3.50 08/07,new model, 
1004 Orsinil,Km 26rb Hrg 275jt 
pake dr baru Hub:082164555569 


Camry VAT Medium Silver 2010 
Kondisi bagus pajak pig 
021-70719115/ 08128678908 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus LX 570, Thn 2011, Putih 
Km.15rb, Garansi, Mbl Istmewa 
K.Gading 29385555 / 33522239 


CHOSEN AUTOCARS 
LexusRX270fclft ultm,blck&wht 
Alphard 2.4 G, Black & White 
FT 86 GT Lmtd SE,blck/red/wht 
LC ZX , Facelift, Bensin, Black 
K.Gading 2938 5555 / 94497220 


CHRISTIAN AUTO 

Alphard G 3.5 V6 “ 

Alphard G 185pkr 
“sek Alphard X 2.4 S 
& Vallfira V 185pkr 2:4 “ 

« Vellfire ZG 18 Spkr 24 " 
Velifire X 2.4 
-« Landeruiser 200 4.6 Black 

RX 270 Facelift “ “ “ 
“01k FT B6 GT Limited #14 
7263777 - Ready - 99931800” 


CNN GADING 45877000 
Vellfire V09 Hitam Km31rb, 
STNK bin6"Jok Kulit.siap pakai 


Crown RS 3.0 011 Akhir 2 Unit 
Hitam Km3rb full opt “4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Estima Aera th2000 at putih 
2sunroof 3tvdvd rapih 163jt 
nego jual cepat : 08179992029 


FJ Cruiser colour package 4.0 
bsn AT OL1 Hitam (4pnt) km2rb 
4x4 differential lock,VR20,TV, 
camera,Footstep TT/K Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


Fortuner 25 G A/T Diesel, 
Th.09, Silver Met,Jok Kulit,Kond. 
Mls,305Jt. Hub:021-42876328 


Fortuner 2.5G AT Disel'11 Silver 
F Bgr Jok kit,DVD komplit 337jt 
nego Hub:/Agis 0857 8253 7202 


Harrier 2.4 1 Prem 2010 Low km, 
£Ors,istmw Pik pjg,Pbd,elektric 
seat,jok kulit .085319068817 


Harrier 24 L Prem th 2011 NIK 
2010 hitam, heater, 2TVsDVD 
tangan 1 Hub:021-70665599 


Harrier 2.4 L.Prem 03605 Hitam 
Kiko Auto Gallery.JI.Radio Da 
lam Raya No.34 Ph 7254200 


Harrier 2,4 PremeHeater hitam 
2011 Km17rb bisa tukar tambah 
(Kredit Hub:"""9808.7755: 


Harrier 2007 L-Prem Htm PBD 
Sensor Parking,Pik.1Thn Mulus 
0858222.22266,08131958.0015 


Innoya 2.0 V AT Lux'2010 Hitam 
Innova 2.0 V AT '2008 W,Silver 
TT/K, Freeway Mtr 0811167759 


Innova G AT New'08 Silver/ V 
AAT'O5 Slvr/G AT'05 Slve/G AT' 
05 Biru.021-3813375,3801461 


Innova J MT'09 Abu Met,DVD/ 
Vios MT'07 Htm/ Rush S AT'08 
Mrh Met.021-3804461,3440851 


Land Cruiser VX200 Hitam 2009 
3camera cool box electrik seat 
Hub: 0856 800 1996 


Landcruiser Prado TX Audioless 
27 AT 2010 Hitam,km 8000 
VR17, TVCmr,Jklt Eseat Hea 
ter, sunroof, full ors Jl.Tanah 
(Abang II 10.66 ph 34833131 


Landcruiser VXR'98 Abu? Met, 
Mesin MaticrBodyskaki? bagus, 
Ban baru,hub.0855 8000 789 


Lexus LS460 '09/010 Kml9rb 
Grsi 5th spt baru tt/k. 4240789, 
0811.970214- 08.7878.555.2555 


Lexus RX 270 HK Black White " 
Harrier 2.4 PLP DVD 3 Camera 
Black Ready Stock "Selamet Mo 
tor" Fatmawati 81 Ph 7254808 


Lexus RX 350 3,5 AT th'11 Putih 
KM1000VR. 18, TV,CmrE.seat, 
PBD, Xenon, J.KIt, Sroof.Full 
ors. Perempatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


MATAHARI MOBIL 
New Volfire 2.4ZG black,facelift 
Celica FT 86 orange 2.0 AT, cam 
Alphard SC fdift, white in black 
"dy stok 021-45858711,4525102 


New Camry 24V Hitam 2006, 
| 2010, siap pakai. 
Hp 082.112.795967 


New Vios G '09 Matic/Tg-1 dr 
baru/KM:77Rb/Silver/158jt-Ne 
90/BU Cepat:0812-8013-5658. 


PAKUBUWONO CARS 
ph rd 2.4 
Vellfi 


PAKUBUWONO CARS 

LC 200 Bensin, Hitam '2004 
Lexus LX 470. Hitam '2002. 
Call (021)725.1893 / 727.90162 


PREMIUM MOTOR 
» New Lexus RX 270 Facelift . 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
LC 4.5L UK Facelift 
lb : 021 - 651 5000 ....... 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
Alphard X,SC.GVellfire X,ZG,V 
Landeruiser UK 3TV,Prado TXL 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


SIMPRUG CBU CENTER 
Lexus CBU & All Toyota CB 
Best Price & Bergaransi 
Kredit & Tukar Tambah: 
Surat Surat Terjamin -- Service, 
S,Part, Body Repair 739.0543/ 
726.M024/ 722.6383/ 727.99999 


Velfire Z pltnm 2010 Pth 18 spk 
3cam 2TV PBD Otoman j-kit tan 
1 nopil Langka :08128107799 


Vellfire V '10 White,18spk otto- 
man seat&vell X'10 black 7seat' 
knd bgs. The Winner 5201888 


Velifire"10 Type V Putih, 18 spk, 
krey, jok-kulit, an.sendiri, Nego 
sae Hb: 081288988890 ——-—. 


VP - kaga END SALE 


wi 15866766 
- Call Now @ VIP Mot 


ag La END SALE 
& White 


WJMGKLP GADING 
Alphard 3.5 18 Speaker Black 
Alphard 2.4 G/S/SC/X Blck/wht. 
Vellfire 2.4 V/Z/2G/X Blck/Wht 
RX 2.7 Ultmt Fclift Black/White 


L.Cruiser UK Facelift Blck/Wht 
45843333-91668581-92120611 


JP vowo 


580 24 Turbo T5 '07 Flift Hitam 
4560 2,3 Turbo'04 tt/k.4240789 
0811.970214 - 08.7378,555.255 


Hw 


Caravelle 05 TDI Hitam shot 
7seat sroof meja kursi dputar 
mis ski,s.pakai:081808937630 


READY KERAS!! 


so R rising lu 


OTOMOTIF 


XXI. 
PLAZA SENAYAN XXI « 
HOLLYWOOD XXI » 
KUNINGAN CITY XXI « 
KAS, . 
EMPORIUM PLUIT XXI - 
PLUIT JUNCTION XXI 
PLUIT VILLAGE XXI - PURI XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI» 
GANDARIA XXI 
ANGGREK XXI « 
SEASON CITY XXI - 
METROPOLE XXI - GADING XXI « 
AI ING XXI 


BLOK M SGUARE - SETIABUDI 
PLAZA BLOK M « EKALOKASAI 
MARGO PLATINUM « 
'OGOR TRAI 
Pa NA De Ta B8 NY145.19136:2125 
Pb 


KARAWACI - SUNTER 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
BUARAN 
12,30- 14.30-16.30 -18.30-20.30 
METROPOLIS 
12.45-14.45 -16.45 18.45-20.45 
BI PP » BLITZ Bt 
231, 18318-1 19.15-21.15 


Tap. TE O0-17100 19.00-21.00 
BLTZ MO » BUTZ CP 


mat urro CIKARANG 
14.50-16.40 -18.30-20.20 


Hoo. 050017200 19100 21.00 
1 135, ab 
Katisata Wa: 


KARAWACI XXI 3D » CIBUBUR 3-0 
-19.35-2 


FAN OKI 3- 
PAR 1610, Tao. 19.50.2140 
KASABLI 
KEMANG MILAGE OA 3-1 
1248: 1439:1625: 1815: 5005-21-35 
BLTZ MOD « BUTZ CP 3-D 
15.00-19.30 
MEDA BEKASI XXI 3D 
00 - 19.50-21.40 
BLITZ BCP 1 


ANDA 


5 IDOKU 


SANNY AUTO GALLERY 
Naw Beotla Panoramic F1 Steor 
Red and Titanium Full Option" 
Str 0211-6525678/Kgd 45853188 


OI 


ISEWAKAN 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area, 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

» Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolam, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


A A4, New Alphard 2012, 
Vellfie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


AAI,A2 Avz,xenia,Inovalzjam 
250rb Hub:085217492727,3373- 
6628, 97111122, 081298070359 


ALA2 A3 Alfa, BMW, T.Alp, Avz, 
Camry, Inv, Jaguar, Mercy, 021- 
77883300,70201331,081117334A. 


ALA2:T.Avz,Inv,Velfire pth wedd 
.Ftnr,Pjro,APV  250rb/12jm, Elf. 
Roy Rent 70161644 / 99699607. 


T. Avza, Innva, H.Freed dil. Spcl 
Price LongTerm, Farrel Rc 
02171505559/98282559 


T.Aphrd, Cmry, Ftner, Avz, Inv 
Xtrl, Mr, Jgr, Prgio, Wedd Ttpn 
Mmpng RC: 7973703/93035546 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tinv- avz, apv, march dil. 12jm « 
spr mili 250rb. Ik 3,8jt/bl. zaro 
70004116/ 94449401/ 7812159 


Tell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OTemrv,invnew bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


MOTOR DIJU, 


New Trooper 100'sBr200cc "2012 
jenis/S'Part H.Tiger 10it # 10015 
Baru Bravo 125cc jns Supra.:66 
20338- 5816487- 083850281999 


« 


Conceptis Sudoku 


By Dave Green 


Difficulty Level tx 


Jawaban edisi sebelumnya 


elaf7 


5 
2 
5 
8 


4 


Nas as 


9 Programme af 
wow mlicansing.com 


KLASIKA 


MN Oto motif | 


UntukInformasilebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 
2567 6000 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 2 Oktober 2012 


41 


PERNIKAHAN 


DOK JOY CATERING 


PERNIKAHAN | Persiapan 


Selesaikan Masalah dalam Satu Langkah 


JANGAN ditanya masalah apa saja yang 
dihadapi oleh para calon mempelai untuk 
menyiapkan pernikahan. Menyatukan ide, 
pendapat, dan visi dari kedua pihak keluarga 
saja sudah membutuhkan waktu dan kesabaran 
hati. Belum lagi ketika harus memilih rekanan 
yang akan diajak kerja sama demi hasil 
memuaskan, bisa menjadi perjalanan panjang. 
Pasalnya, salah pilih bisa berakibat fatal. 
Untungnya, para vendor sangat memahami 
hal ini sehingga banyak cara dilakukan untuk 
mengakomodasi kebutuhan dan membantu 
para calon mempelai. Pihak Katering, 
misalnya, memberi kesempatan — untuk 
melakukan uji makanan terlebih dulu untuk 


DIJUAL 


TANAH INDUSTRI BERIKUT BANGUNAN 
LUAS TANAH : # 30 HEKT/ 
LUAS BANGUNAN : t 6,5 NE AR, 


TANAH INDUSTRI BERIKUT BANGUNAN 
JL. INDUSTRI III DAN IV, JATAKE 
LUAS TANAH : 22.000 Mi 
LUAS aNG 114.422 M? 


LUAS TANAH : 23.750 M? 
LUAS BANGUNAN : 17.260 M? 


KONDISI BAGUS 
INFORMASI : 
PRIME PROPERTY 


0812 913 7909, 021- 2888 2903 
021-3328 3736, 021 - 661 3040 


24X UDANG MULTI GUNA 


Komplek "KOSAMBI PERMAI" 
LOKASI STRATEGIS 


Jl. Raya Perancis - Dadap Kosambi 
- BEBAS tr 


- DEKAT PI 
-4 Mur KEP KE PELABUHAN RK 


03, 90303: 306390 - 3804000 


BAHAN BANGUNAN 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda,Kokoh,Bargaransi 
Ekonomis Hub:17885085. 


Bursa gypsum mrh jl eleph iy 
Arholow GRC psg partisiplafon 
list:34256563,7691663 


Jual Material Baja Ringan 
(75,660,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.47861618 / 021.37577688 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub, 5381848 
Free Consultation! Term & Cond 


INDEKOST 


KhsPria kmrbsr18m br1,5jt/blnt 
Ac2it/binsisalkmr Jl Bunga Cen 
te n063 Cipeta Jks 50268614 


APARTEMEN 
(dua, 


Ancol Mansion-Apt,Sea,67m? 
BU,MurahiDewi 0818 886 319 
Century21 Nagamas 66693838 


Ancol“AptMedit.M.AstonVPool 
33,80m2#Dewi 0818 886 319 
Century21 Nagamas 66693838 


Central Park Alena jakbar lantai 
48 no:5, 2 bedroomt1 pembantu 
1b 80 semi furnish hub: 0812 513 
9988 TP Tanpa Komisi 


Century2l Famaco. Permata 
Hijau Res, BU, 212m, Lux, AM: & 
Res 8, 28R, 3.4M 067771817959 


Graha Cempaka Mas,-- 
3 kt & 2 kt, view bagu 
— hub. Joni-0B1 188 6393 -———- 


Kalibata City Apart, jual cepat. 
Tower Kemuning It.3 2KT FF 
view jalan BU, hub:0811200268 


Marina P.Mutiara,110m? 2kt,FF 
Mewah Lt.5.H 1,35M Jual Cepat 
bu.hub081585057038/68367080 


Taman Rasuna Twr 15,74m? Lt 
tinggi,city view, John:08121 994 
8852, jozw45@gmall.com, TP 


The St. Moritz Apartement 
Tower Royal Suite, Tipe: 112m? 
Jakarta Pro, Budi “0818976525 


GriyaPancoran Apt 9DXfountain 
Park)USD ” 1.100/bin.T:A.Sujai 
021-46833789/081808112711 


Mitra bahari PH,2Floor,FF,Mwah 
seaView280m Pluit, Strtegis,99 
j/Th.081585057038/68367080 


Sudirman Park Apt Twr A Lt 11 
fully furn,2KT,view Sudirman, 
min Ath.Hub:0811995900 


RUMAH DIJUAI 
| BoDETABEK 
Grand Galaxy City' 


Miliki Rukun Sentra Komersial 
3lt, Angs Rp. 9Jt/Bln, DP 6x 
dptkan hdh Igsg. mtr Honda 
Scoopy. Hub :.021.62435500 


Tamansari Persada Raya jati 
Bening,Tkt,Lt.332 Lb.174, K4, 
Km3,SHM,Aman 08111922230 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tatya Sentul,1rmh(120/100m?) 
Plus 2Kav0120m2,Bdn,hny850)t 
0818752978 RadjaPro 54217300 


(JAKARTA BARAT 


Green Ville Nlok AK Lt/Lb.7x22/ 
110, 2line Tlp,HM,Hrg 31M, 
is Hub:021-93058008 “““ 


Jl. Dr. Muwardi | Grogol Jakbar 
LT.354m2 AKT 2#1KM SHM BU 
nego, hub:0811200268 


Ray White Citra Garden “ “ “ 
Citra2Ext:8x12m,Citra2,6x1lbm 

Ctrbs6x15m,Premier  Pav,220m 
DMB Tampak Siring,7x15m,Mrh 
Hermanto 98195178/51380779 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2lt, #1KM, HGB, Hub: 
68997878 / 58902565 


(JAKARTA PUSAT 


Bungur Bsr Ry,Strtgs,Jln Utama 
Iin bs u/ALt:RWhiteKrny:Sumar 
s0n0”0815 8535 7017/4268000 


Bungur Lt.9x30,Lb.450/2Lt,B95 
Selatan#Dewi 0856 105 3036 
Century21 Nagamas 66693838 


Ki Whitel 
Hina asi sosasTo1 Moto 


(C JAKARTA SELATAN 


Abdul Majid 950 superlux,pool 
Kemang 1200 lok-bas,bbsbanjir 
Kemang 890 New-08118881298 


Bintaro 407/300:Mertilang 225/ 
270,Kby.Village 175/225 " ERA 
Graha 765.3888 / 0816,851,974 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C,House Hrg 1,1 M 
1t148/81.Hub.02170770991 


Cilandak dkt Citos,S.Huni,JI Cpt 
1t:383/250"AJI, 085219698553 
“Ray White Cipete 7500956 


Cipete, Prospek Bagus, 120m, 
1,5M Nego, ditempati, ditawar 
1,250M, Hub, 081806889574 


JlSaharjo Gg Lontar Dijual 
Cepat, Strgs U/ Usaha Lt,122m2 
tpl.hub 8356717/082117171745 


Kemang Timur:680 / 650,B' New 
2 Itmnmis,poolJati,ling, tenang 
Rwbikm7398833/021-68883781 


Komp.Deplu Cendrwasih Jaksel 
Rmh tua Lt. 371m? SHM.3,55 M 
hub.081321022613/94441264.Tp 


Pasar Rebo, di pinggir Jl Raya 
Bogor luas 365m?. Hub 9808 
2564, 0813 8000 5715, 


PI 424/400:581/400,dkt Plaza | 
Lb.Bulus,rmh baru,mulai dr 171 
1180 s/d 411/220,asri,aman.Era 
Graha 765.3888 : 0815.917.2603 


PI-Gd.Hju 200/300,5'Pakai “ Pd 
Hju 200/300,Byk Stok,j'cpt.ERA 
Graha 765,3988 : 0816.196.2683 


PONDOK INDAH 
Kencana-----655/500m-v---Hook 
Kencana-e-ee-400m-e—e-Timur 
mad Open House By Appoit-—- 
Evelyne-—-0812 992 3188--—vEra 


Sektor 4 Bintaro, rumah LT/LB 
236/250m SHM dekat Bintaro 
Plaza AKT 3KM. Hub: 92029364 


Tb Simatupang 2000 m bagus 
bangka 6000 m adiyaksa 2400 m 
411 082113003000 


(JAKARTA TIMUR 


DurenSawit JI Mesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence 16unit rmh lux baru 
hub 8621882 - 92273604 


WIRA PRIHANTO 


(EC JAKARTA UTARA 


Klp Gading, dijual cepat(BU) 
Rp.2/4M,JI.Molak 5 2-2/18,SHM 
bangunan baru (2 It), 6x17, 
Ae1kt,3#Ikm,Kite, Set/It.Granit 
hdp sel. Hp:081586003870 


Mayang Permai 17x25 / Utara / 
Siap huni/S.furnished/Jual cpt!! 


JJ House PIK :290,32,500 " Shopping arc 


JAKARTA GARDEN CITY 


SANGAT COCOK UNTUK 


FOOD & BEVERAGES 
OFHES, SERVICES 


LOKASI 
STRATEGIS 
DI JAKARTA TIMUR 
DAN PROSPEKTIF 


Pik-BGM" MeditBoulevard20x30 
1300m2,214Lt#Dewi 0818886319 
Century21. Nagamas 66693838 


Sunter Rmh Tua 10x18 Jalan 
Lebar,Hitung Tanah.Hub: Afung 
0818177308 / DRPro 44368008 


Walet Permai 8x23, 3 Lt / Semi 
Furnish / S / Multiland PIK 588 
1189 / Zhe Moi 082122973311 


TANAH DIJUI 
| BobETABeK 


Cikarang Samping Central Park 
Toha » 550rb/m, Dkt PT.Kobexo 
4Ha, LM 50m & 600rb/m, 9,8Ha, 
LM 50m - 600rb/m, 9,8Ha LM 
80m - 775rb/m, 6Ha LM 60m - 
775rb/m. Lok Bagus dkt Stasiun 
Lemah Abang Hub: Widya Pro 
081571739888 


Ciledug-Deplu,JI.Cendrawasih III 
Kav ClusterRiverside mulai 93m: 
68it/mhub.7370366-10000022 | In.Pabrik Lt 5.5 ha/1b 9500 
Krawang Timur, Siap Pakai 
Diponegoro Raya 5Ha-825rb/m, 
Pd Ungu SHas1,7Jt/m, Pd Hijau 
10Ha # 725rb/m. Lok Bagus 
Hub: Widya Pro 081574739888 


Gading Serpong Dijual Cepat 


mempermudah calon mempelai menyusun 
dan memilih menu. 

Cara lain adalah mendatangi pameran 
pernikahan yang akhir-akhir ini kian marak 
diselenggarakan. Pameran pernikahan menjadi 
sarana bagi calon mempelai untuk menilik 
keunggulan para vendor dari berbagai industri, 
mulai dari fotografi, dekorasi, kartu undangan, 
katering, hingga tempat melangsungkan 
resepsi. Pameran membantu calon pengantin 
mendapatkan segala kebutuhannya dalam 
satu tempat yang menjadi langkah praktis di 
tengah-tengah kesibukan kesehariannya. 

Hal ini pun diamini oleh Joy Catering yang 
akan menyelenggarakan pameran pernikahan 


4& LOUIS Fe 


| 


Nasi Kuning Woka 
Ayam Besengek 


Hub: 5636 19 


Test Food Menu-Menu Terbaru 


3/198 Wendy 


Kavling The Crown view golf, 
Limited Hub.021-7023.9899 


Jl.Raya Serpong Lt.37,5 x 42 
Lok-Bgs,Cek u/Usaha CB Gracia 
5315 8200 Sugi 0818 110879 


Pd.Cabe,Jin.Kayu Manis 1 (Blkg 
Petronas) Tng. Dijual 4.326m, 
SMM,150m dri tagh lap Gol 
Rp.1,5it/M' HUb:08111081.28 


| JAKARTA PUSAT 
Pramuka  2000m, Salemba 
2700m, DI Panjail Tu 


9000m. SHM, Lokasi 
Hub: Widya Pro Pa 


(JAKARTA SELATAN 


Cilandak Cipete Sltn “2850m 
shm,kotak u/t.hoz08129171308 
Prime Property "758160674 


Kuningan Imperium Persada, 
Tanah £ 4200m2, Komersial 
Hotel / Apt, 081386000081 


(JAKARTA UTARA 


Kav Tampak Siring Raya 30x40 
Kotak" RayWhiteGadingTimur 
Meiliana08128062828/68891826 


Marunda lokasi dekat Pelindo II 
6Ha-500rb/m, 12Has600rb/m, 
Cilincing, Cakung 1,1Ha, 2,7Ha, 
5,5Ha, 10Ha, 35Ha SHM, Lok Bgs 
Hub: Widya Pro 081574739888 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
43x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


ta DIJUAL 


Bangunan Jl Radio Dalam Ls 
744500 2lt hoek Skt Layak Huni 
HM Cck utk usaha hdp timur 
dan utara, Hub : 0816737788/ 
93068168/08176199632 


CENTURY21 MEDITERANIA 
RKk.Central  Park,4,5x15,4It, Hrg 
12,5M,Erni Chang 08111882832 


'GdngGrahaSimatupng 360/2985 
1ILt#Basemont, 200 KVA, LLAC 
HGB” RayWhiteGadingTimur 

Melliana08128062828/68891826 


Gedung Ftmwti Ry 444/800 lift 
Alt parkir luas,siap pakai jrg ada 
BSM"759129290815,806.1174 


Gudang 2 Gandeng.Tmn Tekno, 
BSD. Lt/Lb. 1.080/750. Jrg ada 
“Hubungi : 0857-7704-2005" 


Gudang Duren Sawit 7300/4000 
Duren Tiga Raya 540/400. ERA 
Graha 765.3888/0817.998.2383 


Kantor Bebas 3in1 di Jl.Thamrin 
Boulevard Free Overtime,cicilan 
mulai 20jtan" (021) 392 9988: 


Kios ITC Kuningan sa ke 
2x3m, Lokasi Strategis.Hub: 
kain 921-90692979 


Kost Exc Mg Besar Ry 5It,36kt 
110/550-mggBsr4,50kt,6It 216/ 
1100-Mgg Besar 4E,30kte Hotel 
9.sahari Ry7144,600/4000s Ruko 
Sit(kost)30kt,MggBesar 9s Ruko 
AitCkost)20kt,MgBsr ry42Us Gdg 
Alt mgBsr8/3,18x23,exSpa/Sau 
na pralatan,jI/sewasBungur Bsr 
Ry Ls:18//x30m hub:0816901537 


Pabrik Cikembar Sukabumi Lt 
10Ha,Bngunn2Ha,Rp.850Rb/m 
RayWhiteGadingtimur45852020 
Meiliana08128062828/68894826 


dalam rangka grand opening wedding hall 
Glodok Plaza, lantai 2, Jalan Pinangsia Raya 
nomor 1, Jakarta Barat. Pameran ini juga akan 
menghadirkan para rekanan yang terkenal 
piawai di bidangnya. Sebut saja Golden Bridal 
Cucu, Fressia, Tarzan Photo Entertainment, 
Studio Ten, BK Rent Car, Honey Card, dan 
masih banyak lagi. 

Bebas biaya masuk, pameran ini juga 
menyediakan hadiah utama dan hadiah 
hiburan yang menarik. Sembari mencicipi 
ragam menu dari Joy Catering, inilah saatnya 
mengeksplorasi kelebihan dari tiap vendor 
yang ada untuk menjadikan hari pernikahan 
Anda istimewa. (ADT) 


Terbuka untuk Umum 


Grand Opening & 
Exhibition 


“ Gratis Gedung 

“ Gratis Catering 

“ Gratis Dekorasi 

“ Gratis Entertainmani 
“ Bratis Es Cream 

“ Gratis Buffet Keluarga 


Russian Red Bean Salad 
Vegetarian | Fue Mie — - Salad Mangga Penang 
Ikan Arsik Tapanuli Ayam Panggang Paska 


0819 3216 7878 atau klik www.jay-catering.com 


Rukan 4 4 Le,strategi 
Daan Mogot Mall,sbih ap 
trrace/RS.Marmina, Telp 
7700W, Kond, Lux 021-70121101 


Ruko 2 Lantai Jl.Asirot Raya 
Dijual sar Hubilbu Wati 
Hp:0878-7901-6345 


Ruko cck u/usaha LT.6x20, 3.5it. 
Jl. Brantas, Cidang Brt, dkt Tnh 
Abang. SHGB. 3.95M nego. Hub: 
0813 1401 1586 


Ruko Dijual Tanah Abang Depan 
Blok B Jakpus.Hub: 90376531 / 
6332015 / 70525801. 


Ruko Gn. Shr ry lok strtgs 
A1t,3km,pam,telp 2In,lift brg, int 
lux, cck utk ktr, glry, kursus, 
kos, dll TP hub: 08129692390 


Ruko Muara Karang, Telok 
Gong.Lok.Strgs. Hub : Christine 
0816 890 940, 0811 869259 


Showroom dikmayoran jual cpt, 
Hoek, kantor diatas,Tlp, PLN, 
pam, Hub. 0853 190 68817 


Showroom mbl Bursa Otomotif 
Sunter blok E-7. Peminat hub : 
087 8888 5322 


(DISEWAKAN 


Gedung 3It Uk.15x16 Fas:Tlp,AC 
Parkir luas,Strtgis Jl.Raya Dewi 
Sartika Jaktim Cocok Utk Bank 
Perkantoran 082112402226 


Gudang di Yos Sudarso 500m 
sbrang mal artha gdg & didaan 
mogot Is 400m.Hub:30701800 


Office Instant Operator Sec 
Aline Telp Hrg Bervariasi 
Hub:(021)52898099,5152363. 


Toko Di Pasar Pagi Lama 
Penjagalan 2Lt,min 2 thn,Serius 
Hub: Jon 0818 775 98 


Virtual Office,Promo Free 1 Bin 
Fax, Operator, Sec, Divert 
Hub:25675666,25675602. 


( DicaRi 


Csterra Str”Harus Beli Minggu 
ini, Ruko DSU u/Restoran """ 
Ben 0818949888 / 65304333 


GUDANG - PABRIK 
Cari Gudang Kapuk 1000-2000m 
Hot Buyer! Yoyo 0815.961.861 


RUKO KOMPVITC ROXY MAS 
Hub: 921-93333989 “ 
“sih 058 BLOG 8288 4 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


JlDharmawangsa VINI/494Lt, 
S.Pool, Lift, Semi Furnish, AC 
ERA Commerce 0812 9397 331 


PROPERTI | Tangga 


PROPERTI 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


Mau Buat Tangga? Ini Dia Caranya... 


SELAIN berfungsi sebagai media penghubung 
antara dua lantai yang berbeda, tangga juga 
berfungsi sebagai pemanis ruangan. Namun, 
tangga itu bersifat permanen. Jadi, Anda tak 
dapat dengan mudah memindahkan atau 
mengubah posisi tangga. 

Oleh sebab itu, sebelum membangun 
rumah, tentukanlah dulu secara matang 
tangga seperti apa yang dikehendaki dan di 
mana akan ditempatkan. Selain itu, pilihlah 
materi yang tepat, desain, serta konstruksi 
yang cocok. 

Ada lima bagian dari tangga yang perlu 
dipikirkan, yaitu ibu tangga, anak tangga, 
pegangan tangga, pagar tangga, dan bordes 
(bagian dari anak tangga yang lebih lebar, 
biasa terdapat di tengah tangga). Sebagai 
contoh, jika tangga hanya setinggi dua 
meter, mungkin bordes tak terlalu diperlukan. 
Selain itu, jika Anda memiliki anak kecil, 
pagar tangga wajib dipasang untuk 


keamanan. 

Dalam membangun tangga, faktor 
keamanan dan fungsi harus diutamakan, 
jangan hanya berdasarkan selera. Jangan 
ragu juga untuk memilih materi bangunan 
yang kuat dan bermutu agar konstruksi 
tangga kokoh. 

Agar nyaman digunakan, pijakan pada 
anak tangga sebaiknya menggunakan materi 
yang tak licin dan memiliki lebar minimal 20 
sentimeter dengan tinggi sekitar 15 
sentimeter. Hati-hati, tangga yang terlalu 
curam atau licin dapat membahayakan 
penggunanya. 

Selain itu, pandai-pandailah memadukan 
fungsi tangga dengan keindahannya. Jadi, 
pastikan tangga yang akan dibangun 
memiliki konsep yang sama dengan gaya 
bangunan. Faktor lain yang tak kalah 
pentingnya adalah penerangan. Penerangan 
yang baik akan mengurangi risiko terjatuh 


atau tersandung di tangga. Selain itu, jika 
pencahayaan ditata secara estetik, keindahan 
tangga akan semakin menonjol. 

Untuk mempercantik tampilan tangga, 
Anda dapat menggantung beberapa lukisan 
atau foto di dinding sepanjang tangga. Jika 
tangga cukup lebar, kehadiran beberapa pot 
tanaman hias akan membuat tangga tampak 
asri dan sempurna. 

Kolong tangga yang tampak kosong 
mungkin akan mengganggu pandangan. 
Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat 
memanfaatkan kolong tersebut dengan 
membuat lemari penyimpanan, Nah, selamat 
berkreasi dengan tangga rumah Anda. 
(#/INOJ 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 2 Oktober 2012 


LINTAS UDARA 


LINTAS UDARA | Jawa Tengah 


Pemecah Malam di Kawasan Pecinan 


JAKARTA bisa saja tersohor dengan gelar kota 
metropolitan, tetapi bukan berarti menjadi satu- 
satunya kota yang tak pernah tidur. Faktanya, masih 
ada sejumlah kota di luar Jakarta yang juga memiliki 
aktivitas hingga larut malam, bahkan menjadi pusat 
berkumpulnya masyarakat lokal dan turis domestik 
maupun mancanegara. Tak percaya? Cobalah untuk 
membuktikannya dengan bertandang ke Pasar Semawis, 
pasar malam yang berada di kawasan Pecinan Semarang. 

Pasar yang berada di sepanjang Jalan Gang 
Warung, Pecinan-Semarang, ini hadir berkat gagasan 
dari perkumpulan Kopi Semawis (Komunitas Pecinan 
Semarang untuk Pariwisata) sejak tahun 2004. Meskipun 
hanya dibuka setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, kawasan 
ini mampu menjadi tempat wisata ikonik yang terus 
dilestarikan hingga sekarang. 


- 
KOMPASIP RADITYA 


- 
Jam: 06.50 WIB (via SURABAYA) 


- 
Jam: 10.45 WIB (via SURABAYA) 


Jam: 04.00 WIB 


Jam: 09.35 WITA 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 
BOEING 737-900ER 
TELAH BEROPERASI 


Informasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 


0804-1-77 8899 


021- 63798000 
www.lionair.co.id 


Lion & air 


BOEING 737-900ER adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION yang ber TEKNOLOGI TERBARU. 
melayani lebih dari SOO penerbangan keseluruh kota-kota di Indonesia 
dengan frekuensi penerbangan yang lebih banyak. 
kapanpun dan kemanapun tujuan anda jadi lebih mudah dan nyaman, 


Jika tertarik menelusuri Pasar Semawis, mulailah 
berkelana pada pukul 17.00 WIB. Pemandangan yang 
terlihat bisa jadi masih sepi, tetapi tak ada salahnya Anda 
menikmati sore dengan menyambangi beberapa kelen- 
tergg tua yang berada di sekitar kawasan Pecinan. Nikma- 
tilah peninggalan sejarah dan budaya yang masih terjaga. 

Sejumlah kelenteng yang patut dikunjungi adalah 
Kelenteng Tay Kak Sie yang berlokasi di Gang Lombok. 
Pada saat senja, Anda dapat mengambil foto dengan 
latar belakang replika kapal Panglima Ceng Ho yang 
ditempatkan di depan Kelenteng Tay Kak Sie, Selain itu, 
ada pula Kelenteng Siu Hok Bio yang berdiri pada tahun 
1753, Kelenteng Liong Hok Bio, Kelenteng Tek Hay Bio, 


Usai menghabiskan waktu sore dengan berkeliling- 
keliling dan mengeksplorasi kelenteng tua, saatnya Anda 
berburu kuliner sambil duduk bersantai bersama kerabat 
atau keluarga, Pasar Semawis menyajikan beraneka 
ragam hidangan yang bisa dipilih. Mulai dari pisang 
plenet khas Semarang, nasi ayam, es puter, loenpia, 
siomay, atau aneka sate. Jangan lupa untuk mencicipi es 
conglik yang merupakan es puter dengan aroma dan rasa 
buah asli Semarang. 

Semakin malam, Pasar Semawis semakin ramai 
dengan suara sejumlah orang yang asyik berkaraoke 
sepanjang jalan. Biasanya, peserta karaoke adalah para 
angkatan veteran yang fasih menyanyikan tembang 


LAI 20 SEPTEMBER 2012 
— GETIAP NARI— ——— 


- POSO 
(Via Makassar setiap hari Selasa, Kamis & Sabtu) 


(Via Makassar setiap hari Selasa, Kamis & Sabtu) 


Mandarin. Lantunan lagu tersebut akan kian menambah 
khas suasana malam di daerah Pecinan. (GPWJ 


Kelenteng Tong Pek Bio, atau Kelenteng Hoo Hok Bio 
yang hadir sejak tahun 1792, 


Luxurious Private Jet 
Low fare available 


for mara Informan 
021 - 633 8433 


info@lionbizjet.com 


Lion Wbizjet 


rencana liburan? Tru 
TUS 


Pesan Tiket 


temukan di 


tas udara Ae 


tiap Selasa di KLASIKA KOMPAS 
hb 


A 


Untuk pemasangan iklan hubungi 
BagianIIklan Kompas di 021-536 799 09 ext 6025/6026 


"4 p 


SDBATAVLAAIR 


t Us To Fly 


via Handphone 
Call Center / Reservation 


gaba 222 88 


www.batavia-a r.com 


Standar Keselamatan Penerbangan 
disahkan oleh komisi Eropa 


Langkah-langkah Booking tiket 
via Ponsel (BB dan Android) 


1. Untuk Black Berry, browsing www.batavia-alr.com/mobile dan 
download aplikasi Batavia Air Mobile Reservation Apps. 

Untuk Arncdroid, search di Google play store kemudian download 

Batavia Air Mobile Reservation Apps 

Klik Login bagi yang sudah sign up (mendaftar) untuk melanjutkan 

Jika belum mendaftar, sign up untuk mendapatkan USER ID dan password 
Klik Booking A Flight untuk booking tiket pesawat 

Pilih kota tujuan (one way, return), tanggal keberangkatan, jumlah 
penumpang dan Infant (bayi). 

Klik next, untuk proses pemesanan tiket 

Pilih kolom Insurance Protection, jika tiket disertakan include insurance. 
Pilih kolom | Agree untuk menyetujui syarat & ketentuan yang berlaku 

Klik next untuk proses pembayaran. 

Pilih tipo pembayaran pada Select Payment Type (Klik BCA, 

Kartu Kredit, ATM atau Bank Service) 

Untuk self check in, klik check in pada menu utama jika sudah 

melunasi pembayaran tiket. 

Masukkan kode booking dan Anda bisa langsung memilih 

tempat duduk yang tersedia 


ta 


.. 


KELUARGA ALUMNI FAKULTAS KEHUTANAN 


UNIVERSITAS GADJAH MADA 
(KAGAMA KOMISARIAT KEHUTAN 


Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Ir. H. JOKO W. 


Alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 yang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta 


Periode 2012 — 2017. 


Terima kasih kepada teman-teman, sahabat, Rimbawan Indonesia dan masyarakat DKI Jakarta 
yang telah mendukung dan memilih pasangan JOKOWI — BASUKI. 


Pengurus Pusat : 
1. Ir KRT. Darori Wonodipuro, MM 
Ketua Umum/Dirjen PHKA Kemenhut 
4. Ir. Agus Wahyudi, MM 

Sekretaris Umum 


Pembina : 


1. Dr.Ir. Tachrir Fathoni 
Kepala Badan P2SDM 


4. Ir Indriastuti, MM 
Mantan Kabadan P2SDM 


2 3. Dr. 


. Dr-Ir. Haryadi Himawan, MBA 
Ketua Harian/Direktur BPS, BPDASPS 


5. Ir. Hartono, M.Sc 
Sekretaris I/Sekditjen PHKA 


6. Ir 


2. Dr-Ir Agus Mulyono 
Staf Ahli Menhut 


- W M. 
Mantan Sekjen Kemenhut 


8. Prof. Dr. Ir. Suhardi 
Mantan Dirjen RLPS 


5. 


1 9. Ir 


Ir. Marsanto MS. 
Anggota DPR RI 
Penasehat 


1. Ir Djamaluddin S 
Mantan Menhut 


4. Marzuki Usman, MA 
Mantan Menhut 


2. Ir Sumahadi, MBA 
Mantan Menhut 
5 


- Ir. M Ari Sudarsono 
Mantan Staf Ahli Menhut Dekan 


Bendahara Umum/Dirjen BPDASPS 


Bendahara I/Direktur Kurnia Sylva Group 


3. Ir. Made S Gelgel, M.Sc 
Mantan Dirjen PHKA 


6. Ir. Suhariyanto 
Mantan Irjen Kemenhut 


Ir. Soetino Wibowo 
Mantan Dirjen RLPS 


3. DrIr. M. Pi 
Mantan Menhut 


6. Prof.Dr.Ir. Moch Naim 


Jasa B.Sitter, Perawat Lansia 
Governess, Gaji Lsg Tnp Pot. 
Hub. 021-9487 7668, 769 8412 


'ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, "ant 100rb" 
pabola 1,5itIndvdn,Top tv,cctv 
71143335-56958877-83311183 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,Ph: 
70703989,70701270,081314618 
AN) 1437(24jam)bamiats@yahoo.com 
Agen Ahli Antena Tv.Hy.100Rb 
Pabola 1,5jt,CCTV,IDVSN, Top tv 
Jkrt:56962844 — Bksi: 


PT, CV, PMA, SKT, Migas, IPAK, 
SIUP, TDP, Merek, Kadin, Gapnsi, 
SKA, SIUJK, Telp : 83419918 


ELEKTRONIK 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam 
cera.Tv Lcd, DII(Arief)70001573 


FOTOCOPY/LITCHDURK, 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
18jtIR3-4570-5,5jt.IR3300-8,S5jt 
Kyocera 7,Sit. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-4700089-4897863 


IDODO 


Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (1,5Jt) CCTV (3,5Jt) 
Hub: "(CV.Central Elektro)” Tlp: 
56980784-68857744-83225656 


BINATANG 


Dijual Pit Bull 2 Jtn 4 Btn Umur 
2 Bln Vks,Stb Warna Abu,Htm, 
Htm Big Ket 89s.087888866119 


BIRO IKLAN 


Utk pasang iklan di Kompas& 
semua koran di Indonesia Hub. 
021-70217950 / 7397303 


PRODUK PROMOSI 


sg workshp hrg murah CV Belia 
mgrikn kaos prtai,kmeja,rompi, 
topi,dgtl pentg 0813 1199 2047: 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8281013,8352323 


il 


Jual/sewa u/kntr canon IR 5000 
NP 6050/6035/DC 400/405/506 
S'part laminating/toner.Cahaya 
Terang JI.Paus No.89A,4753057 


i Chi 


Kredits & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (6 in 1) & sewa mulai 199rb/ 
bin PT MCM 6318655/63860575 
-4602868,Cikarang 29083323-24 


FURNITUR 


Obral Beberapa Sofa-2 Seater 
Ex-Cafe Di Jak-Bar 700Rb/pcs 
& SMS : 0811 1771 330 “"" 


Akta Adop, Not,Api,siup,TDInt, 
cunpik,uug,cv.Raulindo6323928 
63860233,91602977BiakB3roxy 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asli,imi- 
tasi oscar, politur dll: 85460829 


Akta Cerai kawin Ihrpt,cv 
pma,siup tdp uug depkes PT 
VERBA(021)6916124/70540029 


Rappilandspringbed spclst,ganti 
kain,per,busa&latex,no.2/290,3 

/320,2/370,1/390rb,Trm Psnan 
HubPabrik: 77834055-77826881. 


Fahutan UGM 
erat 'Akta/PPAT, PT, PMA, CV,UD/ljin 
Usaha, Merek, Hak Cipta.Hub: 
6625605, 66607766, 32783737 


003000000053 BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kampas 2567 6000-2567 6076 


Bpom.depks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangan,Merk,£xport.dll 
Jb. Jrk19/111H-081219174825 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya. Alfaweb78.com 


KLASIKA 
081314259139 Bil. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 2 Oktober 2012 


KOMPAS KOMPAS.com 


apa ceritamu 


kempasiana 


esensi bukan sensasi 


MENGATUR UANG BULANAN 


Banyak cara dalam mengelola uang bulanan, Salah satunya 
adalah menyisihkan uang ke dalam amplop sesuai kebutuhan- 
nya. Baca tips dan cerita lengkapnya di Kompasiana'Freez edisi 

Rabu besok. Bila Anda ingin ikut berbagi dan berkontribusi di 
Freeg, klik 


@ http://freez.kompasiana.com/guide @ 


sekilas 
kempasiana 


Kompasiana adalah media warga terbesar di Indonesia yang 
kontennya diisi oleh para pengguna internet. Setiap orang, 
termasuk Anda, bisa menulis dan langsung menayangkan 

berita, opini ataupun karya fiksi di Kompasiana. Bergabunglah 
bersama ratusan ribu penulis dan reporter warga 
Kompasiana. Untuk mendaftar, klik tombol Registrasi di 
www.kompasiana.com 


DIJUAL 


(usaha yg sedang berjalan) 
Mesin Cetak Kantong 
PP non woven 
(untuk tas tamah lingkungan) 


Pertama di Indonesia 


Hub : 0815 1010 0261 


GENSET 20 -2000 KVA M 


| CENTRAL DIESEL | 


Alat Stone crushr,Pnepung batu 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor hrg murah.gransi.Email: 
hamerteknik@gmail.com/021445 
31401,82425888,081210003434 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Tehnik 
Unggul", Telp:6391752-6398079 
JI.Hayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
JI.Kebon Jati No.21-23,TIp.(022) 
1239737 - 1238613, Bandung 


Diborongkan/JualMurah mesin? 
Bubut dll ex pabrik,650jt Hub: 
0816.964911 j 021.68822988 


Dijual Cepat 2 Steam Boiler: 
Merk Zug Th.2006 Kap.10 ton 
Press.13 & Th,2007 Kap:6 ton 
Bhn Bkr B.Bara, Press 13 & 5 
Skid Steer Loader Mark CAT, 
GEHL, CHASE, (Mini Loadar) 
Hubungi: 021,5279139— / 
082114300013 / 0811902952 
(Eko/Ina) 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4,9t, 
Baby — Roller,Stamper,Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Disewakan Dump Truck Tronton 
untuk pekerjaan Cut & Fill, Hub. 
081284098234 


Forklift TCM. 10Ton,Mitsubishi 
7Ton, kondisi siap pakai. Juru- 
mudi no.89A.Hp.0813.10712011 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins 
Dgn Harga Murah, 021-5418833 
"32/ 5414195, Fax: 5442021 


Jual Exc.Catt.320D, Hyundai320 
LC, Kobelco Sk200,Komatsu Do- 
ser 68 SS. Hub : 082175092587 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In- 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
1.021-5321737-5351106-70600 

290-70836171 fax.021-5328376 


Promo Genset Deutz 15-20kva 
Silent(Bekas 2008),Irit,Brg Top 
Hub: Triana Bintang ( Deutz 
Distributor )024,3519.324-326 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,305 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133 / 081326119278 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas"'R.rapat 180rbwbr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


By Air sing Jkt 25rb/kg-3hr tiba 
China Korea Taiwan Bangkok 
80rb,Eropa amerika ausie afrika 
99rb/kg. Hub: 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021,82563929 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Bbs 
Bvr/Pmutihan.legal.Blok M/STC 
Clara 99050278:085710995773 


Abaikan CC/KTA?Stop Bng.0fs 
disc sd.705?X-Bt.Echi 0857.75 
10.2957 Cika 0838.9911.8975 


Bantu Tutup CC/KTA Dg Pemuti 
-han / Dibebas Byrkan.P'Andre. 
STC Senayan 021-9040 8617 


Dicekik Kartu Kredit/KTA&Kolek 
tor? Disc 90h, Alin 9600 1797, 
Kido 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
JIAlydrus84C-Gih.mada,jak-Pus 


Tutup Kk/kta hnya bayar 155 dr 
total tagihan trakhir, hutang 
lunas 1004. 081802033247 


Dijual Prangko Kuno Dalam Luar 
Harga Nego Hub: 0352.5931424 


Rolex dll @r2it kmi thu bnyk ya 
ragu,Simlh kal atas/tnama men 
jadi Iganan stih mbuktikan nya 
krn tdkAda ditmpt lain-7365461. 


KOMPUTER 


Jual PC dual core Ram 168 HD 
80 GB CPU LCD KM Lenovo asli 
hrg Rp1,75jt.hub0813-14203012 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah”16-20H Sampai" Service 
Memuaskan "“Blueray Cargo" 


Ace "Ahli Piano-Organ" & Prof 
Rep/Stem(Kropos,ant, bdy,cat) 
grs."DMC".32726699 / 7363015 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum,Pwr,Mixer,Speakr 
:51218988-081517245633,B0n0 


Piano Yamaha Berhadiah Logam 
Mulia" Sincere Music Gandaria 
City Lt.1 No.145(Dpn Gramedia) 
Bunga Oli s/d 24X” Telp: 2900 
8010, Kemayoran — 4243173, 
Bekasi 88966866, 88852305, 
Depok 77205178, Serpong 538 
1929,081281896188.Pendftaran 
murid Baru Berhadiah Menarik 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Arsitek As Karya Contractor 
Free | Consultasi — Spacialis 
Rumah Mewah:0821-2326-7227 


PERHIASAN 


Ahli Arloji & Beli Berlian" Beli 
Rolex, patek,P.Omega,berlian,dll 
dan Hra tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It, 
Dst.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji Beli BerliangJam bks 
mwh,Rolex,Patok.P,AP,dll, Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


Ah arloji"arlojigberlian anda 
dibli hrg tagi,tem bli smntr-rolex 
patex,p,piagot dil.Center Watch 
tc senayan It.6/147-118.Halim 
081388800889/ph.57931561/84 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara, Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BI1 021-31990035 


Lebih untunggakurat.Kami har- 
gai Emas&Berlian anda dg nilai 

lemakai mesin pengukur 
terkini.Dream Cash-Gajah Mada 
Plaza. Lt.1 unit 34,tel:63854033 


PERLENGKAPAN RMH 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu” teralis,A.Maling,F-gate. 
54350657, 54350707, 68529888: 


Jual Anti Rayap curah, 100EC, 
min 25itr (jerigen). Hub 
085781100800. 


Paljas Gordyn,sofa,carnet,blinds 
W.papr #cuci Sofa.carpet,gordyn 
#7658319-7656919 Ikp & murah 


RESTORAN & CAFE 


Mesin kasir (baru) utk Restoran 
Cafe Bakery dil.Canggih tapi hrg 
terjangkau.tel:3841789,3846751 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Ace,Arb,JH7497020, Ing, Pc/Mdr 
Bld, Jp, Kor, Spa, Ma,Fi,ki.Comp, 
Mus, Luk. UI 61.089636239635 


AcgBid,Ing,Mat,F,K,PRIMAtfr,jp 
Mdr,gr, lukis, musik,comp,renang 
(ITB,IKIPUI) 74704140” Ophir 8 


Ahli bhs PLC: ing,toefl/ielts,mdr, 
bld,prc,lpa,jrm,kor,span,ke tmh/ 
ktr.P.58900927,98168658KbJrk6 


Design Graphic,Autocad,3D Max 
Office xp,fiash,java,Bhs Inggris, 
komputer Akuntansi,Myob,ASP, 
SOL,H,AshariRoxy63856849/51. 


TELEPON 


Jual#srvPnsonicHT308,1keyt5. 
Sitefree psng,3.500rb. TDA100/ 
200/600Grnsi2th.6305050-6060 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rb1key2slt,cetvd cha 
nel-4,9jt FreapsngT.5323060(H) 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin SH-$399x,paket akhir 
tahun.SamudraTours:158-76988 


BngkokPattaya4H 3,9jt 10,17,20 
okt/260ct univ.studiorhardrock 
4,9it/ happytourindo. 56941717 


Haji Plus Segera Berangkat 17 
Oktober 2012 Terbatas. Hub: 
081330385959 / 021 55701744 


Hkg-Mc-Shzn 7d 8,9jtsSin 3D 
3,bitsSin-Mal-Thai 5,3 JtiVist- 
Halong 8,9jt 6402725/68373788 


TRANSPORTASI 


Handie your Import/export, free 
consult, Telp: 021-29020055: 
0821 1228 1159 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
takeoverkredit tnp BI cheking 
Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTRsjl,Sdm-kav45-—0817863314 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
88 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299186 


DAERAH-DAERAH 


JI socor 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Jl.rmhetnh It/b1800/130kota ak 
:ses mdh, invest cpt bkembang, 
SHM, Pam,Telp. 085286488625 


JB apanas 


Dijual Vila di Galaxi Resort (dkt 
Kota Bunga) Lt/Lb 300/ 100m?, 
400jt Nego, T: 0812-9857.3010 


JP oempasaR 


Boutigue Condotel Seminyak, 
Ti, dkt Pantai, Shm, terbatas 
ROI 16 ““4 0811 956 327 "“ 


JL RUKO NAKULA RY 120M 
It2,Pabx5,shm dkt Sunset Rd / 
Imambonjol0818921773 Rwkuta 


Kavling Madura di Camplong Jin 
Raya Sampang Lok Strgs, 
2M0Ribu m?, Kotak, Langka, cok 
u/Pabrik/Pelabuhan,HGB 2028, 
1 sertifikat,Hrg 850rb/m? nego 
Meiliana RayWhiteGadingTimur 
0812 806 2828 / 6889 4826 


Bisa bantu Urus Visawinfo job: 
Aus,jpn,kor,usa,TJM. TmnPalam 
A-91.ph.54392381-51288097 


Spore: Sewa Kmr Harian Bersih 
dkt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070188 


AL Secret,from. SulhadikInter 
net Sukses,Acra 1Hr Full,Bkn 
skedar Motivasi Tp Training 
Bisnis Terbsr Internet&Property 
Grnsisampi Bs,Kursislalu penuh, 
Ikuti Seminar Trlaris 1Hri Ful 
Sbtu bokt dihtl.Puri 'jaya,bya 
Iny75rb8GrtisBuku,CD, makih, 
tastamkniph:992494100,0917985 
9935,5MS-081311625501 


PELUANG USAH, 


Beli Emas 24K dpt bonus Si 
104, program berakhir tgl 5 act, 
Hub: Jenny 085886818626 
Paulus 0818873338 


Deposito Emas Logam Mulia 
Income 221-548 perbulan.aman 
/syariah minz100gr-maxz1Okg 
Hb:Mahfud/Afung 08567828405 
10211168 8280/085890880001 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


Sewa LT:1000/300,Pagar kllg Jl 
Utama,Parkir  Is,u/Klnk,Rstrn 
Skolah,Bngkel,Kav.DKI Mry Sitn 
Joglo, JakBar, 0813 1132 7457 


KERJASAMA 


Ace, Jam ada 30jt-263rb, 60jt 
525rb, 100J1 -978rb, 150)t-1, jt 
Pt,Gaf K.Gding (021) 44911193/ 
A5867819/21 bng 5,5/ipr 
MI Krdt. Brhdiah BB, 


'Ace 14 jam ada 350rb acc nsabh 
Sik 02, bng 05/bin, tnp 
fee/survoy, 29 p'hragan - Ax pd 
2011, free ipad, bb, laptop 4 
ksmpatan dapat Junit inova, Isa 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, JI,8lvd ry brt 
665 KpiGd 021/1581381-3 


agunan BPKB ad 
dn 159 cair tnp 
Pt-Prioritas 


sry 2 
Finance sparman 02168267111- 
68229971 hd trmMtdtr foo2-5)t 


pghran 


Ada Agunan BPKB ad 
ipati2 & iphone bng 
Survei & bebas fe 


inance permata kota (C 
9333/ 66670658-59 "Yr 
tunai 150jt:250.000 nasal 


Ace Ijam cair,bs Byr Bng saja, 
ttnp survey,agunn Bpkb Mbl/mtr 
Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


Acc Ijam cair,Jminan BPKB Mb1 
/Mtr,Tnp Survey,Bs Byr Bng Sj 
Ti Makmur Sjhtra .Arteri Klp 2 
Ry 28 KbJrk.53670815-5320004 


Bantu Dana s/d 1T Selnd,bunga 
0,58, provisi ng,trm agen. 0821 
11859862,081311895898 ADB 
Margonda23A Jkt 02177205454 


Dana Tunai prs cpt 1hr Cair-Pan 
ca Artha AM-Sangaji17:6303481 
22/83 imn bpkb mbl/mtr aman 


Hig BPKB R2 No.3803161 np F2 
878D An Ryandi A.nk-JKAKR150 
K2DA56158,ns:KR150EEA56158 


Hlg bpkb suzuki katana 2WDGX 
95 Nopol:F-1424 Fr Nosin:F10A- 
1D-178138 an Pt Ank Tambang 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


090999999 
0809999984 
009999494 
0999949989 
00999994 
08999994 
099999494 
0909999984 
0099949484 
099994994 
089999984 
LIL 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 


KLASIKA 


2567 6000-2567 6076 


RIP 
LD, 


YAP HOK NIO 
(YAP SIE HWA) 


- GI —- 
It “pelik M 
ISTRI ALM. TJIA BENG HOK 
DALAM USIA 79 TAHUN 


Telah meninggal dengan tenang di Bali 


FP Minggu, 30 September 2012 pk.06.39 
Jenazah disemayamkan di “Sinar kasih” Jl. Batu Tulis no, 38 Bogor akan dikremasi 
Kamis 4 Oktober 2012 di Nirwana Marunda Jakarta pk. 14.00 
Berangkat dari Sinar Kasih pk. 11.00 


Ke Yang Berduka Cita 


Tjia Tiong Tjoan/Robby Sundah 
Tjia Lee Tjoe/Lia Windarina 

Tjia Tiong Yong/Yonkie Sanjaya 
Tia Tiong Liang/Yudha Setiawan 
Tio Lily 

Xie You Ge/Johanna 

Cucu-cucu: 

Albert Laloan, Wiliam Laloan, Evan Sundah, Christopher Sanjaya, Kevin Setiawan, 
Kayla Widiaman, Naomi Widiaman & Nadia Setiawan 


Menantu: 
Yenny Kristiani Candra 

Rudy Laloan 

Patricia Suryana 

Susy Erlina Kusuma Ning Tyas 
Rudy Widiaman 

'Agus Kristyono 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


z 
2 

Telah meningc 
Hari Senin Tanggal 01 OI 


BERITA DUKA CITA 


1 dunia dengan tenang pada 
ber 2012 


Suami, Papa, Papa Mertua, Kakek, Saudara kami yang tercinta : 


Pukul 08.00 WIB di Rumah " 


EFENDY CARLO 


Dalam Usia 69Tahun 
Jenazah disemayamkan di RUMAH DUKA HOLY FUNERAL HOME 


(Ytma Jaya Lantai Dasar Awang D, 4 Pluit Raya No.2 Jakarta Utara, 
Dan akan dikremasikan pada hari Rubu Tanggal 3 Oktober 2012. 
Berangkat dari RUMAH DUKA Pukul 09. lum NIRWANA. 


Raya | 
.00WIB Kei 


Kara yang mengasihi: 
Istri: Dewi Efendy 


Menantu : 
Nikeri Warsiti 


Rudy Sumedi 


REST IN PEACE 


Telah pulang ke Rumah Bapa di Surga, pada hari 
Jumat, tgl. 28 September 2012, pki. 15.40 WIB. 
di RS. Mitra Gading, Jakarta. Suami, Papa, 
Papa Mertua, Kakek kami yang tercinta : 


BR 
HALIM LATIF 


PT. Nutraco Mesindotama 
CV Wilindotama Mandiri 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada 
Hari Minggu, Tanggal 30 September 2012, Pukul 22.20 WIB 


di RS PREMIER, Jatinegara 


Suami, Papa, Papa Mertua, Kakek, Kong Co, 


Saudara kami yang tercinta : 


JOMAN SEN (#4) 


Dalam Usia 85 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka HEAVEN FUNERAL HOME, 
Lantai Dasar, Ruang AB - CD, Jl. Gedong Panjang No. 47, Penjaringan, 
Jakarta Utara dan akan dikremasikan pada Hari Kamis, 
Tanggal 4 Oktober 2012 di Krematorium NIRWANA. Berangkat dari 
Rumah Duka HEAVEN FUNERAL HOME Pukul 09.30 WIB. 


Kami Yang Mengasihi : 


Istri: - Liauw Khioek Tjeuw (t) 


Anak: 
Jo Khay Hin 


- Khoe Pit Kim 


Menantu: 
Rose Mini 


' Presiden Komisaris 
Dalam usia 87 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka HUSADA. Lt. 1 Ruang E- FF. 
Jl. Mangga Besar Raya No. 137 - 139, Jakarta Pusat. Dan akan 
dikremasikan pada hari Rabu, tgl. 03 Oktober 2012. Berangkat dari 
Rumah Duka pkl. 09.00 WIB. ke Krematorium NIRWANA - Marunda. 


Kami yang mengasihi : 
Istri : Dejanti Halim 
Menantu : 


Anak: 
Daisy Latif (Canada) — -- 


Himawan Latif (USA) Derby Andrean (USA) 

Gunawan Latif Angel Latif 

Darmawan Latif (USA) Kwok Lai Kuen (USA) 

Leny Latif (Japan) Masafumi Toyoshima (Japan) 
Cucu-cucu : 


Peter Andrean (USA), Freeman Latif, Frida Latif, 
Jeffrey Latif, Joy (Osaka), Elaine Lay (USA), Amy Lay (USA). 


Beserta segenap famili 


Jo Randy Faranes 
Yongki Sudjono 
Jo Sujana 


Elizabeth Syane Jadi Saputra 
Indrawati Kartarahardja 
Liauw Mei Sien (Ff) 

Wong Popo 
Jo Jee Lien ka 
Cucu Laki - Laki : 


Jo William Faranes 
Jo Andrew Faranes (t) 
Jo Febrian Faranes 
Wibisono Sudjono 


Cucu Mantu : 
Adri Veranita 


Cucu Perempuan : 
Jo Virginia Natalia 
Jo Faradillah Olivia 
Widyawati Sudjono 
Windarwati Sudjono 
Wendy Natalia Sudjono 
Audilia Sujana 
Cicit: 

Jo Fenezia Faith Faranes 

Beserta Segenap Keluarga 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 2 Oktober 2012 


GERAI FIT 


KLINIK SUPREME TCM 


Menangani penyakit dengan 

metode 941 : 

akupunture, tuina, cupping, 
moksa, periksa nadi, guasa 
therapy api, theraphy obat , 
pembentukan tulang, dai 

herbal bermutu 


BE oo 


MUARA KARANG Blok 4 - Z8 
Selatan No.19-21, Jakarta Utara 


Telp. 021 - 66693289, 6620981 


TUMOR 


LIVER 


DIABETES 


EPILEPSI 
SINUSITIS/POLIP 
PEMBULUH SYARAF 
PENYAKIT PRIA 
PENYAKIT KEWANITAAN 
INFEKSI PERNAFASAN 


SKUTTERSTOCK 


Mengobati : 
STROKE 


JANTUNG 
ASTHMA 
HIPERTENSI 
REMATIK 


GERAI FIT | Makanan 


Makanan Gurih atau Sehat 


DI TANAH AIR, banyak hal lebih seringdisampaikan 
secara lisan ketimbang tulisan. Yang merepotkan, 
sering kali setelah melalui mulut ke sekian, 
informasi yang disampaikan cenderung kurang 
akurat dan tidak jarang menyimpang. 

Masalah minyak goreng, misalnya, Semakin 
banyaknya orang yang peduli dengan masalah- 
masalah kesehatan membuat penggunaan minyak 
goreng gencar disorot. Minyak goreng disebut- 
sebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. 
Hal itu bisa jadi benar, tetapi tidak seluruhnya 
karena perlu disadari bahwa lemak atau minyak 
mempunyai peran penting bagi kesehatan. 
Dibandingkan karbohidrat atau protein, lemak 
menyediakan energi bagi tubuh relatif lebih besar. 
Mungkin lebih tepat untuk mewaspadai lemak, 
tetapi tidak perlu menakutinya. 

Pada dasarnya, menggoreng adalah proses 


Ponyakit 


memasak, yaitu bahan makanan dipanaskan 
hingga suhu tertentu. Maksudnya, kuman dan 
bibit penyakit yang mungkin terdapat pada bahan 
makanan tersebut mati. Pemanasan dengan air 
atau direbus maksimal sampai 100 derajat celsius 
(titik didih air), sedangkan dengan minyak goreng 
bisa mencapai 200 derajat celsius. Namun, suhu 
penggorengan yang baik berkisar antara 160-205 
derajat celsius. Pada suhu tersebut, makanan 
akan matang secara merata, waktu yang 
dibutuhkan untuk menggoreng tidak terlalu lama, 
dan minyak tidak cepat rusak. 

Di samping urusan kesehatan -yaitu 
membunuh kuman penyakit- menggoreng juga 
dilakukan demi alasan cita rasa. Repotnya, banyak 
orang yang suka menggunakan minyak goreng 
berulang-ulang. Pada proses penggorengan, 


minyak jarang langsung habis. Sisa minyak yang 


pria: ejakulasi dini, disfungsi 


reksi, perawatan alat vital, mengeluarkan 
silikon, pembesaran dan peradangan prostat, 


gi 

al gangguan hak, penyakit kt, 'Obesas, 
batuk, sinusitis, radang tenggorokan, paru- 
paru dan penyakit dalam lainnya. lainnya. 
/Ahlitulang, syaraf, sendi: penyempitan syaraf, 
pengapuran, tulang keropos, bantalan 
tulang keluar(LDP), kesemutan, radang sendi 
lutut, pusing, sakit kepala, laher, pinggang, kaki 
dan segala jenis sakit sendi, 


3 


gangguan kencing, herpes kelami 
condyloma acuminatum,siflis, gonorhea(GO) 
serta penyakit kelamin dan peradangan 


Penyakit Wanita: keputihan, perawatan alat 
vital, erosi, radang, gatal, kista, polip pat 
leher rahim dan kelamin, herpes kelamin, 
condyloma acuminatum, gonorheafGO). 


Dilengkapi dengan dokter USG, ruang LABORATORIUM dan alat-alat 


pengobatan modern 


BUKA SETIAP ah TANGGAL MERAH TETAP BUKA 


Blok M 
Sunter 


Tn, 


NEWS & INFORMATION 
RADIO NETWORK 


(WCAREER OPPORTUNITY 


We are offering a true challenge for young and exceptional 
Individual to join and work with us as a team as : 


NEWS ANCHOR 
(Code : ANC) 


Regulrements : 

# Minimum with a Bachelor Degree (any discipline) 

“# Male/female max. age 30 

« Indepth understanding about news in general 

# Experience as unnouncer is prefered 

# Wide networking, have a good communication skill 

“ Good personality, flexible, smart, high integrity andi 
demonstrate the ability to work in a team environment 

# Fluent in English is a must both oral and written 


If you meet the gualifications, send us your complete 
resume, with CV, copy of ID, copy of transcript and 
latest certificate, and passport size colored photo (4x6) 
jat the latest Oct. 10, 2012. 


Only those who gullified will be contacted. 


PO BOX : 7567 JKBJG 11640 


& NDONESI 
P(ANER 
Kosomuatan Koria Baul Kandidat Torbatk 


PT Indonesia Powor sebuah BUMN yang bergarah 
membutuhkan tenaga | 


bidang teknik lainnya di Unit Bisnis Pemeliharaan dan 
Unit Bisnis Pernbangkttan Priok 


# Lakhlak dan belum menikah. | «Ni Hjazah ratarata 7,5: 


“Barusia maksimal 21 tahun | «Na Matematika 7,5 dan nila 
(1 Okdobar 2012) mmat pelajaran kajuruan 7,5: 
Pendidikan SMKID! jurusan | Ni Bahasa Inggrte 7 
-Wosin “IPK untuk 01 :'275 (dlam skala 4) 
“Ust Sahat jasmani dan Rohan untuk dapat mendukung tugas 
 Elektronika/nstrumen 'Operator/Toknisi Pemeliharaan dan Bidang Taknik lainnya. 
“Kimia Berada dtompatkan dl Ingkungan krja 
“Sipil, Perusahaan diseluruh Indonesia & 
'idak akan menuntut pindah tugas: 


Informasi Selengkapnya dan cara mengajukan aplikasi silahkan kunjungi : 
p-//erecratmentIndosesianower. 


Pengisian Aplikasi paling lambat tanggal 14 Oktober 2012 
Kandidat terbaik yang akan kami undang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


CARI KERJA 


Driver,handal&Loyal, phm jl DKI, 
hr/bl, personalG, tpcya sjk97. 
021-63868861 / 081210907510 


Pria.Prmh Tggl di Australia Pglm 
201h Tingkatkan Sales505 u/sa- 
mua usaha dlm 3bin: 91104103 


Paman 


Acct,plaksana Kanan TRIK 
AGTk list,roomboy,receptionist 
koki u:hotel primalndah g.sahari 
ryLXsbrgMg2sguare)ph6251679 


Apotik cari bbrp Asisten Apot 
@ker&Kasir.wnt,min.SMP,pglmn 
baru lulus,Lmrn krm ke Apotik 
Binjaya,JI, Bintaro Utama | Blok 
0-4/7 Bintaro Jaya-Jaksel 


Arsitek, S1 Freshgrad & Drafter, 
D8 Peng 2 th. Menguasai 
AutoCAD, 3DS Max, ArchiCAD. 
Ditempatkan di Gading Serpong, 
Kirim CV&portfolios ke des- 
tinyarsitekagmall.com 


Bth Cpt Penerjemah Mandarin 
Gaji “Tinggi,Lokasi di Arca 
Serpong.Hub: 0857 16005218 


Bth Guru Sekolah Utk SD/ SMP, 
Mat,B.Ingg,BP,komputer.wil.pdk- 
Gede. Hub:32415140 & 8207428 


Bth Opr Data Entry,SMA/SMK, 
Jujur, teliti, Bs Ketik Cepat, 
Intruw Senin-Jumat, Tata Solusi 
-JlAlaydrus No.73B Gajah Mada 
Jak-Pus, TIp.6336050 


Bth Opr PC/Mac&Design Grafis, 
bs sgl prog-design & mengrti 
pracatak,Lmr ke : PT.Perfacta, 
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas 
1-26 Jakpus Ph:42885035 


Bth Publik Relation Min35th,S1 
Exp.2Th,EngAktif,Bs Ms.Off--5jt 
sms nama,posisi 08161489962 


Bth 1. bra Counter & Staf 
25th penglmn tdk 
SMU dan nilai 
n menarik 
C Roxy Mas 
0 Jakous / Email 
tunas.teleshopGgmail.com 


Bth sgr-Guest Relation,Wnt,min 
D3,bs bhs Ingoris,basic Word & 
Excel.cv krm:Jl.Karet Pedurenan 
No.36 Jakarta Selatan 12910 


Bth Spv Acc, staff exim pglm | Dcr Supir Towing u/ Showroom 


D3/S1 PT, MIL cikarang | CBU/Palmn Min ATh / Max 40th 
89833726-27 Arron'z Auto BOS 02165837777 
Bth Staff HRD Min.23Th,S1,Exp | Dibutuhkan Sgr:Prshn TWN Bid 


min.lth,Fresh Grad S1 Wic 44jt 
sms nama,posis 081585880215 


B: P/F Time Data Entry 


Msn Plastik.1.P/W Bisa Mdrin/ 
Hokien(TWN),2.Acc.W,51, Hoki 
en (Aco), Krm CV: JI.P.Tubagus 
Angke No.10 BIK.G/67 Jakbar 


Dicari Driver utk wilayah 
kedoya, Kebon Jeruk Jakbar. 
Hub:Erlin/Lia 021-57991823-25 


Dicari Sgr:Tukang Masak,Asst. 
Tkg.Masak,Helper,Writers Utk 
Catring Pabrik.Hp:08129169915 


Dicari Tkng Cutting Garment Yg 
Brpengalaman Hub.Waru 8 No.8 
Cengkareng Indah Pedongkelan 


Dicr Driver Paham Jkt&0B:Loyal 
Jujur & Rajin, Max,30th. Hub: 
Jakut-MOI KlpGading:45867828 


Distributor Sound Systemyins- 
trument&Alat Music cari:Sales 


berpgirongAdrmin wat berpa 
Hub:6917889- 6983106 


REELANCE Input Doc, 
F Rp8Juta/DocumentCcash) 
11119877 8308 0972/“#is1t 
| NPUT Data, Daily Pensiunan/ 


Pensiun,IRT Inc 481200 
SMS " 081315928461 


Pensiun/H.Wife wlc Incm 
$990,sms 081288091175 


B TH: P/time jobs data entry 


B TH: P/time jobs data entry 


Pensiun/H.Wife wlc Incmt: 
$1200,sms 081288003520 


Bth:Admin,Sales Pny Motor,min 
Lisn SMK sdrit, IT Paham Net- 
working/sdrtebag stockGudang 
dtgisgrjl gajahmada 156T jakbar 


Bth:Exe.Chef Rest Mgr&Captain 
Bar Pglmn min 3th.Dtg Isg itrvw 
Ruko Crown Golf bik & No.38-50 
Pik-Jakut(Jofry 085219129391 


Butuh Mekanik Forklift Diesel 
-Gasolina, Exp. Min.5 Tahun 
CW-Jln. Gunung Sahari Raya 
lok C4, Kompleks Gunung 
Sahari Niaga Jakpus 


Butuh Sgr: -Sales,Drafter (Pria) 
“Accounting, palmn 43th Hub: 
Nusantara Diesel ph.70539333 


Cari legal office pengalaman 
beta.cs19Ggmail.com T5675020 
F.56965384.Gd Raharjo,Jkb 


Cari Supir Pribadi, Pengalaman. 
Jujur, RaJin, Ulet, Tang Jwb CV 
Kezwiko mahesaGyahoo.co.id 


Cr Design Furnitur/Interior CIsic 
bs perspktif,fraehand, peng min 
Sth,Pluit& BSD.02170475959 


IRT, 30-55, Progam Ms.Excel 
Freelance Hub:087788691108 


Junior Secretary for Director 
max.30thn,D1, Pnmpin & pribadi 
mnarik Eng pasif, Phm IT Email 
CV ke: runney. upgGlive.com 


KERJA ONLINE 
F.Lance Tdk Terikat Krj,Dt Entry 
15jam/hrbs inet 085711355021 


Low, English Teacher (Local & 
Native) and Customer Relations 
Executive, Hub 081280681888 / 


D ATA Entry Bolon dP/F 0211357088 
Time)Pensiun/H.wifo wlc 

A YPE in Data , Min D3/S1, 
1ncz$1300:081280668306 T Haa Da PA aa 
Dbthikn Adm wnt max30 th min Rp 103t0878 1526 0398 


SMA bs MS. Office dtg Isg,Jl. 
Mangga 14 Blok F1 No.716, 
Greenville,Jakbar 02199677189 


Dbthkn BagPnghn,Pria,minSMA. 
Kndran Sndri,Tau Jl Jkt, Walk in 
intrewLmrnkmm Ke-Jl.Phlwn Rvl 
Si No 8A(Smpg aptk k24)Jaktim 


Dbthkn krywti bg Adm,bs komp 
Palmn min 2th, Walk in intrviw 
Lmmm krm ke:Jl.Phlwn Revo lusi 


Urgently Reguired Ebony Eve 
Sample&productlon — Manager 
Fluent English,experlence, En- 
ergetic,problem — Solve “Skil, 
Hardworking And Smart Send 
Your CV. reg curlie@yahoo.com 
pa.ebonyevedgmail.com 


Wb cafe Urgent Need asst mngr 
Captain,waitress,Cook,exp min2 
thn,send CV to Jl.Hos Cokroa 


No.8A (Smpng aptk k24) Jaktim | minoto no 9LA menteng JakPus 


KARIR | Bisnis 


Ace,Female,Speaking English or 
Mandarin, MYOB profored, Max 
35th, Fresh graduated welcome, 
Pancoran (Kota), Send CV to 
email : sucihadiss@yahoo.com 
or call (021) 41398719 - suci 
urgently 


Accounting(W),Min D3,Max 30 
tin,Peng 1 thn,Dam TNG,Srt 
Ref" Terlnpr,Mub” Liana,PT Inti 
Karya Tlp5904560 


Alamat Klinik Kami : 
RUKO APARTEMEN 
(5 REDTOP BLOK E/5 


m Jakarta Pusat 


Accounting. SL. wnt, bs komp, 
ulet, teliti. Lmm: Jl. Panjang 
n0.68 kav.67,  Jakarta11520 
email: kerja. mta@yahoo.co.id 


20.6784 
6471.7451 


021-351 6968 
0813 11660222 


dikenal juga dengan minyak jelantah inilah yang 
digemari banyak orang karena membuat makanan 
menjadi lebih gurih. 

Padahal, pemanasan berulang akan 
menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik dan kimia 
pada minyak goreng. Penelitian pada hewan 
menunjukkan terjadinya gangguan kesehatan 
berupa gejala keracunan, peningkatan kolesterol 
darah, dan bahkan terbentuknya sel-sel ganas 
(kanker), 

Idealnya, minyak goreng hanya dipakai sekali 
dan habis itu langsung dibuang. Namun, dengan 
suhu penggorengan normal, diketahui bahwa sifat 
fisik dan kimia minyak masih dalam batas toleransi 
normal sampai empat kali penggorengan, Lebih 
dari itu, minyak goreng tersebut sebaiknya tidak 
dipakai lagi karena dapat mendorong timbulnya 
gangguan kesehatan. (ACAJ 


Laser Lipolysis 


(Teknologi Canggih Penghancur Lemak) 


Langsing !!! 
Dalam Sesaat 


724.5939 
6471.74£ 


5 Jl. Pecenongan 72A 


OB aa 


Kerennya 


uga mengobati penyat dalam lainnya 
Sta, Kandng Mani Darah Tinggi Renaih, 


Mang, Kepada, Susi 


Adm wnt, max.32th,menguasai 
adm,krm:PT.SBI, J.pegangsaan 
dua km 4,2 no.299,T:16830000 


Ass.hcctg MgrWnt max.dOth, 
min SL Akt,mgrti p'pajakn,prnh 
kerja diKAP Ibh disukai, b'sdia 
dinas luar kota, B.Inggris. aktif 
“Sales AdmyminSMU,Wnt max, 
30th,peng p'bukuan mn3th,kua- 
sai Office, Krm : PO BOX 1188 
JKBIOLI / dvdwidGyahoo,com 


Dicari Accounting / Staff Ke- 
uangan,Wanita, Berpengalaman 
,Min D1 Jujur&Rajin.Max 35Th. 
Bth segera Staff admin . min D3 | JI.Bungur Besar Raya 27, Jakpus 
di utamakan yang. berpengala 
Iman kirim CV ke jl. Raya puri 
Kembangan No. 168N. 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment, Dapat 
berbahasa inggris dgn baik. CV: 
infoGifsfs.com (02129391259 


Cr: Ace (pglm 2th) & Adm (SMA 
Sdrjt).Harap bawa Imrn Igkp dtg 
Isg:JIMuara Karang Raya No.97 
(Sbih Ramen 38)Jam 13.00 WIB 


Cr:Kep Acc/Pglmn/Bs Accurate/ 
65301635 Perkntorn Suntar Per 
mai blk A/2sbrg carefour sunter 


#Rp Bluta, SHari Kerja/ 
inggu0816 1707 3996 


Fa Manager, Min S1, 


Bth Sales wanita,pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
ir AJM BOS :021-27236333 " 


Marketing Sales bid snack, pria, 
pengalaman, punya motor, bisa 
komputer dan photoshop. 
Lamaran: Jl, Panjang no.68 
kav67 Jakarta 11520. email: 
Di cari Segara, Accounting | Keria. mtagyahoo.co.id 

Officer, Syarat : D3 akuntansi, 


pria, max 30 thn, single, penga || 
laman min 2 tahun, kirim CV ka : SEN 
tosikinGpamapersada.com 

Urgentiy reguired secretary, 


Senior & junior auditor, Send CV 


Dibthkan sgr-Bagian Keuangan/ 
to hrd@ali-cpa.com 


Accounting, min S1,fresh gradu- 
ate, Dom.Tangerang,gaji mark. 
Utk interview hub-i dulu ke no, 
0816.1829166 / 0878.83163589 


Dibutuhkan:Accounting (SMEA) 
Jl. Gilimanuk J/C No.16-17 Daan 
Mogot Baru Cengkareng 


II ewwirorobursi 


PngwsGedung-Stm/D3spI/arstk 
/ME/Pglm Min 3Th,Pny kndrn.JI 
Tebet Dim I-G/18 Jks:33569506 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas. 


2567 6000 


Membuat 


BEKERJA bagai prajurit mungkin sering Anda 
alami di kantor, Hingga suatu saat muncul 
angan-angan, menjadi seorang “raja” alias men- 
Ciptakan bisnis sendiri. Namun, bagaimana 
caranya menciptakan “kerajaan” sendiri? 

Membangun bisnis sendiri memang tak 
mudah. Apalagi bagi Anda yang sudah terbiasa 
hidup kantoran. Pergi pagi, pulang malam. Awal 
bulan mendapat gaji, akhir bulan merana kare- 
na kehabisan gaji. 

Jika Anda sudah merasa letih dengan 
rutinitas seperti ini. Mungkin sudah saatnya 
Anda mendapatkan pundi-pundi pendapatan 
sendiri melalui berbisnis. Berikut adalah 
beberapa hal yang layak Anda simak. 


1. Kembangkan ide 
Ada dua pilihan ketika Anda akan membuka 
sebuah bisnis. Pertama, buka bisnis yang sudah 


“Kerajaan” Sendiri 


umum dan laris, seperti waralaba. Kedua, buka 
bisnis yang benar-benar masih baru. 

Pilihan kedua ini yang cukup sulit. Sebab, 
ide berperan penting di sini. Nah, cara 
mendapatkan ide ada bermacam-macam. Bisa 
dari membaca buku, menonton berita di TV, 
hingga survei langsung di lapangan. Misalnya, 
Jika Anda melihat di daerah Anda belum ada 
bisnis makan lesehan (makan duduk tanpa 
bangku), mengapa Anda tak membuka bisnis 
tersebut? 


2. Survei pasar 

Jika Anda sudah menentukan akan berbisnis 
apa, kini saatnya untuk survei pasar. Hal ini 
bertujuan agar Anda mendapatkan gambaran di 
mana lokasi terbaik dan berapa harga yang 
akan Anda tawarkan. 

Dalam menentukan harga, sebaiknya Anda 


mempertimbangkan dulu pasaran di sana dan 
siapa konsumen yang akan disasar. Jangan 
sampai harga yang Anda tawarkan terlalu mahal 
ataupun terlalu murah. Murah di awal boleh saja 
sebagai promosi, tetapi pertimbangkan juga 
keuntungan ke depannya. 


3. Rekan yang brilian 

Menggerakan bisnis seorang diri tentu sulit. 
Apalagi jika Anda tak memiliki ilmu bisnis atau 
ekonomi yang kuat. Oleh sebab itu, ada baiknya 
Anda mengajak rekan untuk berkolaborasi ber- 
sama membentuk bisnis yang tangguh. 

Pilihlah rekan yang andal dalam bidang ilmu 
tertentu, seperti akuntansi, ekonomi, atau 
pemasaran. Selain itu, pastikan juga rekan Anda 
memiliki kesamaan visi dan misi. (INOJ 


